HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong (4920-1980) 


KOMPAS 


TERBIT 32 


HALAMAN # KLASIKA 


NOMOR 079 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 


Jakob Oetama Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
SENIN 
SENIN Harga langganan Rp 78.000,— 
17 SEPTEMBER 2012 AMANAT HATI NURANI RAKYAT Raga ear Ri S0 


PON RIAU 2012 


Banyak Arena 
Miskin Penonton 


PEKANBARU, KOMPAS — Hingga Minggu (16/9), lebih dari 
an sejak dimulai, banjir penonton di arena Pekan Olahraga 
Nasional Riau 2012 di Pekanbaru tidak tampak. Banyak arena 
tergolong sepi penonton, seperti akuatik, bulu tangkis, atletik, 
menembak, dan taekwondo. Meski demikian, ada juga yang 
ramai, seperti ski air dan panjat tebing. 

Suasana sehari-hari di sejumlah arena di kompleks GOR 
Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Riau, 
salah satunya menggelar atletik, memang tidak 
terlalu sepi. Namun, kursi di tribune tak pernah 

penuh. Kursi penonton hanya terisi se- 
ian, itu pun kebanyakan diduduki atlet yang 
ingin menyemangati kawan, juga ofisial dan 
segelintir suporter dari kontingen tertentu. Pe- 
nampilan atlet di PON kali ini lebih banyak 
ditonton kawannya sendiri. 

Masriani (26), warga Pekanbaru yang dite- 
mui saat menonton lari maraton, kemarin pagi, 
heran melihat PON tidak membuat Riau ”he- 
boh”, Ia sebenarnya berminat menonton laga 
PON, tetapi tidak tahu di mana lokasi dan kapan 
jadwal pertandingannya. Ia juga ingin menyaksikan upacara 
pembukaan, tetapi tiket upacara pembukaan termurah keburu 
ludes terjual. 
ah (40), warga yang lain, menambahkan, minimnya 


BACA JUGA 
HAL 28-30 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


www.kompas.com 
k 
KOMPAS Senenggaran 
KAP 5021-2567 6000 
Ye hotline@kompas.com 
www.twitter.com/harlankompas. 
TENG Ba, ab www.twitter.com/kompasbreaking 
@ Publik Merasa Tak Aman LM 2) 
@ Ancaman untuk Dunia LLM 8) 


(Hingga Minggu Pukul 21.17 WIB) 


Total 

Pa 1, DKI JAKARTA 68 72 70 210 
2. JAWA TIMUR 67 61 55 183 

Perak 3. JAWA BARAT 66 50 74 190 
4. JAWA TENGAH 33 30 38 101 

Perunggu 5. RIAU 273 89 


Berlanjut ke halaman 30 


memeriksakan diri. 


Sudahkah ANDA ? 


Informasi lebih lanjut lihat halaman dalam 


KOMPAS/AE#7U 


@ Fira Basuki 


Penulis Fira Basuki dikenal lewat 
karya-karya novelnya yang gaul dan 
enak dibaca. Tahun 2001, Fira me- 
nulis novel pertamanya berjudul 
Jendela-jendela yang mengangkat 
namanya menjadi lebih terkenal. 
Kemudian novel itu menjadi trilogi, 
dilanjutkan dengan novel Pintu dan 
Atap. Dia pun menulis sebuah buku 
biografi yang keluar dari pakem 
penulisan, yaitu Hel Yeah yang me- 
rupakan biografi Wimar Witoelar, 
buku biografi yang dibuat nge-pop 
sehingga bisa dibaca oleh semua 
kalangan, Bulan Mei 2012, Fira meluncurkan buku ke-26 berjudul 
farakter yang berisi kicauannya di Twitter. Pemimpin 
si Majalah Cosmopolitan Indonesia ini juga mengajak anak 
sulungnya, Syaza, untuk menulis buku dan terbitlah buku 
Namaku Mandy, Aku Sayang Mami. Silakan kirim pertanyaan 
Anda kepada Fira Basuki lewat kompaskita@kompas.com. Anda 
juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama 
lengkap dan domisili Anda. E-mail ditunggu sampai 21 September 
2012. 


SET 


Gunung Gamalama 


Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Uta 


Meletus 


gunung dinaikkan dari Waspada level IT menjadi Siaga level III. Berita di halaman 15 


KOMPAS/DAHANA PATRIA GUPTA 


a, Minggu (16/9), meletus dan mengeluarkan abu vulkanik. Letusan yang terjadi pada pukul 14.15 WIT ini membuat status 


Narkoba Menyebar di Daerah 


Jumlah Kasus di MA Meningkat 40 Persen 


JAKARTA, KOMPAS — Narkotika dan obat-obatan 
berbahaya semakin menyebar di daerah. Pemakai- 
nya tak terbatas kaum muda, tetapi juga pejabat 
negara, pengusaha, dan polisi. Perkara penyalahgu- 
naan narkoba yang diterima Mahkamah Agung pun 
meningkat 40 persen hanya dalam waktu setahun, 


Laporan dari beberapa daerah, 
dari Aceh hingga Papua, yang 
dihimpun Kompas hingga Ming- 
gu 6/9), menunjukkan pening- 
katan peredaran narkoba. Bah- 
kan, Kepala Polda Aceh Inspek- 


- 72 anggota polisi Polda Sumut dipecat kare 
terlibat narkoba (2010). 


- Kepala Polsek Cibarusah, Kabupaten Bekasi, 


Jawa Barat, ditangkap. Didapati dua plastik 
berisi 0,5 gram dan 0,3 gram sabu serta 
perlengkapannya (11 Maret 2012), 


- Perwira polisi wanita dari unit Perlindungan 


Perempuan dan Anak (PPA) positif mengon: 
sumsi narkoba jenis sabu (Marat 2012). 


Sumber: Litbang "Kompas" /END/SJP, Diolah dari BN? 


tur Jenderal Iskandar Hasan me- 
nilai, daerah itu sudah darurat 
narkoba, Meski sejumlah pema- 
kai dan pengedar narkoba ter- 
tangkap, Aceh tetap menjadi da- 
erah yang rawan penyelundupan 


ena 
terbukti menyalahgunakan jabatan 


yang mengendalikan bisnis narkotika 

di dalam penjara (September 2011). 

- Enam petugas LP Palembang, 

Sumsel, tertangkap membawa. 

- narkotika dan obat-obatan ke rumah 
tahanan (Januari-April 2012). 


IN dan Pemberitaan "Kompas" 


- Kepala LP Narkotika Nusakambangan 


dengan melindungi Hatoni narapidana 


narkoba, 
baik me- 
lalui d 
rat, per 
iran, 
upun 
udara, 
Di Pa- 
pua, Ke- 
tua Ge- 
rakan 
Nasional Antinarkotika (Granat) 
Papua Jan Ayomi, Minggu, me- 
nuturkan, narkoba, khususnya 


BACA JUGA HAL 21. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


- Anggota Dewan - Pemkab Bone Bolango, Gorontalo, 
ditangkap karena. memproses pemecatan PNS di Dinas 
diduga PU setelah terbukti mengonsumsi dan 
mengonsumsi memilki sabu 9 gram (Juli 2012), 
sabu di mes - IW (33), pegawai di bagian Tata 


Pemkab Labuhan 

Batu, Sumut 

(Mei 2012). 
gram (28 Oktober 2010), 


Usaha Kejaksaan Negeri Jaksel, 
ditangkap saat bertransaksi dan 
kedapatan membawa sabu seberat 1,3 


Sumber: Litbang "Kompas"'/ 


GIS: Slamet JP, Diolah dari Badan Narkotika Nasional 


Mahasiswa 


 Ditserse Narkoba Polda Jatim 
mengamankan HM (24), 
mahasiswa yang menjadi 
pengedar 1 kg ganja (Januari 
2010), 

- Pelajar siswa kelas | IPA SMA 
menjadi terdakwa kasus narkoba 
yang dihukum 2 tahun dan 9 
bulan (Met 2010). 


“Bandung 


Bali 


Denpasar 


- 
Jalur Edar 
Ekstasi/ 
Sabu 


Ibu Rumah 


- Polda Sumsel 
menyita narkotika dan 
obat-obatan terlarang 
dari MM (39), ibu 
rumah tangga di Desa 
Sukajadi, Talang 
Kelapa, Kabupaten 
Banyuasin, Sumsel 
(20 Juli 2011), 


Jalur Edar 
Ganja 


proky 


MU 


Hukum Mati 


CIREBON, KOMPAS — Un- 
tuk membuat koruptorjera, Nah- 
dlatul Ulama menyerukan hu- 
kuman mati untuk koruptor jika 
membangkrutkan negara, 
Seruan hasil sidang komisi ini 
tu rekomendasi 
sional Alim Ula- 
ma dan Konferensi Besar NU di 
Pondok Pesantren Kempek, Pa- 
limanan, Kabupaten 
rebon, Jawa Barat, Si 
nin (17/0) ini. Munas di- 
ikuti 2.000 peserta dari 
seluruh Indonesia, 

”Para koruptor ini 
merusak tatanan ber- 
bangsa dan bernegara. 
Jika ia mengorupsi 12 
tusan miliar rupiah, m: 
ka hukuman yang diberikan ha- 
rus berat, hingga bertahun-ta- 
hun, jangan hanya 1-2 tahun,” 
kata Ketua Umum PBNU KH 
Said Agil Siroj, kemarin. 

Seruan hukuman mati terha- 
dap koruptor diambil dalam si- 
dang Komisi A (Komisi Bahtsul 
Masa'il Ad-Diniyyah Al-Wagiy- 
isi ini membahas per- 
soalan-persoalan kebangsaan da- 
lam perspektif hukum Islam. 


Baca Juga 


Pesantren 
Nu 


Senja Beranjak 
di Kempek 


MA 


Dalam sidang terjadi perde- 
batan sengit antara kelompok 
yang mendukung hukuman mati 
tampa syarat dan kelompok yang 
menolak hukuman mati atau ka- 
laupun ada hukuman mati harus 
disertai at tertentu. 

Kelompok yang mendukung 
hukuman mati mendasarkan ke- 
bijakan itu pada pandangan maz- 
hab Maliki dan Hanafi, 
sedangkan yang menolak 
memakai dasar pandang- 
an mazhab Syafii. 

Komisi A mengambil 
n tengah. "Hukuman 
mati boleh diterapkan se- 
telah pengadilan mem- 
pertimbangkan  pelang- 
garannya, baik dari jum- 
lah uang yang dikorupsi maupun 
dari seberapa sering pelanggaran 
itu dilakukan,” kata Saifuddin 
Ansir, Ketua Komisi A. 

Artinya, NU merekomendasi- 
kan hukuman mati sebagai opsi 
terakhir bagi koruptor, yakni ke- 
tika ia tidak jera setelah meneri- 
ma hukuman penjara berta- 
hun-tahun dan masih mengu- 
langi perbuatannya. Hukuman 
mati tidak dianjurkan langsung 


HAL5 


Koruptor 


dijatuhkan tanpa melewati sya- 
rat-syarat itu, 

Kami menekankan pertim- 
bangan hukuman mati itu pada 
cfek jeranya. Hukum Islam s: 
ngat berhati-hati dalam menj 
tuhkan hukuman mati terhadap 
seseorang. Hukuman mati harus 
ditolak sepanjang masih ada ke- 
raguan dalam bentuk pelanggar- 
an yang dilakukan,” katan: 

Ketua Umum Ikatan Sarjana 
NU Ali Masykur Musa mendu- 
kung penerapan hukuman mati 
terhadap koruptor. "Wacana ter- 
sebut bisa kita masukan dalam 
undang-undang,” katanya. 

Tidak hanya korupsi, NU juga 
menyoroti politik uang dalam pe- 
milu dan pemilu kepala daerah. 
Politik uang hampir pasti dinya- 
takan haram dalam munas ini. 

Khatib Aam Syuriah PBNU 
Malik Madani mengatakan, poli- 
tik uang merusak moral rakyat 
dan elite politik. Elite NU dan 
massanya jadi rebutan, bahkan 
ada elite NU yang jadi bandar 
atau pembagi uang tim sukses, 

Ia berharap pilkada langsung 
ditinjau. Politik uang berimbas 
pada korupsi. (REK/IAM/LOK) 


LI BIKE 


Tiga 


ari untuk Satu 


Kebersamaan di Bali 


Menikmati Bali dengan 
bersepeda sangat 
berbeda. Dalam Kompas 
Bali Bike 2012, tiga hari 
bersama-sama mengayuh 
pedal menjelajahi 292 
kilometer, mendaki dan 
menuruni gunung yang 
disertai kelokan tajam, 
membuat pesepeda lebih 
mengenal mendalam 
Bali, kebersamaan, 
hingga filosofi hidup. 

olland (67) pertama kali 
Ps ke Bali tahun 

1978. Saat itu, ia masih 
ingat betul pemandangan per- 
tama saat turun dari Bandara 
Ngurah Rai. Persawahan yang 
menghijau, alam yang asri, hing- 


ga masih longgarnya jalan ka- 
rena sedikitnya mobil. 


"Dulu nya- 
man berja- 
lan-jalan di 


"2 
BALI 


hanya satu 
dua. Hanya 


La 
KOMPAS dsty Dn" 
BACA DI Hi membelinya. 


Suasana pe- 
desaan masih 


wisata hanya Panta 
telnya pun masih satu atau 
dua," kenang peserta Kompas 
Bali Bike yang berasal dari Swiss 
itu. 

Setelah 35 tahun, gambaran 
Bali di ingatan Rolland memu- 
dar. Bangunan hotel menggan- 
tikan sawah dan perkampungan, 
jalanan macet, dan ramai di $ 
na-sini. Namun, saat ia samp: 
di Desa Tenganan Pegringsing- 
an, Kabupaten Karangasem, 
bersama peserta Kompas Bali 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


»)5 


SEE IT FIRST AF 


INDOBE SIA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2012 
20-30 SEPTEMBER 2012, HALL BJIEXPO KEMAYORAN 


IMPORTED FROM DETROIT” 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Tes Kompetensi Dasar CPNS 

Hasil ujian tes kompetensi dasar para calon pegawai negeri 
sipil yang dilakukan pada 8 September lalu memasuki tahapan 
validasi setelah lembar jawaban dipindai. Pada 17 September, 
hasil ujian tes kompeten: £ diumumkan serentak di situs 
wwrw,menpan.go.id dan www.kompas.com. Setelah itu, ujian 
kompetensi khusus untuk profesi tertentu seperti guru dan 
akuntan dilakukan di instansi masing-masing. Menurut Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno, Jumat (14/9) di 
Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara akan 
menjaga supaya obyektivitas tetap terjaga. Sistem uji kom- 
petensi tetap diaudit baik sebelum ujian maupun saat tes. (INA) 


Kelakuan Baik Koruptor Ditinjau 


Kementerian Hukum dan Hak 
terus membenahi lembaga pemasyarakatan dan rumah ta- 
hanan. Perbaikan yang diupayakan adalah penghilangan pu- 
ngutan liar, perumusan indikator kelakuan baik, perlindungan 
kepada pelapor, dan pembebasan dari narkotika. Wakil Men- 
hukham Denny Indrayana dalam ”Semiloka Sosialisasi Standar 
Pelaksanaan Tugas di Lapas dan Rutan”, Jumat (14/0) di 
Medan, mengatakan, selama ini kriteria berkelakuan baik ha- 
nya dari perkelahian fisik atau pernah tidaknya warga binaan 
imasukkan sel isolasi. Perbaikan kriteria yang dilakukan yakni 
rti kepemilikan telepon seluler, narkotika, 
dalam ruangan, dan perjudian, "Mana 
ada napi korupsi yang berkelahi," kata Denny. Kemenhukham 
juga membuka akses dan perlindungan pada pelapor dengan 
membuat sistem perlindungan bagi whistle blower, (WSD 


POLITIK & HUKUM 


RUU DESA 


Soal Desa Sebaiknya 
Dipegang Wapres 


SUKOHARJO, KOMPAS — pembangunan desa dengan ku s2 
Masalah pembangunan desa atas anggaran sehingga bisa di- 
yang menyangkut banyak as implementasikan. 

tidak cukup diurusi menter Sebelumnya, Ketua DPW Pa- 


rade Nusantara 
Agus Tri Raha 


lainkan perlu diurusi pihak yang 
memiliki kekuasaan lebih tinggi, 
seperti wakil presiden. Jika ha- 
nya diurusi pejabat setingkat 
menteri, koordinasi antarlemba- 
ga akan jadi kendala. 

Hal ini dikatakan Ketua Pa- 
nitia Khusus (Pansus) Rancang- 
an Undang-Undang (RUU) Desa 
Ahmad Mugowam dalam Rapat 
Akbar Perkembangan RUU Desa 
yang diseleng 
Pengurus Wila 
at Desa (Parade) Nusantara 
Tengah di auditorium Uni- 
$ Veteran Bangun Nusan- 
ara, Sukoharjo, Jawa Tengah, 
Minggu (6/9). 

"Urusan desa harus ditangani 
orang yang punya power, seperti 
di Chir ditangani 
perdana menteri yang menyam- 
bungkan 20 kementerian terk 
it” kata Mugowam. 

Pa 


Dihadiri Hatta 


Dalam ti 
se-Jawa Teng 


di Pendapa 


menuntaskan pembah 


Desa hingga akhir tahun ini, 


ena Pres 


" Santoso, Wakil 
1 III DPR Catu 


Perekonomian Hatta Raj: 
UU Desa sangat ber 
pengembangan di 


pasal menyebutkan, pemeri 
pusat harus mengalo 


Jawa Tengah 


»mu Parade Nusantara 


Ka- 


bupaten Kudus, kemarin, dide- 
sakkan agar pemerintah dan DPR 
n RUU 


Kegiatan itu dihadiri Ketua 
lium Parade Nu- 


Ke- 


Jeruji Besi Kurung Gedung MPR/DPR 


Jntala. il e-... Pos 
MAA oa 5 


Ini Ma mp jan 


2 Mata 


KOMPAS/HENDKAA 


Pagar pembatas beton dengan jeruji besi di jalan tol dalam kota dengan Jalan Gatot Soebroto di 
depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, tengah diselesaikan, Minggu (16/9). Setelah membangun 
pagar tinggi di sekeliling kompleks wakil rakyat, kini pagar pembatas jalan tol di depan Gedung 
MPR/DPR yang sering diterobos demonstran untuk menyampaikan aspirasi dibeton. Jeruji besi 
seukuran ibu jari orang dewasa ditanam di sana. 


PERSIAPAN PEMILU 


Menampik Pesan-pesan Politik 


nerbitkan peraturan yang me- 
wajibkan 80 persen keterwaki 
an perempuan dalam daftar ca- 
Ion di setiap daerah pemilihan, 
bukan akumulatif di seluruh da- 
pil, Juga, ketegasan sanksi me- 
ngembalikan daftar calon yang 
tidak memenuhi 30 perse 
Ida Budhiati, anggota KPU, 
memandang, keterwakilan pe- 
rempuan merupakan ritual da- 
lam pemilu, Selalu saja muncul 
isu yang sama tentang keterwa- 
kilan perempuan. Ketika j 


agi pencinta 
nama Pierlui 


perlu juga kualita 

Bagi anggota KPU, Juri Ar- 
dianto, pascapenutupan masz 
pendaftaran parpol, batu ujian 
yang kini dihadapi adalah ma- 
suknya pesan-pesan politik. Ta 
mengaku pusing dengan ma- 
cam-macam titipan ini. 

KPU baru menapaki batu uji- 
an satu demi 
an serta kete 
buah poster di ruang media cen- 
ter KPU patut dikemukakan. Di 
antara foto Presiden dan Wakil 
Presiden ada gambar lambang 
burung garuda, Di situ ada tu- 
lisan, "Memilih karena uang, 
membuat negara diperintah 
oleh uang!” 

Persiapan pesta 
lai, KPU yang teg: 


nyen 
dan Matan mata yang ta 
angat dingin dalam memimpin 
etiap pertandingan. Tanpa 
kompromi, untuk pelanggaran 
keras, kartu merah langsung di- 
keluarkannya. 

Tahun 2002, Collina diuji k: 
tika menjadi bintang iklan Adi- 
das, Collina dinilai berpotensi 
terlibat "konflik kepentingan” 
tt memimpin final Brasil ver- — advokasi dan regulasi tidak bi: 
us Jerman di Piala Dunia 2002. ditempuh, harapan sangat bes 
Semua keraguan itu ditepis memang bertumpu pada KPU 
tegas oleh Collina, "Saya tidak ku penyelenggara pemilu. 
akan mengorbankan hati nurani Kita harus melihat se: 
bih besar. Norma hukum kita 
sangat tergambar dalam budaya 
ami menambahkan 
si edukatif untuk parpol 
ng tidak memenuhi 30 per- 
sen, bukan berupa sanksi tidak 
boleh ikut pemilu. Yang dibu- 
tuhkan dal ilan bu- 
kan s 8, tetapi 


le- 


Sepak bola adalah pesta rak- 
. Tidak hanya enak ditonton 
permainannya, tetapi juga me- 

1 menyimak strategi untuk 
meraih kemenangan di tengah 

ketegasan wasit. Hal itu kurang 
lebih sama terjadi dalam pemi- 
lihan umum yang diselenggara- 
kan Komisi Pemilihan Umur 


akurat, dan berhati nurani sa- 
n Parpol pun 


ngat dinanti 
hendaknya 
lagi menyusun strategi kompro- 
mistis yang merugikan rakyat. 
Semua harus siap menang, siap 
kalah. (OSA/INA) 


Publik 
Merasa 
Tak Aman 


Survei Kadang Memperkeruh 


JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik 
terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudho- 
yono makin turun. Ketidakmampuan memberikan 
pelayanan maksimal kepada masyarakat itu 
tecermin dalam penciptaan rasa aman masyarakat. 
Publik makin merasa tidak aman. 


Temuan itu terungkap dalam 
survei nasional yang dilakukan 
Lingkaran Survei Indon (SI) 
Network yang diungkapkan Pe- 
neliti LSI Hanggoro DP, Minggu 
(46/9) di Jakarta. Terhadap ki- 
nerja Presiden, hasil survei LSI 
Januari 2012 menunjukkan ting- 
kat kepuasan publik di bidang 
keamanan menc 2 persen, 
Survei Juni 2012 anjlok jadi 44,7 
persen, dan survei September 
2012 turun jadi 43,97 persen. 

Cermin ketidakpuasan terha- 
dap kinerja Presiden terlihat di 
bidang penegakan hukum. Ja- 
nuari 2012, publik yang puas 
mencapai 35.2 persen. Kepuasan 
itu turun pada Juni 2012 jadi 319 
persen, dan pada September 2012 
tinggal 30,02 persen. 

Survei reguler LSI ini meng- 
gunakan metode guick poll de- 
ngan jumlah responden awal 
1200 orang dan margin error 
(tingkat kesalahan) 2,9 persen. 
Survei juga dilengkapi riset ku- 
alitatif dengan metode wawan- 
cara mendalam, diskusi kelom- 
pok, dan analisis media. 

Hanggoro menjel 
faktor alasan turunnya r: 


n yang pe 
risme bisa hilang Sebanyak 


an publik khawatir ka- 
terorisme muncul lagi di ma- 
a depan. 

Kedua, publik kurang puas de- 
ngan kinerja kepolisian, lembaga 
intelijen, dan bahkan Kemente- 
rian Agama. "Sebanyak 50,65 
persen publik tidak puas dengan 
kinerja kepolisian dalam me- 
nangani kasus terorisme, Bah- 
kan, dalam kasus bom Tambora 
dan Depok, publik memvonis 
polisian kecolongan. Lembaga in- 
telijen dinilai masyarakat tidak 
bekerja baik,” ujar Hanggoro, 

Ketiga, meningkatnya ketidak- 
puasan publik tersebut bermuara 
pada penegakan hukum dan ke- 
amanan. 


Memperkeruh 

Menteri Agama Suryadharma 
Ali a terpisah mengatakan, 
“Survei terkadang malah mem- 
perkeruh keadaan masyarakat. 
Indonesia sekarang lebih banyak 
penonton dibandingkan pema- 
innya sehingga situasi m - 
kat semakin dipertentangkan.” 
Dia menyebutkan, keterkaitan 
terorisme dengan kinerja Keme- 
nag tidak bisa dihubungkan | 
gitu saja. Dalam tugas pokok dan 
fungsinya, terorisme adalah 
urusan kepolisian, BIN, dan Ba- 
dan Nasional Penanggulangan 
Terorisme, (OSA) 


at menentukan keterwakil- 
an 80 persen perempuan, KPU 
menghadapi hujatan dan per- 

gunjingan, Partai politik yang 

merasa kuat dengan keterwakil- 
an itu mendesak KPU tega 
Singkir-menyingkirkan te: 
jak ditutup masa pendaf- 


studi banding ke China dan Bi 
yang memancing pro dan kontra. 
Menurut Mugowam, di China, 
kesenjangan desa dan kota tidak 
terlalu jauh. Pada kondisi itu, 20 
persen anggaran China dialoka- 
sikan untuk pembangunan desa. 

Wakil Ketua Pansus RUU Desa 
Budiman Sudjatmiko yang me- 
mimpin studi banding ke Brasil 
mengungkapkan, di Brasil ada 
semacam musyawarah rencana 


persen APBN, "Kami berharap 
akhir tahun ini UU Desa sudah 
u belum jadi, Parade 
akan datang kembali 


Nusanta 


ke Jakarta menuntut penuntasan 
UU itu,” kata Sudir Santoso. 
Catur mengemukakan, RUU 


Desa masih dalam pembahasan. 
DPR menargetkan pembahasan 
rampung akhir 2012. Hatta men- 
dukung perampungan pemba- 
hasan RUU Desa. (EKI/HEN) 


an pada 7 September hingga 
September 2012. Kelompok 
Keterwakilan Perempuan 
mengindikasikan beberapa kera- 
wanan yang dihadapi KPU. Me- 
reka minta KPU independen, 
cermat, akurat, obyektif, dan 
tegas dalam verifikasi partai ca- 
lon peserta Pemilu 201 
Koordinator Pokja Keterwa- 
kilan Perempuan Yuda Irlang 
mengatakan, "KPU harus me- 


001) 


7 
/ 


www.bellaskin.co.id 


Your Skin Care Expert 


Celebrate Our 
11th Anniversary 


Enjoy 


0Yo 
Discount! 


Bella Skin Care, bagian dari Global 
Beauty International Group, tidak 
hanya menjadikan kulit Anda halus 
sempurna tetapi juga memberikan hal 
yang tak kalah menarik yaitu diskon 
5096! Kunjungi kami hari ini juga 
untuk konsultasi gratis 


Special Promo 


Tambahan Diskon 10”c 
dengan menggunakan 
kartu kredit tertentu" 


(K3 Bergabunglah bersama kami sekarang di http://www.faceboak.com/BellaSkinINDO! 
Hubungi 021- 3916863 


Mal Empori 


Miliki kulit indah sekarang juga, 
" 
. Megi 


JL Hos Cokrsamiato Ns 8 
Mal LI 


c 


«Mod Kelapa Gading D2 # 418 
HONG KONG | SINGAPORE | MALAYSIA | INDONESIA | CHINA | BRUNEI arca 
BELLA" & 3 rademark owed by Cownsto Care Asis milad, & memiber af Giobs/ Benuty Intersatioral Limited Grours 


mrioperkoran @ & 


"2. 
PENARI 


an Properti Singapura 22-23 September 2012:110.00-20.00 wis 


Semarang 

Hotel Gumaya Tower 
Ruang Redwood, Lt.5 

Jl. Gajah Mada No. 59-61 


Bandung 
Hotel Hilton 
Ruang Jovo, Lt. 
Jl. HOS. Tjokroaminoto No.41-43 
ar PA - 
Me 3 sak : - 
LAYANAN BEBAS PULSA 


00800-1-931000 


www.fareast.co.id 


KEP In 


Shangri-La Hotel 
Ruang Sumatra, Lt1 
Jl. Jend. Sudirman kav.1 


Far East Organization 


KA 


HOMES SEKISUI HOUSE 


AA "3 In RN 


KOMPAS, SENIN, 17 SEP1 


TEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


NX 


ANTARA/DEWI FAIRIANI 


Prajurit TNT Batalyon Raider Yonif 700 Kodam VII Wirabuana memperagakan simulasi operasi 


penyelamatan sandera di Trans Mall, Maka: 


ar, Sulawesi Selatan, Minggu (16/9). Latihan yang 


merupakan rangkaian penanggulangan teror itu menyiapkan prajurit TNI dalam satu pertempuran 
jarak pendek dengan durasi waktu singkat. Unsur mendadak, ketepatan, dan kecepatan gerak prajurit 
sangat menentukan keberhasilan operasi. 


MA Terima 
Masukan Publik 


Pengadilan Korupsi Terus Dibersihkan 


JAKARTA, KOMPAS — Mi: 


ahkamah Agung 


menerima masukan berbagai pihak mengenai rekam 
jejak calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang 
tengah diseleksi. Masukan akan dipakai untuk 


klarifikasi kepada calon saa! 


Ketua Muda Pidana Khusus 
MA Djoko Sarwoko yang juga 
Ketua Panitia Seleksi Calon Ha- 
kim Ad Hoc Tipikor, Minggu 
(16/9), mengungkapkan, pihak- 
nya menerima masukan dari ber- 
bagai pihak terkait calon. Ma- 
sukan itu dari Polri, Badan Pe- 
meriksa Keuangan (BPK), direk- 
tur bank, dan Badan Pengawasan 

IA. MA akan menerima ma- 


”Ada yang mendukung karena 


kondite calon bagus. Ada pula 
yang tidak mengizinkan karena 
reputasinya tidak bagus. Nanti 
kita akan tindak lanjuti masuk- 
an-masukan itu. Kita saring ha- 
Is," kata Djoko. 

Senin ini, MA menyelengga- 
rakan seleksi profile as t 
dan wawancara terhadap 89 ca- 
lon hakim. Seleksi diadakan di 
gedung Pengadilan Tinggi Jakar- 
ta (untuk calon dari daerah Me- 
dan, Padang, Pekanbaru, Jambi, 
Palembang, Bengkulu, Banten, 
Jakarta, dan Bandung) dan ge- 
dung Pengadilan Tinggi Surabaya 


t wawancara akhir, 


(untuk calon dari Semarang, Yog- 
yakarta, Makassar, Manado, Ma- 
taram, Denpasar, Jayapura, dan 
Surabaya), 

Perwakilan KY akan menemui 
Djoko Sarwoko untuk menye- 
rahkan hasil penelusuran rekam 
alon hakim. Komisioner 
Ahmad Jayus bersama 
ara KY Asep Rahmat 
Fajar dan Kepala Biro Seleksi 
Calon Hakim Agung KY Heru 
akan mewakili lembaga penga- 
was eksternal hakim tersebut. 

Sementara itu, Ketua Umum 
Perhimpunan Advokat Indonesia 
(Peradi) Otto Hasibuan menga- 
takan, Peradi akan menyampai- 
kan hasil penilaian yang diminta 
MA akhir minggu ini. 

Untuk mendapatkan masukan 
yang valid mengenai kualitas 
lon hakim ad hoc dari advokat, 
ujar Otto, Peradi minta masukan 


i daerah, Sejumlah 
udah diterima, ada 
yang positif maupun negatif, 
Sekretaris Jenderal Peradi Ha- 
sanuddin Nasution mengatakan, 
Peradi pernah tidak merekomen- 


dasikan sejumlah advokat yang 
ikut seleksi hakim ad hoc. Re- 
komendasi itu memperhatikan 
rekam jejak calon dan penga- 
lamannya. Ini sesuai permintaan 
panitia seleksi 


Terus dibersihkan 
Upaya pembersihan Pengadil- 
an Tipikor terus dilakukan MA. 
Djoko Sarwoko mengungkapkan, 
Badan Pengawas MA tengah me- 
meriksa dan mendalami dugaan 
pelanggaran disiplin yang dila- 
kukan hakim Pengadilan Negeri 
Ambon, Arifin Sani, Arifin di- 
periksa dalam kaitannya dengan 
penetapan akta tidak dapat di- 
eksekusi (non-executable) Bupati 
Kepulauan Aru (non-aktif) Ted- 
dy Tengko, 12 September 2012. 
Teddy Tengko dihukum empat 
tahun penjara oleh MA dan den- 
da Rp 500 juta subsider enam 
bulan kurungan serta pidana 
tambahan berupa uang pengganti 
senilai Rp 5,3 miliar, Namun, 
putusan itu dipersoalkan Teddy. 
"Arifin Sani ini sudah bebe- 
rapa kali diberi sanksi disiplin 
sebagai hakim,” ungkap Djoko. 
Selain memeriksa Sani, Bawas 
MA juga akan memeriksa mz 
tan Ketua PN Ambon (kini hakim 
tinggi di Manado). Alasannya, 
mantan Ketua PN Ambon me- 
nelepon Wakil Ketua PN Ambon 
agar kasus Teddy diserahkan ke 
Arifin Sani. (TRA/ANA) 


PEMBERANTASAN KO 


RUPSI 


Setelah Rencana Polisi Menarik Penyidik 


ANCAMAN TERHADAP KPK 


Kasus Hukum | « Hambatan terhadap pelaksanaan tugas KPK ketika Ketua KPK 


emua pihak, baik Presiden, 
S anggota legislatif, maupun 

penegak hukum, meneri- 
akkan pemberantasan korupsi 
hingga ke akar-akarnya. Namun, 
ketika pemberantasan korupsi 
mulai gencar dilakukan, Komisi 
Pemberantasan Korupsi j 
dilemahkan oleh berbagai pihak. 

Semua tahu, KPK, dalam he- 
ning, tengah gencar memberan- 
tas korupsi. Praktik korupsi 
yang semula hanya jadi pergun- 
jingan kini diungkap. Puluhan 
anggota DPR didakwa dalam ka- 
sus cek pelawat. Badan Anggar- 
an juga ditelisik. 

Sejumlah kepala daerah, ha- 
kim, jaksa, dan pegawai pajak 
berturut-turut ditangkap KPK. 
Korupsi oleh pengurus partai 
politik mulai terkuak. Sejumlah 
pengurus teras Partai Demokrat 
dicokok satu persatu. Ada M 
Nazaruddin, Angelina Sondakh, 
hingga Siti Hartati Murdaya. 
Parpol lain juga terkena sepak 
terjang KPK. 

Paling mencengangkan, da- 
lam heningnya, KPK menelisik 
korupsi pengadaan alat simulasi 
untuk ujian SIM di Korps Lalu 
Lintas Polri. KPK menetapkan 
Kepala Korlantas saat itu, Irjen 
Djoko Susilo, sebagai tersangka. 

Harapan muncul dengan ker- 
ja KPK. Korupsi yang menggu- 
rita bisa diberangus. Kekecewa- 
an terhadap kepolisian dan ke- 
jaksaan yang lamban dan sarat 
kepentingan sedikit terobati de- 
ngan kerja KPK. 

KPK memang tidak sempur- 
na. Namun, untuk pemberantas- 
an korupsi, KPK melampaui 
kerja kepolisian dan kejaksaan. 

KPK tidak hanya lebih ber- 
integritas, transparan, dan akun- 
tabel, tetapi juga lebih cekatan 
dan lebih responsif dibanding- 
kan kepolisian dan kejaksaan. 
Perkara korupsi yang besar dan 
rumit disidik dan diajukan ke 
pengadilan tak lebih dari tiga 
bulan. Bandingkan dengan Ke- 
jaksaan Agung yang penanganan 
perkaranya memakan waktu le- 
bih dari enam bulan, bahkan 
mangkrak tahunan. 


Pimpinan KPK 


Antasari Azhar terbelit kasus hukum (2009) 

# Penolakan kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah 
dalam rapat Timwas Bank Century karena dinilai masih berstatus 
tersangka meskipun kasusnya sudah di "deponeering” (2011) 


RUU Pemberan- | « Muncul wacana penghapusan hukuman mati dan hukuman. 


tasan Tipikor 


seumur hidup bagi koruptor, 


Uji materi ke MK | « Upaya mereduksi wewenang KPK seperti penyadapan harus 


seizin pengadilan (2010) 
# ICW mencatat sedikitnya terdapat 13 kali uji materi terhadap UU 
KPK dan 11 di antaranya mengancam keberadaan KPK (2011). 


Seleksi pimpinan | « Muncul gagasan pembubaran KPK jika tidak ada orang yang layak 
KPK | untuk menjadi pimpinan KPK (2011). 
Pembangunan | « Rencana KPK membangun gedung baru sejak 2008 belum 


gedung KPK 


terealisasi karena kendala dana (2012). 


Hambatan saat | » Langkah KPK menggeledah gedung Korlantas Polri Jakarta 


penyidikan 


sempat terhenti dan barang bukti sempat "disandera" (2012). 


Sumber : Litbang "Kompas"/YOH/YOG, dlolah dari pemberitaan "Kompas'" 


Padahal, penyidik KPK hanya 
87 orang dan harus bekerja fil 
speed karena kasus yang tengah 
ditangani KPK sekitar 70 kasus. 

KPK juga lebih berkomitmen 
dan responsif. Ukurannya, bisa 
dilihat dari respons penegak hu- 
kum terhadap laporan hasil ana- 
lisis (LHA) PPATK yang berisi 
transaksi-transaksi keuangan 
mencurigakan berindikasi 
korupsi. Hingga Juli 2012, KPK 
menerima 283 LHA, dan semua 
langsung ditindaklanjuti KPK. 
Periode yang sama, polisi hanya 
merespons 43 persen LHA. Pa- 
ling parah yakni kejaksaan yang 
hanya merespons 2 persen. 

Namun, di tengah gencarnya 
sepak terjang KPK dan tumbuh- 
nya harapan rakyat, serangan 
dan pelemahan terhadap KPK 
tidak pernah surut. Rencana 
DPR merevisi UU No 30 Tahun 
2002 tentang KPK dinilai hanya 
untuk melemahkan KPK. Kewe- 
nangan KPK akan dipangkas. 

KPK tidak diperbolehkan 
merekrut penyidik sendiri ka- 
rena KPK lembaga ad hoc. 

Rencana revisi lain adalah 
penyadapan harus minta izin 
tertulis dari ketua pengadilan 
negeri. Kewenangan KPK me- 
lakukan penuntutan dikemba- 
likan ke kejaksaan. Padahal, ke- 
wenangan-kewenangan itu yang 
membuat KPK diapresiasi. 

Tanggal 12 Juni 2008, KPK 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


minta tambahan dana untuk 
pembangunan gedung senilai Rp 
187,9 miliar. Komisi III DPR 
hingga kini tidak setuju. Kini, 
jumlah pegawai KPK 714 orang. 
Beberapa tahun ke depan akan 
ditingkatkan menjadi 1.394 
orang. Ruang tahanan pun su- 
dah nyaris penuh. 

Penolakan ini membuat KPK 
pontang-panting mencari tem- 
pat atau gedung milik instansi 
lain. Karena mendesak, KPK 
pinjam Rutan TNI di lingkung- 
an Kodam Jaya. 

Terbaru, Polri menolak per- 
panjangan 20 penyidiknya di 
KPK. Jumlah yang besar meng- 
ingat total penyidik 87 

Penarikan 20 penyidik jelas 
akan melemahkan KPK. Untuk 
mendapatkan ganti 20 penyidik 
tersebut, tentu harus melalui 
proses panjang, 

Jika polisi punya niat baik 
memberantas korupsi, permin- 
taan perpanjangan dari KPK 
akan diterima. Untuk penarikan 
penyidik ini, KPK dan polisi 
tengah mencari penyelesaian. 
Hasilnya bisa jadi bekal untuk 
membuat penilaian. 

(M FAJAR MARTA) 


Lihat Video Terkait 

"Polri Tarik Penyidik KPK" 
di vod.kompas.com/ 
penyidikpolriditarik 


PD TOYOTA 


moving forward P- 


life is 
easy 


with Auto2000 


JAMINAN AUTO2000 


JAMINANNYA 
BIKIN 
HATI TENANG 


ng 


& (52)500 898 Lmzn| 


www.auto2000.co.id 


AUTO 2000 


Urusan Toyota jadi mudah! 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Jatinangor Town Sguare menjadi pusat keramaian di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa barat, saat ini, P: 
tempat makan waralaba, dan bioskop yang merambah sampai pelosok menjadi tempat tujuan masyarakat Sumedang untuk mencari 


hiburan, 


JEJAK NASIONALISME SUMEDANG (1) 


Kesadaran Rakyat Melawan 


Pengantar Redaksi 
Liputan jejak nasionalisme berupaya melihat situs-situs bangsa, apakah 
sekadar menjadi warisan masa lalu atau justru memberikan spirit untuk 
kehidupan saat ini. Kali ini "Kompas" menurunkan empat laporan jejak 
nasionalisme di Sumedang, Jawa Barat, yang pada masa silam pe- 
mimpinya melawan penjajah Belanda. 


Sumedang tidak hanya tersohor karena kekhasan 
rasa tahunya. Sejarah mencatat peristiwa yang tak 
kalah fenomenal, yaitu perlawanan rakyat Sumedang 
terhadap Pemerintah Kolonial Belanda melalui 
Bupati Pangeran Kusumadinata IX. 


Oleh DWI ERIANTO 


upati yang lebih dikenal 
Pss nama Pangeran 

Kornel (1791-1828) itu se- 
terbuka menentang Her- 
man Willem Daendels, Guber- 
nur Jenderal Hindia Belanda. 
Menurut ingatan kolektif ma- 
at Sumedang, ketika 
Daendels menginspeksi pemba- 
ngunan Jalan Raya Pos (Groot 
Postweg) di wilayah Sumedang, 
Pangeran Kornel menyambut 
Daendels di ruas gunung cadas 
dengan sikap menantang. Dia 
mengulurkan tangan kirinya un- 
tuk bersalaman, sedangkan 
tangan kanannya 
menggenggam keri: 
Sikap itu merupa 
protes atas banyaknya rel 
rakyat Sumedang yang “& 

() 
2 


tewas dan sakit akibat 
bekerja membuka J 
lan Raya Pos di ka- 
wasan tersebut. 

Tempat itu pun di- 
kenal dengan nama "Cadas 
ngeran”. Nama itu mereflel 
kan $ 
Pangeran Kornel. Cadas Pange- 
ran juga berarti bukit cadas 
yang susah ditembi 
nama Kornel ber: 
”kolonel”, Pangkat kehorma 
kolonel diberikan kepada Pange- 
ran Kusumadinata karena dini- 
lai berjasa membantu Inggris 
menga' pemberontakan Ba- 
gus Rangin di perbatasan Su- 
medang-Cirebon. 

Di antara ruas jalan baru dan 
jalan lama Cadas Pangeran di- 
bangun patung Pangeran Kornel 
bersalaman dengan Daendels. 


Patung perunggu setinggi s 
tar 2,5 meter itu diresmikan 
akhir Desember 2011. Patung itu 
menggantikan patung Pangeran 
Kornel yang lama yang dibuat 
tahun 1980-an, Patung lama kini 
ditempatkan di Kampus Univer- 
sitas Winaya Mukti Tanjungsari, 
Sumedang. 

Penempatan patung lama itu 
menuai protes dari sejumlah 
Sumedang. Mereka minta 
patung lama dipindah ke hala 
man Gedung Negara Pemerin- 
tah Kabupaten Sumedang kare- 
na Pangeran Kornel semasa hi- 
dupnya berjuang dan 
memimpin rakyat Su- 
medang. Bahkan, se- 
jumlah tokoh Sume- 
dang pernah mengu- 
sulkan Pangeran 
Kornel menjadi pah- 
lawan nasional dari 
Jawa Barat bei 
Inggit 
Ali Sadikin. 

Cerita dan patung peristiwa 
Cadas Pangeran itu telah men- 
jadi simbol perlawanan yang hi- 
dup di benak rakyat Sumedang. 


Dipertanyakan 


ama 


a yang Asabeha dan 
beredar di masyarakat tertentu 
(Djoko Marihandono, Mende- 

konstruksi Mitos Pembangunan 
Jalan Raya Cadas 
1808: Komparasi 


an). Dalam makalah- 

a andono memperta- 
nyakan, "Mungkinkah Daendels 
membiarkan seorang bupati 
melawan kebijakan dan menen- 
tangnya?”, 

Daendels dikenal "melibas" 
semua yang menentangnya. Ia 
menurunkan Sultan Banten dan 
menghancurkan Istana Banten. 
Tiga raja di Jawa juga diturun- 

Ke a menentangnya, Se- 
Ja Pangeran Kornel 
ng muda saat itu, 
yaitu 20-an tahun. Seorang bu- 
pati yang berusia belia tentu su- 
lit berhadapan dengan seorang 
tertinggi angkatan 
jata yang berku 
ah Hindia Belanda. 
sasti di Cadas Pangeran 
menyebut bahwa kawasan itu 
dibobok pada 26 November 1811 
12 Maret 1812, Me- 
Jarihandono, patut didu- 
ga, yang datang meninjau pem- 
bangunan jalan dan bersalaman 
dengan Pangeran Kornel terse- 
2 bukan Daendels. Menurut 
, Daendels meninggalkan 
Nun anta ra pada 29 Juni 1811 
melalui Gresik menuju Belanda. 

Nina Lubis. sejarawan Uni- 


lalam negeri yang berupa ba- 
bad atau "wawacan” pada 1808 
tak ada yang mengisahkan Ca- 
das Pangeran. Hanya ada Babad 
Sumedang dan Wawacan Pange- 
ran Mekah yang menceritakan 
peristiwa itu, tetapi dibua 
telah 60-70 tahun kemudian. 

Sumber lain adalah buku Pri- 
angan: de Preanger-Regentschap- 
pen onder het Nederlandsch Bes- 
luur tot 1811 yang dikumpulkan 
Dr Frederick de Haan. Salah sa- 
tu bab mengisahkan sejarah pa- 
ra bupati Sumedang termasuk 
Pangeran Kornel, tetapi tidak 
menyebut peristiwa Cadas Pa- 
ngeran. 

Meskipun demikian, pemer- 
hati sejarah Sumedang yang ju- 
ga Pengawas Yayasan Pangeran 
Sumedang, Gunawan Suria Da- 
nu Ningrat, meyakini, pej 
Belanda dalam peristiwa 
Pangeran itu adalah Daendels, 
Menurut dia, cerita itu sudah 
diwariskan turun-temurun di 


KOMPAS/YULIA SAPTHLANI 


" swalayan, berbagai 


Sumedang dan ada catatan dari 
Pemerintah Belanda yang me- 
nilai Pangeran Kornel adalah se- 
orang bupati yang bijak, teg: 
dan berani, 

Pendapat senada disi 
Ketua Museum Prabu 
Ulun Achmad Wiri 
juga pemerhati 
Cerita kepahlawanan Pa- 
n Kornel melawan Daen- 
dels sudah menjadi tradisi dan 
kebanggaan warga Sumedang. 

t berhadapan dengan Daen- 
, Pangeran Kornel tidak ber- 
muda, tetapi 49 tahun. Ia 
lahir tahun 1762 , bukan 1791,” 
kata Achmad. 


Memahami rakyat 
Terlepas dari kebenaran fak- 
tual peristiwa itu, menurut Ni- 
na, Pangeran Kornel mempu- 
nyai kesadaran melawan kese- 
wenang-wenangan Belanda, Ta 
salah satu bupati di Priangan 
yang suka turun ke lapangan. 
Ini antara lain terlihat dari Pra- 
sasti Cadas Pangeran yang me- 
nyebutkan Kusumadinata seba- 
gai pengawas Jalan Raya Pos, 
Rakyat begitu terkesan kare- 
na Pangeran Kornel tahu betul 
kehidupan rakyat bawah 


anjur s an diri ke da- 
erah itu. Penta itu dite- 
rapkannya di Sumedang saat 
menjadi bupati. Ta tercatat ber- 
hasil memperluas dan mening- 
katkan produksi kopi dari 2.500 
pikul menjadi 15000 pikul. 
Budayawan Sunda Ajip 
menyebut semangat per- 
anan Pangeran Kornel (Ma- 
nusia Sunda, 1984). Ketika ras 
tanggung jawab sebagai pemim- 
pin rakyat tergugah dalam pe- 
ristiwa pembuatan jalan 
Anyer-Panarukan, Pangeran 
Kornel berani menentang Daen- 
dels dengan mempertaruhkan 
kedudukan dan keselamatannya. 
Menurut Ajip, Pangeran Kusu- 
madinata adalah contoh yang 
hampir sempurna dari seorang 
pejabat pelaksana yang patuh, 
bertanggung jawab, dan jujur. 
(LITBANG KOMPAS) 


I Besok: Semangat Cut Nyak Dien 


BERSIH NEGERIKU 


Zona Integritas, Pencitraan, 


encanangan zona integri- 
Ps di lembaga-lembaga 

pemerintah selama seba- 
gai bentuk penerapan pakta in- 
tegritas dalam rangka percepat- 
an pemberantasan korupsi se- 
olah sekadar menjadi kegiatan 
seremonial. Kenyataannya, ka: 
sus korupsi terus bermunculan. 

Hal tersebut terjadi, menurut 
Sekretaris Jenderal Transparen- 
cy International Indonesia 
Teten Masduki, Rabu (12/9) di 
Jakarta, karena pakta integritas 
belum menjadi bagian dari re- 
formasi birokrasi 

"Pakta integritas dan refor- 
masi birokrasi tidak akan jalan 
selama masih banyak pejabat 
kotor menduduki jabatan-jabat- 
an penting” katanya. 

Wakil Ketua Umum Kamar 
Dagang dan Industri Bidang Ke- 
bijakan Publik, Fiskal, dan Mo- 
neter Hariyadi B Sukamdani 
mengatakan, pakta integritas ju- 
ga pernah dilakukan kalangan 
'aha dalam wadah Kadin 
Namun, pakta inte- 
gritas tidak menjadi kesadaran 
kolektif ataupun personal di 
lingkungan kementerian/lemba- 
ga untuk menghindari korupsi. 

Kenyataannya, kata Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha In- 
donesia Sofjan Wanandi, peng- 
urusan izin masih saja meng- 
gunakan uang pelicin. Di satu 


mrioperkoran @ & 


sisi pengusaha ingin cepat me- 
mulai usaha, di lain sisi ada pe- 


luang bagi oknum pegawai pe- 
merintah untuk bermain-main 
dengan 


lih Ong ayah pro- 


s ada- 
lah pengeluaran izin Pe: 
an pariwisata alam (IPPA). 
Menteri Kehutanan MS Kaban, 
29 Mei 2009, me- 
ngeluarkan IPPA 
Taman Wisata 
Alam (TWA) Tang- 
kubanparahu, Jawa 
Barat, kepada PT 
Graha Rani Putra 
Persada (GRPP). 
Namun, pada 12 
Agustus 2010, Men- 
hut Zulkifli Hasan, 
penggantinya, menilai, prosedur 
perizinan PT GRPP belum leng- 
kap. 

”Tzin prinsip pengelolaan 
perusahaan itu belum disertai 
rekomendasi dari Gubernur Ja- 
bar,” ujar Zulkifli saat meninjau 
TWA Tangkubanparahu yang 
berlokasi di Kabupaten Ban- 
dung Barat dan Subang, ber- 
sama Gubernur Jabar Ahmad 
Heryawan. 

Heryawan menguatkan, pi- 
haknya memang tidak pernah 
mengeluarkan izin rekomendasi 
kepada PT GRPP. Zulkifli pun 
berjanji, persoalan pengelolaan 


dan Slogan Politik 


Tangkubanparahu akan selesai 
tahun itu juga. 

Dirut PT GRPP Putra Kaban 
menolak berkomentar seusai 
peninjauan Zulkifli itu. Namun, 
ia mengimbau pemerintah un- 
sten dan tidak mem- 
persulit investor dalam me- 
ngembangkan usaha. 

Pada 11 Oktober 2010, Zulkifli 
mencabut hak pu- 
ngut tiket PT GRPP 
di TWA Tangkuban- 
parahu dan menga- 
lihkan ke Balai Besar 
Konservasi Sumber 
Daya Alam Jawa Ba- 
rat. Namun, hingga 
awal Agustus 2012 
kawasan itu masih 
dikelola GRPP, Bak pepatah ”an- 
jing menggonggong kafilah ber- 
lalu”, SK pencabutan itu hanya 
macan kertas dari sebuah pen- 
citraan politik. 

Acil Bimbo, tokoh Jabar, pun 
prihatin dengan pembiaran yang 
dilakukan pemerintah di kawas- 
an hutan Bandung Utara itu. 

Karena itu, ketika zona In- 
tegritas menuju wilayah bebas 
korupsi di lingkungan Kemen- 
terian Kehutanan diluncurkan 
11 September 2012, sejumlah ka- 
langan mempertanyakan. Pelun- 
curan zona integritas itu dinilai 
baru merupakan slogan-slogan 
politik dan pencitraan. 


"Pada dasarnya, saya melihat 
tidak terjadi perubahan terha- 
dap sikap mental birokrasi yang 
ada di lingkungan Kemenhut," 
ujar praktisi kehutanan Agung 
Nugraha, 

Reformasi birokrasi dan per- 
cepatan pemberantasan korupsi 
di Kemenhut dilakukan dengan 
sejumlah prestasi, antara lain 
perbaikan pelayanan perizinan 
pemanfaatan hutan alam, hutan 
tanaman industri, pelepasan ka- 
wasan, dan pinjam pakai kawas- 
an secara online. 

Menurut Teten, pakta inte- 
gritas dan reformasi reformasi 
birokrasi tidak bisa berjalan 
sendiri-sendiri, Pakta integritas 
harus menjadi bagi 
formasi birokrasi 
nya, reformasi di Indonesia ti- 
dak jalan karena disandera oleh 
penyegaran pejabat eselon ter- 
tentu. Para pejabat lama harus 
"diparkir" supaya tidak melaku- 
kan sabotase perubahan. 

Menurut Hariyadi, banyaknya 
praktik korupsi, kolusi, dan ne- 
potisme karena kultur dalam 
kementerian/lembaga sulit di- 
ubah. 

Jadi, pakta integritas seharus- 
nya dimaknai sebagai perubah- 
an untuk menjadi baik, bukan 
sekadar seremonial. 

(DEDI MUHTADI/ 
OSA TRIYATNA) 


PERTAM 
9 


“CJohnson p 


ily C 


A Fam ompany 


Seperti halnya Ibu, 
melindungi keluarga 
dengan b erbagai cara. 


Baygon dengan SmartChip | 


Untuk perlindungan 
sepanjang malam 


KOMPAS, SENIN, 


17 SEPTEMBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


JAJAK PENDAPAT " KOMPAS” 


Menjual Sosok, Menebar Janji 


Efektivitas kampanye politik selain ditentukan oleh 
kemasan, juga dipengaruhi oleh bentuk dan materi 
yang disampaikan, Publik menilai, kampanye politik 
yang dilakukan saat ini masih sebatas mengobral 
Janji dan "menjual ”sosok untuk meraih dukungan 


masyarakat. 


Oleh ANDREAS YOGA PRASETYO 


'ampanye politik dapat 
diartikan sebagai bentuk 
egiatan yang dilakukan 
organisasi politik atau calon 
yang bersaing untuk meraih du- 
kungan massa dalam pemungut- 
an suara. Pada umumnya, pe- 
nyampaian pesan dalam kam- 
panye dilakukan mulai dari 
menggelar rapat akbar, me- 
nyebar brosur, memasang span- 
duk atau baliho, hingga meman- 
faatkan internet serta jejaring 
media sosial. Namun, tidak ja- 
rang sejumlah tokoh memilih 
bertatap muka langsung dengan 
publik untuk menyampaikan ga- 
gasannya. 

Pilihan atas bentuk kampa- 
nye turut memberi kontribusi 
tercapai atau tidaknya tu- 
juan kampanye. Jajak pendapat 
Kompas di 12 kota besar Indo- 
nesia merekam harapan publik 
terhadap model dan efektivitas 
kampanye politik. Lebih dari se- 
paruh responden (65,8 persen) 
mengungkapkan, dialog lang- 
sung dengan masyarakat meru- 
pakan bentuk kampanye yang 
dinilai paling efektif memenga- 
ruhi pilihan politik publik. 

Jika ditelusuri lebih jauh, 
bentuk kampanye melalui dialog 
langsung dengan masyarakat bi: 
sa dimaknai dalam beberapa si- 
si. Pertama, dalam terminologi 
komunikasi tatap muka, kam- 
panye ini bersifat dinamis ka- 
rena terjadi interaksi langsung. 
Faktor kedua adalah adanya 
umpan balik secara langsung. 


Kelebihan lainnya adalah meng- 
hilangkan jarak atau batas an- 


Menguji kapabilitas 

Dari berbagai bentuk kampa- 
nye politik, responden survei ini 
cenderung lebih menyukai mo- 


del kampanye modern dan cer- 
das, yaitu debat politik (45 per- 
sen) para kandidat dan berpi- 
dato menyampaikan gagasan- 
nya, baik secara langsung ke 
masyarakat maupun melalui 
media massa (30,3 persen). 

Kedua bentuk kampanye po- 
litik tersebut menyiratkan ke- 
inginan publik menguji kemam- 
puan intelektualitas kandidat 
dan tingginya rasa ingin tahu 
responden terhadap kapabilitas 
kandidat di ajang pemilu. Publik 
berharap, melalui dua bentuk 
kampanye ini, kandidat menya- 
jikan persaingan program atau 
gagasan dalam berbagai aspek 
persoalan masyarakat 
ketimbang meneriakkan jar- 
gon-jargon dalam kemasan iklan 
politik. 

Dua bentuk kampanye terse- 
but, selain menjadi tolok ukur 
kemampuan kandidat, juga 
menjadi strategi yang disebut 
sebagai marketing politik, yakni 
sebuah aktivitas terencana, 
strategis, taktis, untuk menebar- 
kan makna politik kepada calon 
pemilih. Tontonan politik ini 
memiliki potensi besar bagi 
kandidat untuk meraup du- 
kungan mas, kat. 

Keberhasilan Barack Obama 
pada pemilihan presiden Ame- 
rika Serikat empat tahun lalu 
bisa menjadi inspirasi bagaima- 
na kedua model kampanye po- 
litik ini sangat diapresiasi publik 
sebagai pertimbangan untuk 
menentukan pilihan. Kemampu- 
an Obama membawakan pidato 
"The Audacity of Hope” meng- 
ingatkan publik Amerika akan 
pidato Martin Luther King yang 
dinilai menumbuhkan harapan 
masyarakat. 

Alih-alih memperbanyak aca- 
ra debat politik dan menyajikan 


pidato yang menarik, para kan- 
didat ataupun partai politik di 
Indonesia lebih sering menggu- 
nakan pendekatan sosok atau 
tokoh. Publik melihat kampanye 
politik sekarang ini lebih banyak 
”menjual” sosok sebagai cara 
menarik simpati massa ketim- 
bang beradu program untuk 
menjawab persoalan di masya- 
rakat. Lebih dari separuh bagian 
responden (604 persen) menya- 
takan hal tersebut. 


Kesamaan program 


Lantas, selama ini faktor apa- 
kah yang menjadi pertimbangan 
publik dalam menentukan pilih- 
an politik? Mayoritas responden 
(77,9 persen) mengungkapkan 
kesamaan program yang di- 
usung menjadi pertimbangan 
terbesar bagi publik selama ini 
untuk menentukan kepadi: a 
dukungan akan diberikan. 


rang ini publik menginginkan 
materi yang lebih substansial, 
yakni pemaparan program yang 
lebih jelas dalam kampanye po- 
litik. Sebaliknya, faktor-faktor 
lain seperti sentimen etnis, ag: 
ma, ataupun nama partai politik 
lambat-laun mulai ditinggalkan 
pubil 


merekam minat sebagian kecil 
responden (16,5 persen) untuk 
mengikuti kampanye politik. 
Tingkat partisipasi ini menurun 
tajam dibandingkan hasil jajak 
pendapat pada 1999, Saat itu se- 
banyak 496 persen responden 
mengungkapkan ketertarikan - 
nya untuk mengikuti kampanye 
politik. 

Fenomena ini jelas meng- 
gambarkan munculnya "gugat- 
an” publik terhadap bentuk 
kampanye politik saat ini. Model 
kampanye yang diharapkan 
publik bukan lagi dengan unjuk 
kekuatan, bagi-bagi uang, atau 
bahkan saling serang dengan 
sentimen primordial. Publik le- 
bih berharap kampanye cerdas 
dan kedekatan denj 
rakat. Tanpa hal itu. 
politik dinilai sekadar menebar 
janji kosong untuk meraih du- 
kungan publik. 

(LITBANG KOMPAS) 


1. Persepsi tentang Kampanye 


Menurut Anda, bentuk kampanye seperti apakah yang 
paling efektif memengaruhi pilihan politik seseorang? 


Dialog langsung dengan masyarakat 65,8 
Iklan di media massa $9,3 
Melalui sosial media (internet, Facebook, Youtube, SMS) I 8,2 
Pemasangan bendera/spanduk/baliho di jalanan |5,4 
Rapat akbar/pengarahan massa/konvoi | 2,8 
Lainnya |,6 
Tidak tahu/tidak Jawab | 3/9 


Menurut Anda, apakah kesamaan etnis 
dengan Anda menjadi pertimbangan 
Anda dalam menentukan pilihan politik? 


va 136 
Tidak 841 


Tidak memilih | 4 
Tidak tahu/tidak jawab | 112 


Metode Jajak Pendapat 
Pengumpulan pendaoat melalui telepon in diselenggarakan Litbang Kompas” 


10-12 September 2012, Sebanyak 728 responden berusia minimal 17 tahun dipilih 
secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dar! buku telepon 
terbaru dl seluruh Indonesia, Jumlah responden di setlap wilayah ditentukan 


setara acak proporslonal, Menggunakan metode Ini, pada tingkat kepercayaan 95 
persen, nirpencuplikan penelitian & 6 persen, Meskipun demikian, kesalahan dl 
luar pencuplikan dimungkinkan terjadi Hasil jajak pendapat Ini tidak 
dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat negeri ini 


Sumber: Litbang "Kompas" 


KAMPANYE 


Antara Pencitraan dan Pendidikan Politik 


iklan politik mirip dengan rek- 
produk komersial, Iklan 
politik dapat mengubah seorang 
politisi medioker menjadi pe. 
atik. Yang terj 


jalan dengan perubahan 
S sistem pemilihan umum di — lame 

Indonesia, bentuk-bentuk 
kampanye politik turut berubah. 
Penggunaan konsultan politik 
merupakan salah satu cara kam- 
panye modern yang banyak di- 
lakukan saat ir 


mimpin k: 


kompeten: 


adalah ironi pol 
yang bekerja kei 
dan kapabilitas, ter- 


(dalam persen) 


Menurut Anda, apakah kesamaan agama 
dengan Anda menjadi pertimbangan Anda 
dalam menentukan pilihan politi 


Ya MM 313 
Tidak 66,9 


Tidak memilih | 0,8 
Tidak tahu/tidak jawab | Ol 


Menurut Anda, makin menarik atau tidak 
menarikkah bentuk-bantuk kampanye yang 
disampaikan partai politik saat ini? 


Makin menarik 
Makin tidak menarik Ha €A 

Tidak pernah kampanye | 29 

Tidak tahu/tidak jawab |48 


Menurut Anda, efektif atau tidakkah 
kampanye dengan mencuplik ayat-ayat 
Kitab Suci? 


Tidak tahu/ 
tidak jawab 


Erektir Me, 


Tidak efektif 795 
Tidak tahu/tidak jawab p4,2 


karena mendapatkan pendidik- 
an politik yang baik. 


Paling demokratis 


Kondisi itu jauh berbeda de- 
ngan kampanye Pemilu 1955 
yang dikenal sebagai pemilu 
pertama dan disebut-sebut se- 


k. Mereka 
mempunyai 


Melalui survei yang dilakukan 
konsultan politik, parpol atau 
politisi bisa mengetahui perilaku 
pemilih, membuat pertimbang- 
an untuk menentukan calon, 
membuat program kampanye, 
dan mengetahui hasil pemilihan 
lewat penghitungan cepat. Se- 
lain itu, konsultan politik bis: 


paksa kalah dari mereka yang 
populer (Kompas, 25/11/2008). 
Selain itu, rakyat sebagai pemi- 
lik suara kurang bisa menda- 
patkan informasi yang kompre- 
hensif dan benar tentang sosok 
atau parpol yang ditawarkan. 
Di masa Orde Baru, hubung- 
an parpol dan konstituen s 


tu pena yang pa- 


temuan, rapat umum, dan orasi 
tokohnya, parpol peserta Pemilu 
1955 gigih menggalang dukung- 
an pemilih hingga ke desa-desa. 

Selain memperkenalkan tan- 


berjarak. 
hampir 


memoles calon atau parpol me- 
lalui kampanye pencitraan di 
media mi 
Meski terbilang modern, 
kampanye dengan pencitraan 
melalui iklan politik itu mem- 
punyai kecenderungan manipu- 
latif. Pengamat politik J Kris- as 
tiadi dari CSIS mengingatkan, 


karena mobili: 


dlkar mendomii 
ap aktivitas kampa- 
nye pemilu. Kampanye Golkar 
selalu dipadati ma: 


kan, Alhasil, rakyat menjadi bi- 
memilih Golkar sebagai ke- 
wajiban di era Orba, dan bukan 


da gambar yang akan dicoblos, 
mereka juga melakukan kegiat- 
an sosial untuk membangun ba- 
sis massa yang lebih permanen 
t jangka panjang. Tak 
heran bila jarak antara pengurus 
parpol dan konstituen terbilang 
dekat. Pemilih memiliki ikatan 
efektif dengan partai yang di- 


2. Perilaku Berkampanye 


Apakah Anda berminat mengikuti kampanye politik 
yang dilakukan tokoh politik (calon presiden/ 
9ubernur/bupati/wali kota) di tempat Anda? 


Tidak berminat 


Berminat 


Tidak tahu/tidak jawab 


Kapan Anda menentukan 
pilihan politik dalam 
pemilu/pilkada? 


Sesudah kampanye 


kampanye 


GUNAWAN 


dukungnya. Bahkan, terjalin 
ikatan yang kuat antara parpol 
dan anggotanya dengan mene- 
rapkan kartu anggota. 
Disebutkan bahwa partai-par- 
tai besar seperti PNI, NU, Ma- 
syumi, dan PKI giat memper- 
agakan lambang partainya dan 
menerapkan kartu anggota. 
Menjelang pemilu, jumlah ang- 
gota PNI tercatat 5,2 juta orang 
dan PKT sekitar 1 juta orang. 
Kampanye yang dilakukan par- 
pol pada saat itu menciptakan 
semangat kolektivitas di tingkat 
desa, Parpol mampu menjalan- 
kan fungsi-funy IL yang 
penting di desa seperti gotong 
royong dan kegiatan 
Saat ini, sistem politik t 
berubah total pasca-Reformas 
Format keterbukaan dan dialog 
langsung kembali diinginkan 
publik sebagaimana yang dulu 
pernah berlangsung. 
(ERI/LITBANG KOMPAS) 


PESANTREN NU 


Senja Beranjak di Kempek 


ompleks Pesantren Kem- 

pek, Palimanan, Cirebon, 
I C3 Barat, Minggu 
46/8) sore itu, memendarkan 
kehangatan. Sinar mentari senja 
menerobos jendela-jendela ter- 
buka salah satu asrama santri. 
Sambil menunggu magrib tiba, 
para santri yang bersarung dan 
berkopiyah duduk santai, ngob- 
rol, atau membaca kitab. 

"Orangtua mengirim saya ke 
sini karena pendidikan di sini 
bagus. Pergaulan santrinya ru- 
kun,” kata Muhammad Shofi- 
yullah (17), salah seorang santri. 

Dua tahun nyantri, remaj 
asal Gintung Kidul, Ciwaringin, 
Cirebon, itu kini duduk di kelas 
TI Madrasah Aliyah (setingkat 
SMP). Pagi hari, dia mengaji di 
pesantren, siang sampai sore 
belajar di sekolah. 

Sebagaimana sekolah umum, 
madrasah mengajarkan Pendi- 
dikan Kewarganegaraan seperti 
pemahaman soal Negara Kesa- 
tuan Republik Indonesia, Pan- 
Undang-Undang D: 
1945, dan Proklamasi. Ada juga 
pemahaman tentang kemajemu- 
kan negeri ini dengan beragam 
suku, agama, kelompok, atau go- 
longan. 

Saat mengaji kitab kuning 
(buku berbahasa Arab), para us- 
taz juga kerap menyisipkan ajar- 
an untuk hidup rukun. "Ustaz 
sering berpesan, ajaran Islam 
cinta damai. Kita tidak boleh 
menghina orang lain, apalagi 
melakukan kekerasan," katanya. 

Ajaran itu masih melekat di 
benak alumni Pesantren Kem- 
pek, yang kini jadi tempat Mu- 
syawarah Nasional Alim Ulama 
dan Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama. Salah satunya, Sobih Ad- 
nan (26), alumnus tahun 2009 
yang menjadi pengasuh pesan- 
tren Majelis Tarbiyah Hidayatul 
Mubtadiin di Ketitang, Cirebon. 
Dia merasa, pendidikan pesan- 
tren itu menanamkan keseder- 
hanaan dan penghargaan pada 
orang lain. 

Para santri diajari berakhlak 
baik terhadap orang lain. Dalam 
sesi dirosah dan musyawarah, 
misalnya, mereka dibiasakan 
berdebat, berbeda pendapat, dan 
bekerja sama. "Tak hanya meng- 
hilangkan egoisme, secara tak 
langsung kami belajar demokra- 
si dan toleran,” katanya. 

Berdiri tahun 1908, Pesantren 
Kempek kuat dalam menanam- 
kan nilai-nilai keagamaan dan 
kebangsaan. Pengasuh pesan- 
tren, KH Ja'far Shodig Agil Si- 
roj, mengungkapkan, di samping 
mengaji kitab-kitab kuning, para 


RESPONS NU 


TERHADAP PERSOALAN-PERSOALAN BANGSA 


Korupsi 


Ideologi negara 


Pemimpin yang ti- 
dak memenuhi sya- 
rat kepemimpinan 
Monopoli 
perdagangan | pemerintah, 
'harus dilarang. 
Liberalisasi 
pengelolaan migas 
dan pertambangan 


dalam negeri. 
dari konstitusi. 


Kewajiban 


membayar pajak | pribadi/kelompok. 


Sumbar: Ltbang "Kompas”/STN, dolah dari n40r 


santri juga menyerap berbagai 
pelajaran umum. Kini, santrinya 
berjumlah 2.625 orang. 

Tanpa mata pelajaran khusus 
soal pluralisme, pesantren me- 
nekankan pentingnya menghar- 
gai perbedaan, bersahabat, dan 
bersaudara dengan siapa s: 
termasuk dengan mereka yang 
berbeda agama. Ada tiga sedu- 
luran (persaudaraan), yaitu per- 
saudaraan sesama Muslim, se- 
sama sebangsa se-Tanah Air, 
dan sesama manusia. Santri juga 
meniru teladan para kiai. 


Kebangsaan 

Pesantren Kempek bisa me- 
wakili gambaran umum pesan- 
tren NU. Sebagian lembaga pen- 
didikan tradisional itu lahir se- 
belum kemerdekaan dan men- 
jadi bagian dalam proses Prok- 
lamasi 1945. Memasuki era ke- 
merdekaan dan berlanjut sam- 
pai era Reformasi, semangat itu 
terus tumbuh. 

Menurut Ketua Rabithah 
Ma'ahid Islamiyah (RMI) Amin 
Haidari, saat ini ada sekitar 
20.000 pesantren NU di seluruh 
Indonesia yang tergabung dalam 
RMI. Mereka umumnya menga- 
winkan wawasan keagamaan 
dan kebangsaan. Tradisi ini 
tumbuh seiring sistem belajar, 
materi pelajaran, dan iklim di 
lingkungan pesantren. 

Ketika mengaji kitab kuning, 
para santri diperkenalkan ber- 
bagai perbedaan dan kebera- 
gaman pendapat. Egoisme dan 
hasrat merasa benar sendiri di- 
leburkan jadi kerja sama. Dalam 
kehidupan sehari-hari, para san- 
tri dari berbagai etnis dan wi- 
layah berkumpul secara cair 
tanpa diskriminasi. Ini menye- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


- Korupsi merusak sendi-sendi negara dan membunuh rakyat 
banyak secara sistematis. 

- Korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. 

- Untuk menghentikan korupsi, hukuman mati harus diterapkan. 

- Pancasila sebagai dasar/ideoleogi negara yang sah dan final. 

- Kebijakan dan aturan negara harus ditaati sejauh tidak 
bertentangan dengan ajaran agama. 

- Semua aturannya tetap harus ditaati selama tidak menyimpang 
ari konstitusi dan agama. 

- Tidak perlu dilengserkan 

- Monopoli merusak sistem keadilan yang mestinya ditegakkan: 


- Segala macam bentuk impor yang didasarkan pada monopoli 

- Membuat negara kehilangan kedaulatan atas kekayaan alam 

- Intervensi kepentingan asing membuat pemerintah melenceng 

- Segera merevisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
dan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

- Pajak masih banyak dikemplang (dikorupsi) untuk kepentingan 


- Warga Nahdliyin tidak wajib membayar pajak. 


mai kesadaran demokrasi, tole- 
ransi, dan pluralisme. 

”DPua tahun terakhir, kami 
bekerja sama dengan Badan Na- 
sional Penanggulangan Teroris- 
me untuk pelatihan di pesan- 
tren-pesantren untuk menang- 
kal terorisme,” katanya. 

Dalam banyak kesempatan, 
Ketua Umum PB NU KTI Said 
Agil Siroj menekankan penting- 
nya empat pilar bangsa, yaitu 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Pada 
Muktamar tahun 1984, NU me- 
nerima Pancasila sebagai asas 
tunggal dan tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam. NKRI juga 
dinyatakan sebagai bentuk final. 

Menurut Musthofa Bisri, 
Pengasuh Pondok Pesantren 
Raudhatuh Tholibin, Rembang, 
Jawa Tengah, pemberantasan 
terorisme tidak bisa hanya 
mengandalkan NU dan jaringan 
pesantrennya. Pemerintah seca- 
ra konstitusional wajib meme- 
rangi terorisme dan melindungi 
warga Indonesia. Sebagus apa 
pun pendidikan pesantren, jika 
pemerintah tidak serius, akan 
percuma. 

Wakil Menteri Agama Nasa- 
ruddin Umar berharap, NU 
tetap berperan. "Kita perlu me- 
ngembalikan Islam sebagai aga- 
ma yang bersemangat moderat 
(tawasuth) dan damai (salam). 
Dari kelahirannya, NU sudah 
moderat dan semoga tetap bisa 
menjaga khitahnya itu untuk 
bangsa ini,” katanya. 

Di Pesantren Kempek, senja 
beranjak. Esok hadir dengan 
tantangan baru yang siap dija- 
wab. 

(ILHAM KHOIRI/ELOK DYAH 
MESSWATI/RINI KUSTIASIH) 


pat 
& kato pilihan 


(Kredit BAL Kartu Dotat BNI dan Kartu Dotat BN Ermorakd dun Bank Negara Indonesia di Para Ine 


ju, ubuungl BINI Call 600046 ta 1021) SOCOAH/GREBE di 


Kekan “ RE "13 


Redemption 


Save up to 50” 
at F&B outlets 


0” anu instatiment 
(3 & 6 months) for all stores' 


Free Shopping Voucher 
with BNI Reward Points 


Free Beverages at 
BNI Booth Level 2 


ALL ABOUT MEN LUCKY DRAW 


1 - 30 September 2012 


Enjoy more privileges 
at Plaza Indonesia 


BNI gives you more 


3 bul wluruh outier Plaza indonesia khusus untuk Kartu Kcadit 
utan) Wvasus untuk Kartu Kredit BII 
Rp 1001000 dengar moowikarkan 
struk betarja di Boothi BNI tart 
bungan struk, tida berlaku 
Dgraen All About Men Lucky Draw (3 


ABU DHABI 


BNI credit card 
BNI debit card 


XC 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


TAJUK RENCANA 


NU Ingatkan Pengelolaan Pajak 


ecara gamblang Nahdlatul 
Ulama menegaskan sedang 
meninjau ulang ketentuan 
kewajiban membayar pajak bagi 
warga negara Indonesia. 


Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siroj dan 
Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf hari Sabtu, 15 Sep- 
tember, lalu dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim 
Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren 
Kempek, Cirebon, Jawa Barat. 

Jika diikuti lebih jauh, pernyataan NU yang terdengar 
mengejutkan itu sama sekali bukanlah pertama-tama soal 
pembayaran pajak, melainkan lebih terkait dengan feno- 
mena korupsi yang begitu menggerogoti uang pajak. Ja- 
ngan salah paham pula karena NU sebagai institusi, 
menurut Slamet Effendi Yusuf, sama sekali tidak men- 
dorong warga tidak membayar pajak. 

Secara lebih tegas Said Agil Siroj menyatakan, warga NU 
wajib mengikuti peraturan pemerintah untuk membayar 
pajak. Jelaslah, semangat pernyataan NU bukanlah mem- 
persoalkan pajak, melainkan lebih menggugat masalah 
pengelolaan dan pemanfaatan pajak yang begitu digerogoti 
korupsi. Keinginan meninjau ulang pembayaran pajak 
lebih karena akhir-akhir ini uang pajak dikorupsi, tidak 
digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 

Gugatan NU tentang pengelolaan uang pajak dan bahaya 
korupsi sangatlah menarik dari segi problematika, urgensi, 
dan waktunya, NU sendiri menggambarkan praktik korupsi 
di Indonesia sungguh marak, merebak luas dari pusat 
sampai daerah. Sebagai organisasi kemasyarakatan ter- 
besar di Indonesia, NU memang harus peduli dan mem- 
persoalkan isu kekinian bangsa, seperti korupsi. Lebih-le- 
bih karena praktik korupsi merebak luas dalam berbagai 
komponen kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 

Ancaman korupsi tampaknya tidak juga surut karena 
penegakan hukum yang lemah dan lembek. Sebagai dam- 
paknya, proses pembangunan untuk peningkatan kesejah- 
teraan masyarakat menjadi kedodoran. Isyarat NU untuk 
meninjau ulang ketentuan tentang perpajakan perlu men- 
dapat perhatian serius karena berangkat dari keprihatinan 
mendalam atas bahaya korupsi. Jika uang pajak terus 
digerogoti oleh praktik korupsi, cepat atau lambat ne- 
gara-bangsa Indonesia akan menghadapi sandungan ber- 
bahaya. Banyak negara dalam sejarah ambruk karena 
tersandung masalah korupsi. 

Kegairahan masyarakat membayar pajak pun dikhawa- 
tirkan akan terganggu jika uang rakyat tidak dimanfaatkan 
untuk pembangunan, tetapi dibiarkan digeroti oleh pejabat 
negara yang korupsi. Pajak sebagai tulang punggung ke- 
uangan negara memang perlu dikelola secara transparan 
dan akuntabel. Kiranya peringatan NU tentang penge- 
lolaan pajak dan bahaya korupsi memperkuat tekad pe- 
merintah dan masyarakat memerangi praktik korupsi 
sebagai sandungan berbahaya bagi bangsa. 


Mempertaruhkan Jiwa Pangeran 


nggris memang unik. Di 
negara-negara lain, keselamatan 
jiwa keluarga inti kerajaan 
dijaga dengan segala cara dan 
kekuatan, 


Potensi bahaya pada anggota keluarga inti kerajaan pasti 
ditekan semaksimal mungkin. 

Namun, di Inggris, keadaannya sedikit berbeda, Dari 
waktu ke waktu, negara itu mengirimkan salah satu 
pangerannya ke medan perang. Yang terakhir adalah 
pengiriman Pangeran Harry (27), cucu Ratu Elizabeth II, 
ke Afganistan. 

Hari Sabtu (15/9), kelompok bersenjata menyerang 
pangkalan militer Kamp Bastion di Provinsi Helmand, 
selatan Afganistan, yang merupakan tempat Pangeran 
Harry bertugas. Serangan itu mengakibatkan 2 anggota 
Marinir Amerika Serikat tewas, 6 pesawat tempur Amerika 
Serikat hancur, 2 pesawat tempur rusak parah, dan bebe- 
rapa bangunan rusak. 

Pihak Taliban mengaku bertanggung jawab atas se- 
rangan itu, dan mengatakan, serangan itu ditujukan kepada 
Pangeran Harry. Pangeran Harry sendiri diberitakan se- 
lamat. Ta berada sekitar 2 kilometer dari tempat sasaran 
serangan. Tidak ada reaksi langsung dari Istana Bucking- 
ham atas peristiwa tersebut. 

Ini yang kedua kalinya Pangeran Harry ke Afganistan. 
Tahun 2007-2008, adik Pangeran William ini bertugas di 
sana, tetapi setelah menghabiskan waktu 10 minggu, ia 
ditarik pulang karena media memberitakan penugasan 
rahasianya. Tidak diketahui apakah ia juga akan ditarik 
pulang setelah serangan akhir pekan lalu. 

Pangeran Harry yang bertugas sebagai pilot helikopter 
serang Apache pada Skuadron 662, Resimen 3, Angkatan 
Udara Inggris, bukan satu-satunya anggota keluarga inti 
kerajaan yang dikirim ke medan perang. Pangeran Andrew, 
adik Pangeran Charles, pernah dikirim ke Perang Malvinas 
(Falkland) pada tahun 1982. 

Pangeran Andrew, pada saat dikirim ke Perang Malvinas, 
menempati urutan kedua sebagai penerus takhta Inggris. 
Kini, ia berada di urutan keempat, di belakang Pangeran 
Charles, Pangeran William, dan Pangeran Harry. 

Istana Buckingham tentu mempunyai pertimbangan 
tersendiri dalam menempa kepribadian dari tiap-tiap 
individu dalam keluarga inti kerajaan. Namun, apa pun 
pertimbangannya, tetap saja pengiriman Pangeran Andrew 
dan kemudian Pangeran Harry ke medan perang kita 
anggap sebagai tindakan yang sangat berisiko, mengingat di 
medan perang apa pun dapat terjadi, 

Dalam peperangan, musuh akan berusaha sekuat tenaga 
mengincar tokoh besar (termasuk Pangeran Harry) karena 
hal itu akan dianggap sebagai pencapaian yang besar dan 
meningkatkan moral pasukan, 

Dalam kaitan itulah kita mempertanyakan soal mem- 
pertaruhkan keselamatan jiwa seorang pangeran, terutama 
dari keluarga inti kerajaan. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
“Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimiad Baki Bambang Sigan Sumantri 
“Sekretoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


e-mail: opini@kompas.com dan opi 


Ketika Rakyat Jakarta Memilih 


Oleh IKRAR NUSA BHAKTI 


ada 20 September ini le- 
Pp bih dari 6,9 juta warga Ja- 

karta yang memiliki hak 
pilih diharapkan berbondong- 
bondong ke 15.059 tempat pe- 
mungutan suara, Mereka diha- 
rapkan memberikan suaranya 
pada Pemilihan Kepala Daerah 
DKI Jakarta putaran kedua. 


Pilkada putaran kedua ini akan menen- 
tukan apakah pasangan Fauzi Bowo-Nach- 
rowi Ramli (Foke-Nara) ataukah Joko Wi- 
dodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi- 
Ahok) yang berhak memimpin Jakarta 
pada 2012-2017, Pada putaran pertama, 
pasangan Jokowi-Ahok menang dengan 
1.847.157 suara (42,60 persen), sementara 
Foke sebagai calon petahana yang berpa- 
sangan dengan Nachrowi berada di posisi 
kedua dengan perolehan 1476.648 suara 
(8405 persen). 

Posisi ketiga ditempati pasangan Hi- 
dayat Nur Wahid-Didik J Rachbini dengan 
hasil 508.113 suara. Pasangan calon inde- 
penden Faisal Basri-Biem Benjamin di 
n keempat dengan 215935 suara. 
sisi kelima dan keenam ditempati Alex 
Noerdin-Nono Sampono (202.643 suara) 
dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Pat- 
ria dengan 85.990 suara. 

Total jumlah suara sah semua pasangan 
calon adalah 4.336486 pemilih. Jumlah 
suara tidak sah 93.047 pemilih. Jumlah 
total suara sah serta tidak sah 4.429.533 
pemilih, Tni berarti ada 2,5 juta orang yang 
tidak memberikan suaranya pada Pilkada 
DKI Jakarta putaran pertama. 

Jika kita hitung semua a dari pa- 
sangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rach- 
bini dan Alex Noerdin-Nono 
masuk ke pasangan Foke-Nar 
PKS dan Partai Golkar mendukung pa- 
sangan nomor urut satu pada putaran 
kedua ini—berarti Foke-Nara akan mem- 
peroleh 2187404 suara. Pasangan Joko- 
wi-Ahok, walaupun tidak secara tegas di- 
dukung pasangan Faisal Ba: iem Ben- 
jamin dan Hendardji-Ahmad Riza Patria, 
tetapi secara tidak langsung tergolong 
pendukung perubahan, maka angka ku- 
mulatifnya akan mencapai 2.149.082 suara, 
Secara matematis, jika tidak ada perubah- 
an angka, pasangan nomor urut satu Fo- 
ke-Nara akan keluar sebagai pemenang 
pada putaran kedua ini. 

Namun, hitung-hitungan suara bukan- 
lah perhitungan matematika murni, apa- 
lagi masih ada suara mengambang antara 1 
juta hingga 2,5 juta suara yang masih bis 
diperebutkan. Ini dengan asu 
sipasi rakyat pada Pilkada DKI Jakarta 
putaran kedua ini bertambah, Belum lagi 
kenyataan bahwa tidak sedikit suara dari 


kantong-kantong PKS dan Partai Golkar di 
Jakarta yang pada putaran pertama me- 
milih pasangan Joko Widodo-Basuki Tja- 
haja Purnama. 

Juga, secara matematis, jauh lebih 
mudah bagi pasangan Jokowi-Ahok 
untuk meraih 8 persen suara tam- 
bahan dibandingkan dengan pa- 
sangan Foke-Nara yang harus 
mendapatkan tambahan sekitar 
16 persen suara. Secara akal 
sehat pula, jika Foke-Nara 
pada putaran pertama ha- 
nya mendapatkan 34,05 
persen, berarti lebih 
dari 65 persen suara 
rakyat Jakarta 
memberikan mosi 
tidak percaya ke- 
pada calon guber- 
nur petahana: 
Fauzi Bowo. 


Perhitungan 


yang sulit 

Berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta 
pada Juli lalu yang dipenuhi hasil survei 
dari lembaga-lembaga survei, yang semua- 
nya salah, menjelang putaran kedua ini 
belum ada satu lembaga survei pun yang 
mengumumkan hasil survei mereka. En- 
tah takut salah perhitungan lagi atau ka- 
rena terlalu banyak suara mengambang 
yang sulit diperkirakan ke mana arahnya. 

Satu-satunya lembaga survei yang telah 
melakukan dan mengumumkan hasil s 
veinya adalah Pusat Kajian Politil 
versitas Indonesia (Puskapol UI). Itu pun 
k terkait dengan prakiraan suara pe- 
melainkan pada betapa para pemilih 
di Jakarta tidak mengetahui secara pasti 
mengenai program kerja dua pasangan 
calon yang maju pada putaran kedua ini 

Jumlahnya sangat signifikan, yaitu 88,5 
persen responden tidak mengetahui prog- 
ram yang ditawarkan cagub petahana Fau- 
zi Bowo, dan 47,7 persen tidak tahu apa 
program Joko Widodo. Padahal, sesuai 
survei itu pula, 81 persen responden me- 
ngatakan bahwa pilihan mereka bergan- 
tung pada program kerja pasangan calon: 
30 persen pada citra para calon di mata 
publik: 26 persen mengatakan latar be- 
lakang agama dan etnik akan menentukan, 
sementara 12 persen responden meman- 
dang pengalaman merupakan suatu yang 
penting dan hanya 1 persen yang memilih 
calon karena asal-usul partai. 

Tingginya angka ketidaktahuan pemilih 
tersebut mungkin disebabkan kurangnya 
informasi mengenai program-program 
dua pasangan cagub/cawagub ini karena 
memang para pasangan calon hanya dibe- 
rikan kesempatan tiga hari kampanye pa- 
da 14-16 September ini. Masa kampanye 
yang hanya tiga hari itu tampaknya sangat 


tidak cukup bagi para 
pasangan untuk 
menginformasikan ga- 
gasan-gagasan dan prog- 
ram-program kerjanya. 


Diwarnai "kampanye 
hitam” 

Suatu yang amat me- 
ngurangi derajat Pilkada 
DKI Jakarta pada 2012 
ini, para pendukung pa- 
sangan calon lebih ter- 

« fokus pada bagaimana 
melakukan "kampanye 
hitam” untuk merun- 
tuhkan citra pasangan 
pesaingnya. Mulai dari 
soal suku, agama, ras, 
dan — antargolongan 

(SARA), soal kebakar- 
an di DKI Jakarta, 
sampai ke soal ber- 


Tag pengalaman-tidaknya 


pesaingnya untuk menge- 
lola Jakarta. 

Dalam soal SARA, misalnya, mas- 
jid-masjid di Jakarta sampai-sampai 
digunakan untuk kampanye menjatuhkan 
citra Jokowi-Ahok dengan mat: 
"Jangan pilih pemimpin yang tidak se- 
agama!” Para pendukung Jokowi-Ahok 
membalas dengan enteng, "Gitu aja kok 
repot, bagi yang Muslim pilih Jokowi, bagi 
yang non-Muslim silakan pilih Ahok.” Ada 
juga pesan-pesan singkat yang ”meng- 
ingatkan” pemilih bahwa mertua cagub 
Fauzi Bowo, yaitu (almarhum) Sudjono 
Humardani, adalah tokoh besar aliran 
kepercayaan, 
sisi yang menarik, jika pasangan 

zi Bowo-Nachrowi Ramli mengedar- 
kan klip video dengan nada "Foke-lah 
kalau begitu" dengan logat Tegal, pen- 
dukung Jokowi-Ahok mengubah syair lagu 
grup musik One Direction berjudul "What 
Makes You Beautiful” ke bahasa Indonesia 
dengan gaya lucu, yang intinya mendu- 
kung pasangan Jokowi-Ahok yang dapat 
mengatasi kemacetan dan memberikan 
kesejahteraan kepada rakyat Jakart: 

Kampanye kedua pasangan tidak lagi 
mendasarkan media cetak dan elektronik 
untuk memasang iklan, tetapi lebih meng- 
gunakan media-media sosial dan Youtube 
sebagai sarana kampanye gratis mere 
Lepas dari isinya yang kadang sarkas 
merupakan cara kampanye baru yang 
mengasyikkan untuk dibaca, ditonton, dan 
didengar. Politik memang menarik, walau 
kadang juga mer kan, bergantung dari 
cara pandang kita sebagai orang yang 
independen atau pendukung pasangan 
calon. 

Selama ini dua pasangan calon ini tidak 
putus-putusnya menggunakan kesempat- 


an acara-acara ”bincang-bincang' di ber- 
bagai stasiun televisi swasta untuk men- 
jelaskan program kerja mereka mengatasi 
kemacetan Jakarta, banjir yang selalu da- 
tang pada musim hujan, kebakaran pada 
musim panas, kesehatan masyarakat, sam- 
pai ke soal pendidikan, 

Namun, jika Pemerintah DKI Jakarta 
selama ini katanya memberikan sekolah 
gratis sampai ke tingkat SMA, mengapa 
sejak era Gubernur Sutiyoso dan Wagub 
Fauzi Bowo, hingga kini Sekolah Darurat 
Kartini yang digagas dua ibu kembar, Rosi 
dan Rian, yang sejak 1996 telah memiliki 
2000 alumnus, masih saja terus digusur 
oleh aparat Pemprov DKI Jakarta dan PT 
Kereta Api Indonesia karena tidak me- 
miliki badan hukum dan izin dari Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta? 

Padahal, Sekolah Darurat Kartini telah 
memberikan pendidikan semiformal ke- 
pada anak-anak kaum marjinal di ping- 
giran Jakarta dan ada alumninya yang 
telah menjadi polisi, karyawan swasta, 
wirausaha, guru,” dan sebagainya, 
Anak-anak yang dididik juga dari ting- 
katan pendidikan anak usia dini (PAUD), 
SD, SMP, dan SMA, yang semua gratis! 
ib yang menimpa Sekolah Darurat 
Kartini adalah suatu kenyataan yangadadi 
ibu kota negara, Jakarta. Bagaimana pula 
nasib sekolah-sekolah resmi lainnya yang 
juga digusur untuk pembangunan pu- 
sat-pusat perdagangan, seperti yang per- 
nah terjadi di Kebayoran Baru? Itukah 
wajah Jakarta yang ramah kepada 
anak-anak didik yang membutuhkan tem- 
pat untuk menimba ilmu? 

Kita juga belum tahu apakah rakyat 
Jakarta benar-benar dapat memberikan 
suaranya secara independen tanpa tekan- 
an ataupun iming-iming uang. Satu hal 
yang amat ditakutkan adalah j 
rakyat dikalahkan oleh ”pers 


lingkuhan 
politik” di antara tokoh-tokoh politik na- 
sional dari partai-partai yang mendukung 


kedua pasangan yang bersaing. Mereka 
"berselingkuh" agar salah satu pasangan 
dikalahkan "demi ketenangan batin" salah 
satu anggota keluarga elite politik yang 
kebetulan memiliki persoalan pajak atau 
masalah dengan L n 
Jika ini terjadi, hilanglah kesempatan 
rakyat Jakarta untuk menjadikan Pilkada 
DKI Jakarta sebagai barometer pilkada di 
seluruh Indonesia! Ingat, bukan kita orang 
Indonesia saja yang memantau Pilkada 
DKI. Perwakilan negara-negara sahabat 
Indonesia juga ikut memantaunya dari 
dekat. Demokrasi mengajarkan, rakyat 
dan bukan elite politik yang menentukan 
siapa yang patut memerintah dalam kurun 
waktu tertentu. 
IKRAR NUSA BHAKTI 
Profesor Riset Bidang Intermestic 
Affairs LIPI 


Rumah untuk Rakyat (Miskin) 


empat tinggal me- 
| rupakan kebutuhan 
dasar mani se- 
lain pangan dan sandang. 
Pemenuhan kebutuhan 
akan tempat tinggal ada- 
lah hak setiap warga ne- 
gara karena dijamin oleh 
UUD 1945 (yang diaman- 
demen) Pasal 28 Ayat 1. 


Pasal ini menyatakan bahwa 
"setiap orang berhak hidup se- 
jahtera lahir dan batin, bertem- 
pat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”, 

Dalam kenyataan, data Renca- 
na Strategis II Kementerian 
Perumahan Rakyat (2010-2014) 
menunjukkan, masih terdapat 
selisih antara jumlah rumah dan 
kebutuhan akan rumah (backlog) 
74 juta unit. Data backlog justru 
lebih besar lagi jika kita memakai 
Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(2009) sebagai acuan. Menurut 
Susenas (2009), pada 2009 ter- 
dapat 13,5 juta keluarga belum 
punya tempat tinggal, dengan 
tambahan kebutuhan sekitar 
820000 unit setiap tahunnya. 
Jumlah ini belum termasuk 3 
juta keluarga yang masih me- 
nempati rumah tak layak huni. 
Jika diasumsikan setiap keluarga 
terdiri atas 4 orang, berdasarkan 
estimasi Susenas, tahun 2009 ada 
66 juta jiwa tak terpenuhi kebu- 
tuhan tempat tinggal layak. 

Untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan rumah layak 
huni dan terjangkau, terutama 
bagi kelompok masyarakat ber- 
penghasilan rendah (MBR), se- 
perti tertera dalam sasaran Ren- 
cana Pembangunan Jangka Me- 
nengah Nasional IT 2010-2014, 
kebijakan pemerintah adalah: 
menyediakan prasarana dan sa- 
rana dasar untuk kawasan rumah 
sederhana, mengembangkan po- 
la subsidi yang lebih baik (efisien 
dan efektif) sebagai pengganti 
subsidi selisih bunga, menyedia- 
kan rumah baru layak huni bagi 
masyarakat yang belum punya 
rumah, meningkatkan akses ma- 
syarakat ke kredit mikro untuk 
pembangunan dan perbaikan ru- 
mah berbasis swadaya masya- 


Oleh SIWI NUGRAHENI 


rakat, membangun rumah susun 
sewa (rusunawa), dan rumah su- 
sun milik (rusunami) melalui pe- 
ran serta swasta 

Jika diperhatikan, hampir se- 
mua kebijakan bertujuan untuk 
menyediakan bangunan rumah 
sebagai barang privat bagi MBR. 
Rumah yang akhirnya menjadi 
milik masyarakat. Hanya ada satu 
kebijakan dengan kepemilikan 
rumah oleh pemerintah (rumah 
sebagai barang publik), yaitu pe- 
nyediaan rusunawa, Apakah ke- 
pemilikan rumah sebagai barang 
privat adalah penyelesaian yang 
efektif bagi pemenuhan kebu- 
tuhan MBR atas papan? 

MBR secara formal didefini- 
sikan sebagai kelompok mas 
kat yang berpenghasilan mak- 
mal Rp 2 juta per bulan. Sebagai 
dasar kebijakan penyediaan tem- 
pat tinggal, definisi ini memiliki 
beberapa kelemahan. Pertama, 
patokan pendapatan tersebut tak 
diikuti keterangan apakah Rp 2 
juta merupakan penghasilan per 
orang ataukah per keluarga. 

Seandainya pun per keluarga, 
tidak ada penjelasan lebih lanjut 
mengenai asumsi yang diguna- 
kan menyangkut jumlah dan 
komposisi usia anggota keluarga. 
Padahal, penghasilan yang sama 
jika jumlah dan komposisi umur 
anggota keluarga berbeda, jelas 
akan memiliki konsekuensi ting- 
kat kesejahteraan yang berbeda. 

Kelemahan kedua pendefini- 
sian MBR adalah asumsi bahwa 
kelompok ini sebagai kesatuan 
yang homogen sehingga memiliki 
"kekuatan ekonomi yang sama”. 
Jehansyah Siregar, dosen ITB 
dan pengamat perumahan dan 
permukiman, pada berbagai ke- 
sempatan menyatakan bahwa 
pasar perumahan terdiri atas ba- 
nyak lapisan. Pengelompokan 
konsumen perumahan berdasar- 
kan pendapatan mereka menjadi 
tiga—atas, menengah, dan ba- 
wah—adalah langkah yang terlalu 
menyederhanakan masalah. 

Dalam kenyataannya, apabila 
dicermati, kelompok MBR terdiri 
atas banyak lapisan. Mulai dari 
pegawai negeri, buruh, pedagang 
kaki lima, pedagang asongan, 
sampai pemulung, gelandangan, 
masyarakat yang tidak memiliki 
pekerjaan tetap, Untuk kelom- 
pok-kelompok masyarakat yang 


ing miskin ini, jangankan me- 
sakan penghasilan — untuk 
mencicil rumah (sekalipun sudah 
dibantu dengan segala kebijakan 
pemerintah yang meringankan), 
memiliki penghasilan yang dapat 
digunakan untuk memenuhi ke- 
butuhan sehari-hari pun mereka 
masih sangat kesulitan. 

ian, skema ke- 
antuan dengan 
rumah tidak b: 
nyak membantu kelompok-ke- 
lompok tersebut. Mereka lebih 
membutuhkan tempat tinggal, 
bukan memiliki rumah. Rumah 
yang disediakan pemerintah (se- 
bagai barang publik), yang dapat 
disewa atau bahkan ditempati 
secara cuma-cuma (semacam 
rumah sosial) akan lebih cocok 
bagi kelompok tersebut. Apakah 
rusunawa menjawab persoalan? 


MBR dan rusunawa 


Rumah susun sewa (atau lebih 
dikenal sebagai rusunawa) adalah 
rumah susun yang dibangun pe- 
merintah (menggunakan dana 
APBN, lewat anggaran Kemen- 
pera), di atas lahan milik pemda 
atau institusi lain seperti Polri 
dan universitas (negeri atau 
swasta). Setelah selesai dibangun, 
rusunawa akan diserahkan ke- 
pada pemilik lahan untuk di- 
kelola, tetapi sebagai pemilik, 
pemda atau institusi-institusi 
tersebut tak berhak menjualnya. 

Sebagai rumah sewa, rusuna- 
wa akan disewakan kepada ma- 
syarakat. Biaya sewa ditentukan 
pengelola (pemda atau institusi 
lain). Tetapi, mengacu pada UU 
No 1 Tahun 2011 tentang Peru- 
mahan dan Permukiman, besar- 
nya uang sewa tidak boleh lebih 
dari sepertiga upah minimum 
yang berlaku. 

Jika, katakanlah besarnya 
upah. minimum rata-rata Rp 1 
juta per bulan, maka tarif sewa 
rusunawa tak boleh melebihi Rp 
838.000 per bulan. Beberapa di 
antaranya bahkan mampu mene- 
rapkan tarif di bawah itu, sekitar 
Rp 100.000-Rp 200.000, per bu- 
lan. Dengan luas ruangan sekitar 
36 meter persegi, tarif tersebut 
cukup masuk akal, apalagi biaya 
itu sudah termasuk pengeluaran 
untuk air, listrik, jasa keamanan 
dan pengelolaan sampah. Bagi 
kelompok yang memiliki penda- 


patan pas-pasan, mereka masih 
bisa berharap untuk mendapat- 
kan tempat tinggal layak huni. 
Sayangnya, ada satu ketentuan 
yang menyangkut batas waktu 
maksimal menghuni rusunawa, 
yaitu tiga tahun. Setelah jangka 
waktu tersebut, penyewa harus 
keluar dari rusunawa, sebab di- 
barapkan mereka telah memiliki 
rumah pribadi. Dalam kenyata- 
annya, banyak penyewa yang se- 
telah batas waktu berlalu tetap 
tak mampu menc rumah le- 
wat kredit kepemilikan rumah. 
Selain sifatnya yang sementa- 
ra (hanya tiga tahun), skema ru- 
sunawa juga belum menjawab 
kebutuhan kelompok masyarakat 
yang "untuk hidup memadai” sa- 
j h. Skema bantuan rumah 
& Kemenpera adalah kebi- 
jakan paling efektif bagi mereka 
untuk memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal. Sayangnya, kebi- 
jakan penyediaan rumah sosial 
tak terlalu populerjika dibanding 
kebijakan lain yang menyediakan 
rumah sebagai barang privat. 


Barang publik 


Seperti disebut di atas, berda- 
sarkan UU No 1 Tahun 2011, 
pemerintah (baik pusat maupun 
daerah) punya kewajiban kon- 
stitusional dalam penyelengga- 
raan perumahan dan permukim- 
an demi terpenuhinya hak atas 
tempat tinggal yang layak. Perlu 
digarisbawahi di sini, kebutuhan 
yang wajib dipenuhi adalah tem- 
pat tinggal, bukan kepemilikan 
rumah. Tempat tinggal bisa ber- 
arti rumah sebagai barang publik, 
milik pemerintah, disewa atau 
bahkan ditempati secara cu- 
ma-cuma oleh mereka yang me- 
mang pantas mendapatkan. 

Kebijakan perumahan dan 
permukiman yang dilakukan pe- 
merintah sekarang ini, yang se- 
bagian besar menekankan pada 
terpenuhinya keinginan memi- 
liki rumah, belum menjawab ke- 
butuhan akan tempat tinggal la- 
yak huni bagi masyarakat lapis 
terbawah. Keterbatasan ekonomi 
kelompok ini tak memungkinkan 
mereka — membayar cicilan 
rumah. Tempat tinggal dengan 
sistem sewa atau bahkan tidak 
berbayar akan lebih efektif bagi 
mereka. Rusunawa sebagai tem- 
pat tinggal sewa, karena sifatnya 


sementara (jangka waktu huni 
tiga tahun), belum menjadi solusi 
berkelanjutan. Perlu dipikirkan 
untuk memperbanyak kebijakan 
penyediaan rumah sebagai ba- 
rang publik, bisa dalam bentuk 
rumah sewa, tetapi dengan jang- 
ka waktu sewa yang panjang, atau 
rumah sosial yang dapat ditem- 
pati secara cuma-cuma. 
SIWI NUGRAHENI 
Dosen Fakultas Ekonomi 
Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung 


POJOK 


NU tinjau ulang keten- 
tuan pajak bagi warga 
negara, 

Orang ingat pajak itu 
uangnya buat dikorupsi. 


. 


Kampanye Pilkada DKI 
putaran kedua, para ca- 
gub cari simpati, 
Ingat ye lain janji, lain 
bukti lo, 


- 


Harga BBM RI termu- 
rah di ASEAN. 
Pendapatan per kapita- 
nya terendah juga ya? 


. 
Polisi tarik 20 penyi- 
diknya dari KPK. 


Yah, daripada jeruk 
makan jeruk. 


mn 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


OPINI 


Optimalisasi Sertifikasi 


iat awal program 

sertifikasi adalah 

untuk meningkat- 
kan kinerja guru dan do- 
sen. Program ini sudah 
berjalan hampir lima ta- 
hun dan diperkirakan 
akan selesai tahun 2014. 


Selain pemantapan proses ad- 
asi tenaga kependidikan, 
program sertifikasi disertai de- 
ngan peningkatan insentif untuk 
meningkatkan mutu pendidikan 
yang dibuat oleh pemerintah. 

Mengingat program sertifikasi 
sangat penting—berimplikasi pa- 
da pendanaan untuk kesejahte- 
raan tenaga pendidik—maka pa- 
da dasarnya program sertifikasi 
mesti menghasilkan suatu kondi- 
si kemajuan di segala bidang, baik 
peningkatan aktivitas guru dan 
dosen” dalam mempersiapkan 
pembelajaran, — pengembangan 
diri, sampai menghasilkan karya 
akademik. Luarannya adalah 
menghasilkan anak didik yang 
berkualitas, 


Belum dipahami 


Belum banyak yang paham 


apa yang diperbaiki melalui ser- 
tifikasi guru dan dosen. Padahal, 
dari sisi absensi, jika guru dan 


dosen tak di tempat sewaktu jam 
mengajar, terjadilah inefisiensi, 
termasuk keterlambatan datang 
dan ketidaksiapan dalam proses 
belajar-mengajar. Lebih dari itu, 
guru dan dosen dituntut untuk 
semakin sadar akan hak dan ke- 
bannya sebagai pendidik. 
Angka absensi guru ini tinggi, 
Di India, m ditemukan 
bah ri guru ti 
hadir di sekolah saat merek: 
harusnya bertugas, Korups 
bidang sosial ini, beru 


guru, menjadi pertanyaan be 
bagi Esther 
jurnal di American Fc 
view, 


Duflo et al dalam 
momic Re: 
tahun 2012, Pertanyaan pa- 
dalam studi itu 


hadiran guru di sekolah. 
Studi itu mencoba 


mengin- 
tervensi dengan peningkatan in- 
sentif guru. Dengan mengguna- 
kan kamera pemantau, sekolah 
yang memperoleh insentif beru- 


pa kenaikan gaji dan honorarium 


dibandingkan dengan sekolah 
kontrol. 
Hasil menunjukkan, terjadi 


penurunan absensi pada sekolah 
yang mendapat insentif 21 persen 


Oleh ELFINDRI 


poin relatif dibandingkan sekolah 
kontrol, dan saat bersamaan ter- 
nyata insentif juga meningkatkan 

s capaian anak murid se- 
Artinya, sebe- 
Hani masih menjadi pertanya- 
an jika prc peningkatan in- 
sentif tidak disertai peningkatan 
kapasitas guru, termasuk super- 
n efektivitas sekolah, 

Data yang penulis olah dari 
isian secara online untuk dosen 
penerima tunjangan sertifikasi 
dan guru besar, menunjukkan 
bahwa setelah ada insentif bagi 
dosen dan guru besar, memang 
ada peningkatan kinerja. Bentuk- 
nya berupa peningkatan pu- 
blikasi dalam jurnal dan penu- 
lisan buku, Namun, peningkatan 
tersebut masih relatif terbatas. 

Peningkatan insentif justru 
meningkatkan alokasi mengajar 
relatif dibandingkan dengan pe- 
ningkatan waktu untuk melaku- 
kan riset. Tentunya fenomena ini 
cukup aneh mengingat misi dari 
insentif-melalui proses sertifi- 
kasi—adalah untuk peningkatan 
kapasitas penelitian dan pening- 
n mutu pembelajaran seba- 
gai tenaga pendidik. 

Maka, untuk konteks Indone- 
sia, program sertifikasi guru dan 
dosen menjadi bukan sekadar 
meningkatkan proses pengadmi- 
nistrasian, melainkan juga me 
s dan kesa- 
n yang lebih tinggi terhadap 
depan karier guru dan do- 


r 0.17 poin. 


Optimalisasi sertifikasi 
Mengingat instrumen insentif 
saat ini sudah berjalan, Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi juga 
menetapkan kewajiban bagi do- 
sen untuk menulis buku dan arti- 
kel. Guru diharapkan juga sema- 
kin meningkat jumlah jam meng- 
ajarnya. Agar dampak insentif 
dan regulasi baru optimal, perlu 
perbaikan berikut. 
asa berlaku sertifi- 
la batasnya. Ibarat 
ban, semakin lama semakin habis 
masa berlakunya, Masa berlaku 
aya untuk 
menetapkan bahwa insentif itu 
bukan berlaku seumur hidup gu- 
ru dan dosen, Insentif akan ber- 
lanjut ketika guru dan dosen da- 
pat memperlihatkan kinerj 
juga semakin membaik. 
Dengan  pembz 
berlaku dan review secara berkal: 
terhadap kinerja guru dan dosen, 
akan terlaksana proses di mana 
r dengan insentif 


dan begitu pula sebaliknya. Per 
Jormance pay system dengan sen- 
dirinya akan terbangun sebagai 
sebuah instrumen peningkatan 
mutu pendidikan. 

Kedua, insentif juga dapat 
li instrumen untuk me- 
ikan kembali berjalannya 
penempatan dan penugasan guru 
dan dosen, baik dari segi fung- 
isi mata ajar maupun dis- 
tribusi guru dan dosen berda- 
sarkan lokasi atau unit satuan 
pendidikan. Begitu banyaknya 
penugasan guru dan dosen yang 
tidak sesuai dengan bidangnya 
membuat sertifikasi tidak banyak 
artinya untuk kualitas. 


Tata penempatan guru 

Guru pada daerah padat pen- 
duduk membuat sekolah-sekolah 
satelit di kabupaten tidak sepe- 
a memiliki guru berkua- 
baik. Dengan cara ini, pe- 
merintah daerah dapat meman- 
faatkan instrumen insentif untuk 
menata penempatan guru, seper- 
ti halnya menyediakan guru di 
daerah terpencil, 

Ketiga adalah peningkatan in- 
stitusi pendidikan dengan me- 
ningkatkan kapasitas dari tenaga 
edukatif. Kebanyakan sekolah ga- 
gal meningkat 1 mutu karena 
k 
penuhi, Maka, pro 
tidak saja sebaiknya menetapkan 
penjenjangan guru dan dosen, 
tetapi sekaligus melahirkan pe- 
metaan akan stok guru ber 
kan kapasitas yang dimiliki. 

Di antara kelompok yang akan 
dilihat adalah kapasitas pedagogi, 
pasitas kognitif, serta k: 
soft skills dan 
Ketiga kelompok k 
ini penting dipetakan, 
dapat diberikan untuk mening- 

kapasitas guru. Mis 


ditingkatkan pembe- 
kalan pendidikan pedagogin 
Jika unsur kogniti ng kurang, 
didorong pendalaman ilmunya 

Termasuk bagian yang sangat 
penting adalah memetakan ka- 
rakter pendidik yang ada. Dengan 
demikian, perbaikan pendidikan 
melalui insentif sertifikasi tic 
lah sekadar bagaimana mencapai 
sasaran program, tetapi bagaima- 
na agar program insentif dapat 
mengarahkan keberadaan guru/ 
dosen pada harkat dan martabat- 
nya, yaitu memajukan pendidik- 
an di Indonesia. 


ELFINDRI 
Guru Besar Ekonomi SDM 
Universitas Andalas 


REDAKSI 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan s 


YT 


yang masih berlaku, 


at-surat yang diterima. 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Perpanjang KTP Dua Bulan 


Belum Selesa 


ada 20 Juni 2012, saya mengurus perpan- 
jangan kartu tanda penduduk yang akan 
habis masa berlakunya tanggal 29 Juni 2012 
di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, 
Kabupaten Tangerang, Banten, Saya diberikan 
resi KTP sementara yang berlaku hingga 


20 September 2012, 


Namun, pr 


ses perpanjangan KTP b 


rlarut dan belum 


juga selesai, padahal sudah hampir dua bulan berjalan. Saya 


sendiri memi 
paspor 


Imigr: 


ki keperluan mende: 
dan resi KTP sementara tidak diterima kantor 


untuk membuat 


Sampai kapan saya harus menunggu untuk mendapatkan 
KTP asli? Sangat konyol dan tak masuk akal jika saya baru 


bisa mendapatkan KTP asli pada 20 September 2012 
atau tiga bulan kemudian. Apa memang 
anjangan KTP butuh waktu selama itu? 


masa berlaku r 


perj 
Saya sangat membutuhkan 
paspor. & 


seperti 


KTP asli untuk membuat 


bagai catatan, hingga kini daerah tempat saya 


tinggal belum mendapatkan undangan untuk perekaman 
KTP elektronik (e-KTP). Mohon kepada Kelurahan Ben- 


congan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, 


agar 


segera menyelesaikan proses perpanjangan KTP saya. 


IRMA RACHMANI 


Jalan Baja Raya Nomor 56, Perumnas II Karawaci, 


Asuransi Jiwa 
Bakrie Ingkar Janji 

Pada Juli 2012 seharusnya 
saya mendapatkan dana tahap- 
an kedua dari PT Asuransi Jiwa 
Bakrie. Namun, setelah saya 
tunggu sampai sekarang, tak 
pernah ada kabar. Saya coba 
menghubungi kantor itu, tetapi 
selalu bernada sibuk. Saya coba 
datang langsung ke kantor pusat 
PT Asuransi Jiwa Bakrie di Ge- 
dung Arta Graha area Central 
CBD Sudirman, ternyata kantor 
telah tutup dan tidak ada pem- 
beritahuan. 

Di depan pintu kantor ada 
nomor-nomor kontak yang bisa 
dihubungi. Saya coba untuk me- 
ngontak nomor-nomor itu, teta- 
pi semua tidak aktif. 
pikir PT Asuransi 
sudah melakukan kebohongan 
publik. Sampai di rumah saya 
coba mencari informasi tentang 
perusahaan asuransi ini, ternya- 
ta sudah bermasalah hampir dua 


Tangerang, Banten 


tahun lalu dan telah bany 
komplain dari masyarakat luas. 

Bagaimana penyelesaian ma- 
salah seperti yang saya alami? 
Bagaimana caranya kalau saya 
mau mengurus dan meminta 
dana asuransi yang menjadi hak 


DIDIK FARIANTO 
Kompleks Depsos, Jalan 
Depsos X1/37, Pesanggrahan, 
Jakarta Selatan 


Tarif Kereta Api 
Sesuai Pasar 

Menanggapi surat di Kompas 
(30/38), "Maklumat PT KAT”, 
yang disampaikan Saudara Nu- 
rul Huda Aziz, dengan ini di- 
jelaskan, sesuai surat keputusan 
direksi PT KAI (Persero), tarif 
untuk KA komersial ditentukan 
sesuai dengan tarif batas ba- 
wah/larif — batas atas 
(TBB/TBA). 

Tarif KA sewaktu-waktu bisa 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


berubah untuk dinaikkan atau 
diturunkan sesuai pangsa pasar 
saat ini, tetapi selama dalam 
besaran TBA/TBB, Contoh, Ar- 
go Bromo Anggrek tarif TBB Rp 
250000 dan TBA Rp 7: 
sudah termasuk tuslah. Jadi. 
harga tiket yang dibeli Saud 
Nurul Huda Aziz masih dalam 
koridor TBB/TBA. 

Konsep tarif sudah kami 
tetapkan. Untuk peme: 90 
hari ke depan, perubahan tarif 
akan dilakukan setelah melihat 
pangsa pasar pada tanggal k 
berangkatan KA. Seperti yang 
dialami yang bersangkutan, 
yaitu memesan pada Mei 2012 
untuk keberangkatan 19 Agustus 
2012 dengan harga Rp 580.000. 
stelah kami mengevaluasi 
untuk pemberangkatan tanggal 
yang sama, ternyata animo pe- 
numpang kurang sehingga di- 
ambil kebijakan harga diturun- 
kan menjadi Rp 380000. Ap: 


bila penumpang tetap masih 
kurang, kebijakan tarif akan 
diturunkan lagi menjadi Rp 


350000. Demikian juga seba- 

liknya. Apabila konsep tarif 

dah ditetapkan untuk 90 hari ke 

depan, ternyata minat penum- 

pang tinggi, kebijakan tarif juga 
bisa dinaikkan, 

SUGENG PRIYONO 

UP Public Relations 

PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) 


su- 


Proses Mediasi 
oleh Bank Mandiri 
Atas pengalaman tak nyaman 
Ibu Anita Tobing yang dike- 
mukakan dalam surat pemba 
Kompas (2/8), "Penipuan ' 
grade” Sistem Internet Bank 
Mandiri”, kami mohon maaf. 
Kami telah memediasi Tbu Anita 
dengan penerima transfer. 
Pertanyaan atau saran dapat 
disampaikan dengan menghu- 
bungi Bagian Pelayanan Nasa- 
bah pada Mandiri Call layanan 
24 jam di nomor 14000, atau 
situs www-bankmandiri.co.id 
dengan memilih menu "contact 
us”, atau surel customer: 
re@bankmandiri.co.id, 
SUKORIYANTO SAPUTRO 
Sekretaris Perusahaan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk 


APEC 2013 dan Peran Perempuan 


Oleh ANINDYA NOVYAN BAKRIE 


alam perjalanan 

menuju ke banda- 

ra Vladivostok, se- 
telah mengikuti APEC 
CEO Summit, akhir pekan 
lalu, a mengagumi 
Russky Bridge. 


Jalan tol dan jembatan ber- 
pemandangan laut yang indah ini 
menghubungkan Viadivostok de- 
ngan Pulau Russky, tempat ber- 
langsungnya APEC CEO Summit 
dan KTT Pemimpin Ekonomi 
APEC yang berakhir pada 9 Sep- 
tember 2012. Jembatan gantung 
sepanjang 1104 meter ini menja- 
di etalase sukses Rusia sebagai 
tuan rumah dan ketua APEC 
2012 dalam membangun infra- 
struktur dan memenuhi agenda 
penting soal konektivitas, 

Tak kurang dari 26 miliar dol- 
lar AS diinvestasikan Pemerintah 
Rusia untuk membangun Vladi- 
vostok. Presiden Vladimir Putin 
memiliki visi jauh ke depan, Pem- 
bangunan infrastruktur di wilayah 
paling timur Rusia ini tak hanya 
untuk menyambut perhelatan 
APEG, tetapi juga untuk melun- 
curkan Vladivostok sebagai "ibu 
kota keuangan dan bisnis di wi- 
layah Timur Jauh”. Vladivostok 
terletak berdekatan dengan per- 
batasan China dan Korea. 

Apa yang dicapai Rusi 
periode kepemimpina 


di APEC 
tahun 2012 membuat saya ber- 


pikir: apa yang bisa kita lakukan 
selama periode kepemimpinan 
Indonesia di APEC 2013? 


Presiden Susilo Bambang Yu- 
dhoyono dalam sambutannya di 
APEC CEO Summit 2012 telah 
meluncurkan tema APEC 2013, 
ni ”Resilient Asia Pacific, 
ngine of Global Growth". Tema 
ini memperhitungkan penting- 
a memperkuat ketangguhan 
CC dalam mengha- 
agai macam krisis glo- 
a Pasifik 


buhan global. 
Menurut sa 


a, tema ini tepat. 
Pentingnya ke n ekonomi 
kawasan juga menjadi tema per- 
temuan tahunan Forum Bkono- 
mi Dunia 2013 di Davos, Swiss, 
Januari 2013, yang akan mengu- 
sung tema “"Resilient Dyna- 
mism”, 

Ada tiga pilar 


yang menjadi 


itas Indonesia 
dalam periode ke- 
pemimpinan 
APEC 2013. Per- 

mem: 
tercapainya 
yang diru- 
dalam 
Deklarasi Bogor 
ketika In- 
a pertama 
kali menjadi tu- 
an rumah dan 
ketua — APEC, 
yang intinya 
mewujudkan 
arus perda- 
gangan dan 
invest: 
yang lancar 
dan terbuka 
di kawasan Asia Pasifik. 

Kedua, mencapai pertumbuh- 
an ekonomi yang berkelanjutan 
dengan pelibatan semua pe- 
mangku kepentingan, termasuk 
perempuan serta usaha skala ke- 
cil dan menengah. 

Ketiga, mewujudkan konekti- 
vitas dengan memperhatikan 
pertumbuhan yang pro terhadap 
keselamatan lingkungan hidup. 


Bisa menjadi contoh 


Sebelum CEO Summit, saya 
mengikuti pertemuan ke-4 De- 
wan Penasihat Bisnis APEC 
(APEC Business Advisory Co- 
uncil/ABAC) 2012 yang digelar di 
hotel terapung, The Legend of 
The Se ng bersandar di pe- 
n Vladivostok. Pertemuan 
"langsung tiga hari. Salah satu 
adalah ABAC Women for 
Economy Forum. 

Sebagai wakil ABAC d 

sia, di forum itu 
nyampaikan apa yang telah di- 
capai Indonesia dalam mening- 
katkan peran ekonomi dan po- 
litik perempuan. Di bidang po- 
litik, Indonesia pernah memiliki 
pemimpin perempuan, Presiden 
Megawati Soekarnoputri. Banyak 
negara anggota APEC yang b 
lum memiliki pengalaman yang 
sama. Indonesia menu 
kuota 30 persen keterwa pe- 
rempuan di parlemen (kini pen- 
capaiannya 18 persen). 

Indonesia memiliki sejumlah 
anggota kabinet perempuan, ter- 
masuk Mari Elka Pangestu 
(Menteri Pariwisata dan Ekono- 
mi Kreatif) dan Linda Amalia 


tama, 
kan 


minutes 
Heart CT 


Calcium Score 


Deteksi Risiko Penyakit J 


tung Koroner 


Rp. 288.000,- 


minutes: 


Deteksi Di 


Diabetes 


Rp. 288.000,- 


Pap Smear 


Deteksi Pertumbuhan Abnormal 
Sel-Sel Serviks (Leher Rahim) 


Rp. 128.000,- 


Sari — (Menteri 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak) yang me- 
wakili Indonesia 
dalam — meru- 
muskan Dekla- 
an Francisco. Ka- 
ren Agustiawan, satu da- 
ri wakil ABAC, adalah Di- 
rektur Utama Pertamina, 
BUMN terbesar Indone- 


sia, 


ABAC merekomen- 
dasikan satu dari tiga 
wakil ABAC adalah 
perempuan, Indone- 

sia bisajadi salah satu 

contoh pemenuhan 
kuota ini karena ba- 
nyak negara lain belum meme- 
nuhinya. 

Peran perempuan sebagai mo- 
tor penggerak ekonomi di In- 
donesia bisa digambarkan dari 
peran penting mereka dalam 
pengambilan keputusan ekonomi 
di tingkat rumah tangga. Produk 
domestik bruto (PDB) Indonesia 
sekitar 850 miliar dollar AS. Se- 
kitar 60 persen PDB ditopang 
oleh konsumsi domestik. Di In- 
donesia, perempuan memegang 
5 persen keputusan konsumsi 
sehingga sedikitnya 300 milis 
dollar AS konsumsi diputuskan 
kaum perempuan, Ini sumbang- 
an besar bagi pertumbuhan 6,5 
persen yang dicapai Indones 


Dibiesw 


Komitmen Indonesia 


Forum diskusi ABAC menge- 
nai peran perempuan juga mem- 


telligence 
survei be 
nomic Opportunity 201 
nesia menduduki peringl 
85 dari 128 negara yang disurvei 
menyangkut peluang ekonomi 
bagi perempuan. 

Peringkat ini di bawah Nil 


7 tertinggi di 
sia di peringkat 


untuk nan tngtatan 
Indonesia dalam posisi 
ekonomi yang memberikan ru 
ang dan pelibatan perempuar 
ka kita fokus membenahi area 
yang jadi prioritas kita. 
Untuk memperkuat 


komit- 


men Indonesia, Linda Amalia 
Sari menyampaikan beberapa 
prioritas Indonesia dalam APEC 
Women for Economy Forum 
2018 yang akan digelar di Bal 
Pertama, meningkatkan 4 
pendidikan di bidang sair 


, tek- 
nologi, engineering/teknik dan 


mekanik (STEM), sekaligus 
membuka akses finansial, infor- 
masi pasar dan jejaring yang 
memberi akses bagi perempuan 
untuk berpartisipasi dalam eko- 
nomi berbasis inovasi, Kedua, 
APEC harus meningkatkan pe- 
luang bagi perempuan yang ber- 
gerak di usaha kecil menengah. 
Ketiga, perlunya koordinasi lebih 
baik di level domestik, regional, 
maupun global 

Pembahasan rekomendasi 
ABAC untuk perempuan APEC 
Women for Economy Forum 
2013 mencakup kelonggaran cuti 
mengurus anak, fleksibilitas di 
tempat kerja, penyediaan ruang 
bagi anak di kantor, dan pendi- 
dikan prasekolah. Juga dibahas 
akses lebih besar bagi perempuan 
menikmati pendidikan di bidang 
STEM sehingga dapat berkon- 
tribusi dalam inoyasi yang men- 
dorong pertumbuhan. 

Women for Economy Forum 
juga sepakat memonitor berkala 
di negara-negara APEC untuk 
peningkatan persentase lebih be- 
sar bagi perempuan di level ekse- 
kutif. Survei Unleashing Women 
Leadership oleh MeKinsey dan 
Femina baru-baru ini menunjuk- 
n, 6 persen perempuan Indo- 
duduk di level di 
6 persen di level CEO. 

Isu peningkatan peran perem- 
puan yang menguat sejak K' 
APEC di Hawaii, Amerika Serikat 
(2011) —dan mendapat penega: 
pada KTT APEC di Rusia—tam- 
paknya harus difina 
konkret di KTT APEC 2013. Say 
optimistis, inilah kontribusi pen- 
ting bagi kepemimpinan Indone- 
sia di forum APEC setahun ke 
depan. Tantangan kita adalah 
mengerjakan pel n rumah 

peran perempuan di In- 

adi bagian penting dari 

bukti sukses Indonesia di kepe- 
mimpinan APEC 2013. 

ANINDYA N BAKRIE 

Anggota Dewan Penasihat 

is APEC untuk Indonesia 

dan Co-chair APEC CEO 

Summit 2013 


ne: 


can change your life 


 minut 


AS" 
lwjej 


MRI & MRA 


Deteksi Dini Stroke, Tumor Otak dan 
Kelainan Pembuluh Darah 


Rp. 888.000,- 


minutes: 


Mammography 


Deteksi Dini Kanker Payudara 


Rp. 128.000,- 


HPV Vaccination 


Pencegahan Infeksi 
Virus Human Papilloma (HPV) 


Rp. 2.138.000,- 


“ Waktu di atas adalah perkiraan waktu tes: tidak termasuk waktu tunggu, registrasi, konsultasi maupun situasi lainnya yang tidak terduga 
Syarat dan ketentuan berlaku, periode program 1 September - 31 Desember 2012 


.. Informasi dan Pendaftaran 


Jakarta MRCCC Semanggi - Kebon Jeruk: 
Opening soon: Palembang -Bali 


- Lippo Village - Lippo Cikarang - Surabaya - Jami 
Jakarta TB Simatupang - Medan - Malang » Jakarta Pluit - Ambon - Semarang 


www:siloamhospitals.com 


Siloam 


Health for 


- Balikpapan - Manado - Makassar 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


KILAS LUAR 


GERI 


Demonstran Bayaran di Kairo 


Perdana Menteri Mesir Hisham Kandil kepada stasiun televisi 
BBC Arabic, Sabtu (15/9), menuduh terdapat pengunjuk rasa 
protes film anti-Islam di depan Kedutaan Besar Amerika Seri- 
kat di Kairo yang menerima bayaran. Kandil mengklaim, in- 
formasi itu benar 100 persen karena diperoleh dari pengunjuk 
rasa yang ditangkap. Pemerintah Mesir menolak permintaan 
AS mengirim satuan marinir antiteror untuk menjaga gedung 
kedubes AS dan berjanji menjaga fasilitas diplomatik AS dan 
negara lain di Kairo, Sudan dan Yaman juga menolak per- 
mintaan AS menempatkan marinir di gedung Kedubes AS di 
dua negara itu. Sementara itu, dalam Silaturahim Nasional 
Himpunan Mahasiswa Indonesia di Palembang, Ketua HMI 
Noer Fajricansyah meminta Pemerintah AS menangkap pem- 
buat film kontroversial tersebut. Wakil Duta Besar AS Kristen 
Bauer yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, Kedubes 
AS di Indonesia lebih mengedepankan dialog untuk mengatasi 
kontroversi seputar film itu di Indonesia, Selain di Palembang, 
protes juga terjadi di Solo. (MTH/IRE/EKD 


Seluruh Keluarga Korban Sudah Melapor 


Keluarga empat WNI korban penembakan polisi Malaysi 
dah bertemu petugas Kementerian Luar Negeri. Namun, je- 
nazah tiga korban yang berasal dari Batam, Kepulauan Riau, 
belum bisa dipulangkan. Satu korban, Sumarno, sudah di- 
pulangkan ke Probolinggo, Jawa Timur, Keluarga Muhadiden, 
korban keempat, bertemu petugas Kemlu, Sabtu (15/9). Dua 
korban lain adalah Jony alias M Yasin, Osnan alias Tandi 
Ahmad, Kepada petugas, keluarga menyerahkan surat per- 
mohonan pemulangan jenazah dan bekas identitas korban. 
”Berkas ini kami teruskan ke Malaysia untuk proses pemu- 
langan jenazah,” ujar Yon Kuncoro, staf Kemlu. Adik Mu- 
hididen, Surhan, mer » keluarga baru tahu kematian 
Diden, Rabu (12/9) siang, lewat berita. Kepala Fungsi Pe- 
nerangan KBRI Kuala Lumpur Suryana mengatakan, pemu- 
langan jenazah menunggu hasil verifikasi kepolisian Malaysia. 
Verifikasi diperlukan karena korban memakai nama alias. Se- 
telah verifikasi selesai, pemulangan baru bisa diproses. (RAZ) 


Pelantikan Presiden Somalia Dijaga Ketat 
Pelantikan dan serah terima jabatan Presiden Somalia dari 
Sharif Sheikh Ahmed kepada Hassan Sheikh Mohamud di 
Mogadishu, Minggu (16/9), dijaga ketat. Penjagaan ini untuk 
mengantisipasi upaya pembunuhan presiden baru Somalia itu. 
Empat hari sebelumnya, dua orang meledakkan diri di pintu 
masuk Hotel Jazeera saat Hassan dan Menteri Luar Negeri 

a Sam Ongeri tengah berbicara dengan para wartawan, 
1 dan Sam selamat. Namun, dua tentara Somalia dan 
seorang tentara Uganda dari Misi Uni Afrika di Somalia (AMI- 
SOM) tewas. Kelompok gerilya Al-Shabah, j 
mengklaim bertanggung jawab atas bom bunuh diri tersebut 
karena menilai pemilihan Hassan tidak sah. Kelompok ini juga 
mengobarkan perang terhadap Somalia dalam beberapa tahun 
terakhir ini, Mereka ingin menggulingkan pemerintahan So- 
malia yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa, Al-Sahab 
menyerang Somalia yang mendapat dukungan militer dari Kt 
nya, Etiopia, Uganda, Burundi, dan Djibouti. (AP/AFP/MHF) 


Hollande Bertemu Warga 


API/ BERTRAND LANGLOIS 


Presiden Perancis Francois Hollande menandatangani buku yang 
diacungkan warga di halaman Istana Flysee, Minggu (16/9). Hari 
itu, Perancis membuka semua gedung milik negara—termasuk yang 
jasanya sama sekali tidak kunjungi—untuk umum dalam 
peringatan Hari Peninggalan Sejarah Eropa. 


Ancaman untuk Dunia 


Pertemuan Brahimi dan Assad Diwarnai "Banjir Darah” 


DAMASKUS, MINGGU — Mediator internasional 
dalam misi perdamaian Suriah, Lakhdar Brahimi, 
menuturkan bahwa eskalasi konflik di negara itu 


hal itu seusai berta 


ap muka dengan Presiden Suriah 


Bashar al-Assad di Damaskus, Sabtu (15/9). 


Para aktivis mengatakan, su- 
dah 27000 orang te 
krisis yang berjalan 
waktu 18 bulan ini, Lawatan 
Brahimi ke Damaskus, ibu kota 
Suriah, juga diwarnai "banjir da- 
rah”, Misalnya, seperti diungkap- 
kan para aktivis, pada Jumat 160 
orang tewas dan pada Sabtu 48 
orang tewas. 

"Krisis ini memburuk dan me- 
nimbulkan bahaya yang tidak sa- 
ja mengancam rakyat Suriah, 
tetapi juga bagi kawasan dan se- 
luruh dunia," kata Brahimi ke- 
pada wartawan seusai pertemuan 
selama satu jam dengan Assad di 
istana presiden di Damaskus. 

Pertemuan itu adalah yang 
pertama setelah Brahimi ditun- 
juk sebagai Utusan Khusus Per- 
angsa dan Li- 


ga Arab untuk mengakhiri k 
Suriah menggantikan Kofi An- 
nan, Misi yang diembannya 
m itu digamb: 
s tidak mungkin". 


tes damai di jalanan pada Maret 
2011, mengikuti gelombang pro- 
tes prodemokrasi "Musim Semi 
Arab” yang dimulai di Tunisia 
dan Mesir, Aksi i 
mudian di 
liter hingga akhirnya Su ah teng- 
gelam dalam perang 
yang memperparah perpe 
sektarian di Timur Tengah. 
Pasukan Assad dan pemrotes, 
yang kini berubah menjadi pa- 
sukan perlawanan untuk meng- 
gulingkan Assad, telah meng- 


abai seruan agar mengakhiri 
konflik. Perang melanda sebagian 
kota besar di Suriah, termasuk 
Damaskus, Aleppo, Homs, dan 
Deir al-Zor. 
"Sepuluh pria dan & 
nita ditemukan tewas di sebuah 
rumah di Tadamon,” kata Rami 
Abdulrahman, Ketua Organi 
Pemantau Hak Asasi Manusia 
Suriah (SOHR), Minggu. "Sem- 
bilan mayat lain ditemukan di 
sebuah bangunan terj 
reka terkena luka tembak,” 
Rami mengutip keterangan 
mata di lokas 
Dalam dua hari, Jumat dan 
Sabtu, militer Assad melancarkan 
serangan keras dari jalan ke jalan 
di Tadamon. Aksi itu terjadi se- 
telah berhari-hari mereka me- 
lakukan serangan artileri dan he- 
likopter terhadap pasukan pe- 
juang oposisi atau Tentara Pem- 
bebasan Suriah (FSA). Pembu- 
nuhan dan bahkan pembantaian 
terus terjadi di Suriah meski ada 
lan dari komunitas inter- 
ional, 
rga saksi mata di Damaskus 
melaporkan, mereka mendengar 
pengeboman pada Sabtu malam 


orang wa- 


diikuti suara pesawat jet me- 
nukik. Salah seorang warga, yang 
meminta namanya dirahas n, 
mengatz » p hitam menge- 
pul dari iinekoan baru Hajar al-As- 
wad, tetangga Tadamon, di Da- 
re, "Ja- 
an kota ditutup dan dijaga 
banyak tank,” katanya. 

Komite Koordinasi — Lokal 
ringan aktivis oposisi di 
lapangan, melaporkan, banyak 
orang tewas terperangkap akibat 
runtuhan bangunan bertingkat 
tiga di Sheikh Tarif. Lima tentara 
oposisi tewas di Damaskus. 


Dikhianati 


Pertempuran di Suriah ini te- 
lah berubah menjadi konflik sek- 
tarian, Mayoritas Sunni merasa 


dikhianati oleh minoritas Alawit, 
yang diwakili rezim Assad, Kaum 
Sunni didukung negara-negara 


Teluk dan Turki. Assad didukung 
Iran, Kekuatan Assad mengha- 
dapi tekanan internasional juga 
karena dia mendapat dukungan 
kuat Rusia dan China. 

Pihak berwenang di lingkung- 
anrezim Suriah mengatakan me- 
reka berperang melawan ”kelom- 


Presiden 
Suriah Bashar 
al-Assad (kanan) 
bertemu dengan 
Utusan Khusus 
Perserikatan 
Bangsa-Bangsa 
dan Liga Arab 
untuk Suriah, 


Damaskus, 
Sabtu (45/9). 
Brahimi 
mengatakan, 
perang saudara 
di Suriah 


mengancam 
keamanan 
global. 


'AP PHOTO/SANA 


pok teroris”. Kekuatan regional 
Muslim Sunni juga dituding ikut 
memburuknya pertumpahan da- 
rah karena membantu kelompok 
musuh bebuyutan presiden. 
Kantor berita SANA mengutip 
pernyataan Assad, keberhasilan 
misi Brahimi itu bergantung pa- 
da upaya "menekan negara-ne- 
gara yang membiayai dan melatih 
teroris, dan menghentikan lalu 
lintas senjata ke Suri 
Assad, seperti dirilis televisi Su- 
riah, mengatakan, dialog antara 
warga Suriah merupakan solusi 
kunci mengakhiri konflik. Dia me- 
minta negara-negara lain berhenti 
k senjata ke pihak mu- 
suhnya. "Masalah sebe- 
narnya di Suriah, adanya peng- 
gabungan politik dengan aksi yang 
dilakukan di lapangan,” katanya. 
Permintaan aliran senjata ke 
Suriah dihentikan juga disam- 
paikan Paus Benediktus XVT, pe- 
mimpin tertinggi Gereja Katolik, 
dalam kunjungan ke Lebanon, 
Sabtu. Paus juga memuji generasi 
muda Suriah. "Saya ingin mem- 
beri tahu kalian betapa saya me- 
ngagumi keberanian kalian,” kata 
Paus. (REUTERS/AFP/AP/CAL) 


KEAMANAN 


Empat Tentara NATO Tewas Ditembak Polisi Afganistan 


KABUL, MINGGU — Empat 
tentara NATO tewas dan dua 
lainnya luka akibat tembakan po- 
Iisi Afganistan di pos per 
di 1, Provir 
Afganistan, Minggu (16/9). Be- 
berapa polisi Afganistan meng- 
hilang setelah insiden ini. 

Wakil Kepala Polisi Provinsi 
Zabul Ghulam ni menjel: 
kan, peristiwa ini terjadi ketika 
pos yang dijaga polisi Afganistan 
itu diserbu milisi Taliban. Ten- 
tara NATO datang untuk mem- 
bantu, tetapi malah ditembaki 
polisi Afghanistan. 

Menurut Gilani, belum jelas 
betul kronologi penembakan 
yang menewaskan empat tentara 
berkebangsaan Amerika Serikat 


itu. Mungkin saja polisi Afga- 
nistan berbalik menembak ten- 
tara NATO di tengah-tengah ba- 
ku tembak dengan para pem- 
berontak. Tak menutup kemung- 
kinan penembakan terjadi sete- 
Ih pemberontak kabur, atau po- 
lisi tersebut dipaksa para pem- 
berontak untuk menembak ten- 
tara NATO, 

Juru bicara Pasukan Asistensi 
Keamanan Inti Onal (ISAF) 
di Afganistan, Jamie Graybeal, 
menambahkan, detail peristiwa 
tersebut sulit didapatkan karena 
serangan terjadi di daerah ter- 
pencil. Dia memastikan kelom- 
pok penyerang pos itu berjumlah 
banyak, tetapi belum jelas ada 
tidaknya penyerangan ganda. 


Yang jelas, ujar Gilani, tiga 
sampai empat polisi menghilang 
setelah peristiwa berdarah itu, 
Tidak menutup kemungkinan 
mereka takut ditangkap karena 
dengan Taliban. 
Taliban, @ari Yo 


tidak memiliki afiliasi dengan T: 
liban. Namun, lanjutnya, para pe- 
nyerang tersebut adalah warga 
Afganistan yang tentu s 
ngetahui bahwa AS merupaka 
musuh mereka. 


Transisi keamanan 

Selama lebih dari satu dekade 
sejak pasukan koalisi menggu- 
lingkan Taliban, NATO dan Pe- 
merintah Afganistan bekerja 


sama mengendalikan keamanan. 


Kini, kerja sama tersebut me- 
masuki masa transisi menuju ke- 
mandir 


Jamie Graybeal mengungkap- 
kan, pasukan internasional kerap 
bekerja sama dengan polisi lokal 
untuk menjaga pos pemeriksaan. 
Ini bagian dari upaya melatih 
polisi Afganistan selama masa 
transisi penyerahan tanggung ja- 
wab keamanan dari NATO ke 
Pemerintah Afganistan. Tujuan- 
nya, polisi Afganistan mampu 
mandiri mengemban tanggung 
jawab keamanan negaranya se- 
peninggal NATO pada 2014. 

Alih tanggung jawab keaman- 
an ini akan berlangsung dalam 
lima tahap. NATO secara ber- 


tahap menarik beberapa pa- 
sukannya. Tahap terakhir, pena- 
rikan pasukan dari lokasi yang 
dekat dengan benteng Taliban, 
seperti Kandahar dan Helmand. 
Akan tetapi, tra tanggung 
jawab keamanan ini tidak ber- 
n mulus. Dalam beberapa bu- 
an terakhir, tentara NATO kerap 
menjadi korban dalam penye- 
rangan oleh pasukan Afganistan. 
Selama Agus ja terjadi 12 
penyerangan yang menewaskan 
15 pasukan NATO. Dalam se- 
tahun terakhir, sedikitnya 51 ten- 
tara NATO tewas dalam berbagai 
serangan serupa. Para penyerang 
adalah kubu pemberontak, polisi, 
atau tentara berseragam. 
(REUTERS/AP/AFP/MHF) 


ISUZU 
Rajanya Diesel 


Kerjasama: 


Pastaa isuzu Rat 
ena 


Pentol Ios Baunra! 


BUNGA 


"Sarat dan ketentuan berlin 


Damar 


PF ASTRA international 


Hotline Isuzu: @ (5s) 500 898 


IE coteon.comvtsuzuindonesia 


(B3 enindonesta 


Da 


astraWorLo 


in dmeng parine 


CUMA DI SEPTEMBER CERIA, 


BELI PANTHER RINGAN 


BUNGANYA 


Miliki Isuzu Panther Minibus tipe apa saja dengan program bunga 
Cicilan 096 yang diperpanjang hingga akhir bulan ini. Ayo segera. 


ke dealer terdekat dan samber untungnya punya Panther! 


age araan 
PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA 
www.isuzu-astra.com 


Hubungi: « JAKARTA UTARA: (021) 65304433, 66601928, 4534921-2. 6910448, 691937-8 « JAKARTA BARAT: (021) 54391000, 6266370, 56941588-9, 5321260 « JAKARTA SELATAN: (021) 7658464, 7695213, 53670410, 7944450, 7995333, 


7975333 « JAKARTA TIMUI 


021) 8570555, 86903239, 8656979, 8651201 « JAKARTA PUSAT: (021) 3458000, 3848000. 6128000, 6240410, 3843333, 6299318, 6399500 « BEKASI: (021) 88959496, 8804009, 8803883 « CILEUNGSI: (021) 


82499696 « TANGERANG: (021) 59303555, 5388000, 5370800 « DEPOK: (021) 77205168 « CIKARANG: (021) 89113535 « BOGOR: (0251) 8375000 « KARAWANG: (021) 8453043, 8454769, 8452804 « SUKABUMI: (0266) 227229, 223167, 219948 
“ CILEGON: (0254) 364388 « BANDUNG: (022) 88889000. 7202623, 7202627, 4234352 « CIREBON: (0231) 201150 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 


SEPTEMBER 2012 


INTERNASIONAL 


Warga Jepang Terancam 


Aksi Protes Anti-Jepang Terkait Sengketa Pulau Meluas di China 


BEIJING, MINGGU — 
Aksi protes anti-Jepang 
yang semula berpusat di 
Beijing meluas ke 
seluruh China, Minggu 
(16/9), hari kedua aksi 
itu. Warga Jepang pun 
terancam, Di China 
selatan, polisi terpaksa 
menyemprotkan gas air 
mata dan meriam air 
untuk membubarkan 
massa anti-Jepang. 


Pasukan keamanan memper- 
ketat penjagaan di sekitar kantor 
Kedutaan Besar Jepang di Bei- 
jing Di beberapa kota, aksi protes 
itu bahkan diwarnai ancaman ke- 
kerasan yang membuat warga Je- 
pang cem 

Protes anti-Jepang itu pecah 
akibat sengketa wilayah kepu- 
lauan di Laut China Timur, Tok- 
yo menyebut kepulauan itu Sen- 
kaku, sedangkan Beijing men: 
mai Diaoyu. Sengketa teritorial 
memanas tidak lama setelah Tok- 
yo mengumumkan membeli gu- 
gus pulau itu yang kemudian 
tanggapi Beijing dengan mengi- 
rim kapal patroli ke sana. 

Polisi paramiliter dan anti-hu- 
ru-hara berbaris 3 
Kedubes Jepang di 


Beijing se- 
telah polisi mengizinkan sekitar 


100 pengunjuk rasa melintasi ke- 
n, Massa pemrotes melem- 
n berbagai benda, seperti 
botol air, pisang, tomat, dan telur, 
ke kedutaan, Mereka berteriak, 
"Pulau yang disengketakan di La- 
ut China Timur, kini dikenda- 
likan Jepang, adalah milik C) 
na” 

Puluhan orang mengusung 
potret pemimpin revolusi China 
Mao Zedong yang sering dipakai 


di sekitarnya. Lebih dati 20 an 
daraan polisi disiagakan di be- 
lakang kantor kedutaan, 

Aksi protes massa anti-Jepang 
juga merebak di Shenzhen, Pro- 
vinsi Guangdong, China selatan, 

amanah mengenakan 
helm dan perisai. Mereka me- 
nembakkan gas air mata ke ke- 
rumunan massa. 

Beberapa pengunjuk rasa 
mengusung spanduk yang me- 
nyerukan harus ada sebuah "per- 
tumpahan darah” di Tokyo. Para 
pengunjuk rasa juga menghadang 
kendaraan polisi dan memecah- 


suk ke sebuah hotel di samping 
Konsulat Jepang. Mereka meng- 
hancurkan jendela dan 
restoran Jepang. Televisi kabel 
Hongkong menyebutkan, lebih 
dari 1000 pengunjuk rasa mem- 
bakar bendera Jepang di ibu kota 
Provinsi Guangdong itu. 

Di Shanghai, ratusan pengun- 
juk rasa berkumpul di seberang 
gerbang utama Konsulat Jepang. 


Pengunjuk rasa yang berdiri di dekat fc 
telur ke Kedutaan Besar Jepang yang di 
hkan mengatas 


Petugas keamanan dike 


di seluruh China berubah menjadi kerusuhan. 


Mereka berteriak dan melam- 
Sekitar 50 pc 
K . berdiri mengawasi 
menutup seb 
sjalan. Massa pengunjuk rasa 
pun disekat menjadi kelom- 
pok-kelompok kecil untuk me- 
ngurangi risiko. 


Terbesar 


Menurut kantor berita Kyodo, 
skala aksi demonstra li ini 
merupakan yang terbesar sejak 
dua negara ini memulihkan hu- 
bungan diplomatik pada 1972, 
Hal itu ang membuat Jepang 
khawatir akan keselamatan war- 
ganya yang berada di China. 

Perdana Menteri Yos 
Noda meminta Beijing mei 
keselamatan warga Jepang di 
China. Dia khawatir maraknya 
aksi demo anti-Jepang di sejum- 


lah kota diikuti aksi perusakan 
& atau properti Jepang di da- 
ratan China, 

Hubungan China dan Jepang, 
kekuatan ekonomi kedua dan ke- 
tiga terbesar di dunia, sering 
tegang oleh 
Padahal, keduanya 
hubungan bis ang sign! 
Kini, — hubungan — keduanya 
semakin tegang karena perebut- 
an gugus pulau tak berpenghuni 
itu, 

Ketegangan meningkat setelah 
China mengirim enam kapal sur- 
vei ke perairan di sekitar ke- 
pulauan ng  disengketakan, 
Jumat lalu. Beijing mengatakan, 
mereka ada di sana untuk "pe- 
negakan hukum”. Tokyo mem- 
protes "serangan teritorial” itu 
dengan memanggil Duta Besar 

Jhina. (AP/REUTERS/AFP/CAL) 


cha 


AP PHOTO/ALENAN DEI F. YUAN 


to pendiri Republik Rakyat China, Mao Zedong, melemparkan 
: ti-huru-hara di Beijing, Chin: 
anti-Jepang yang meluas s 


Minggu (16/9). 
setelah unjuk 


RU 


Kubu Anti-Putin Turun ke Jalan 


MOSKWA, MINGGU — De- 
monstrasi besar pertama terha- 
dap Presiden Rusia Vladimir Pu- 
tin setelah musim panas yang 
tenang, Sabtu (15/0), menarik pu- 
luhan ribu orang untuk berkum- 
pul. Mereka bertekad memper- 
lihatkan bahwa oposisi masih ku- 
at walau ada upaya Kremlin un- 
tuk memberangus pembang- 
kangan. 

Puluhan ribu demonstran itu 
memenuhi jalan-jalan Moskwa 


dengan membawa spanduk, ben- 
dera, dan balon. Mereka menun- 
tut diakhirinya pemerintahan 
Putin dan memperlihatkan ge- 
rakan protes mereka tetap kuat. 

Para 


demonstran menyeru- 
sia tanpa Putin?” dalam 
besar pertama sejak 
Juni tersebut, Mereka menen- 
tang tindakan Kremlin yang se- 


memulai enam tahun mas 
batan ketiga di Kremlin, Mei. 
Saksi mata mengatakan, para 
pemimpin oposisi tampaknya 
berhasil menc: saran de- 
ngan menarik sedikitnya 50.000 
orang. Jumlah itu cukup untuk 
mempertahankan — momentum 


gerakan mereka yang berusia 
sembilan bulan, tetapi terlalu se- 
dikit untuk menimbulkan kekha- 
watiran di Kremlin. 

"Musim panas telah berlalu, 
tiga bulan sejak demonstrasi ter: 
akhir kita. Tak sebuah tuntutan 
pun dipenuhi... sebaliknya, re- 
presi meningkat, lebih banyak 
orang ditahan” kata pemimpin 
ultrakiri Sergei Udalsov setelah 


jalanan terjadi setelah 
pemilu parlemen, Desember 
201, dimenangi oleh partai Putin 
meski para pengamat menga- 
takan ada kecurangan meluas. 
Unjuk rasa dan ketidakpuasan 
semakin menguat menjelang pe- 
milu bulan Maret saat Putin me- 
menangi masa jabatan presiden 
ketiga. 

Unjuk rasa besar-besaran de- 
ngan lebih dari 100000 orang 
berlangsung, bahkan pada musim 
dingin yang membekukan, mem- 
beri harapan kepada banyak de- 
monstran akan adanya perubah- 
an demokratis. Harapan itu telah 
menyusut, tetapi para pendukung 
oposisi tampaknya bersiap meng- 
hadapi perjuangan panjang. 

”Kami harus membela 


hak-hak yang telah direbut dari 
kami, hak untuk mempunyai pe- 
milu. Hak kami untuk mempu- 
nyai pemilu yang jujur dan pe- 
merintah yang jujur telah di- 
rampas,” kata aktivis oposisi, 
cherbakov. 

Kelompok kiri, liberal, dan na- 
sionalis bercampur dengan ma- 
hasiswa, guru, aktivis gay, dan 
lain-lain saat mereka berbaris di 
sepanjang jalan raya Moskwa. 
Banyak di antara mereka me- 
makai pita putih yang telah men- 
jadi lambang gerakan protes itu. 

Walau gerakan oposisi itu jelas 
belum mati setelah Putin kem- 
bali berkuasa, beberapa pemim- 
pin oposisi yang paling penuh 
semangat dan populer mengakui 
bahwa gerakan mereka masih ke- 
kurangan energi untuk membuat 
dampak segera. 

Alexei Navalny, seorang blog- 
ger yang telah memberi 
dia akan mencalonkan diri me- 
lawan Putin di masa depan, 
mengatakan kepada massa untuk 
bersiap melakukan pel 
panjang. "Harapan dan kegigihan 
akan membawa kemenangan ba- 
gi kita," katanya. 

(AP/REUTI 


FP/DI) 


Benediktus Imbau Pemimpin Timteng 


BEIRUT, MINGGU — Paus 
Benediktus XVI, Minggu (16/9), 
berdoa agar para pemimpin Ti- 
mur Tengah mengupayakan per- 
damaian dan rekonsiliasi, me- 
nekankan kembali tema utama 
kunjungannya ke Lebanor 
negara 

tengah dilanda perang saudara. 

"Semoga Tuhan memberi ke- 
pada negara Anda, Suriah, dan 
Timur Tengah (Timteng), karu- 
nia hati yang damai, bungkamnya 
senjata dan dihentikannya semua 
kata Paus pada 
akhir m g menandai akhir 
kunjungan 'tiga harinya ke Le- 
banon. 

Sejumlah 350.000 orang hadir 
dalam misa yang dipersembah- 
kan Paus di lapangan terbuka itu, 
di tepi Laut Tengah, dekat garis 
depan perang saudara Lebanon 
1975-1990. 

Berbicara kepada umat, Be- 


nediktus mengatakan, rakyat Le- 
banon tahu betul tragedi yang 
dik an konflik dan "tangisan 
para janda dan anak yatim”, 
“Saya mengimbau kepada ne- 
-negara Arab bahwa sebagai 
mereka bisa mengaju- 
kan solusi yang bisa diterapkan, 
yang menghormati martabat, 


hak, dan agama setiap orang," 
85 tahun itu. 
faksi 


kata Paus berusi 

Perdamaian di antara 
yang berperang dan ant: 
kelompok agama di 
Tengah telah menjadi tema sen- 
tral kunjungannya ke Lebanon. 
Dia juga mengimbau kelompok 
Kristen untuk tidak meninggal- 
kan kawasan itu walau ada pe- 
rang dan tekanan yang semakin 
meningkat dari orang Islamis ra- 
dikal. 

"Dalam dunia di mana keke- 
n terus-menerus meninggal- 
kan jejak suram kematian dan 


kehancuran, melayani keadilan 
dan perdamaian perlu dilaku- 
kan,” kata Benediktus. 

Politisi dari semua faksi Le- 
banon yang multi-kepercayaan 
menghadiri misa itu, termasuk 
kelompok milit 
lah, Para pemimpin agam 
ma utama negara itu semua 
memberi jaminan dukungan me- 
reka untuk kunjungan itu. 

Umat pada misa itu menyam- 
but gembira kunjungan Paus ke 
Lebanon yang sepertiga jumlah 
penduduknya memeluk Kristen, 

Beberapa umat dari yang hadir 
juga merasa dibesarkan hati me- 
reka oleh imbauan Paus kepada 
kaum Kristen untuk tetap tinggal 
di Timur Tengah. Perang, emi- 
grasi, dan diskrimi telah me- 
nurunkan jumlah mereka men- 
jadi 5 persen dibandingkan de- 
ngan 20 persen populas ad 
lalu, (REUTERS/AFP/DI) 


12D EUROPE IN STYLE 


Misa tamat 
MV shomodasi yang nyanun 
MV Wutan sore berkesan 
M testi Dodge Tout 


08D AMAZING AUSTRALIA 
& TANGALOOMA « 
BLUE MOUNTAIN | 


120 tunope vaca 
sterdam - Paris - Dijon 
core - ML Titis » Semu 
Venice - Pisa- Rome 1998. 
Oxt:1624 Nov 205 
Dec: 21, 25,20 


Melbour 


09D TURKEY IN STYLE, 
Ka 


“Turkish Bath 2Cavan House Visit 


“DogiCne MuuLocilru Foods! 
Restowonit “Speoal Miao Fish 


12D GUNA FANTASTIC « HUANGSHAN 


gar's Chicken "Oriental Pearl 
w Ride 


IVTower "Ricksl 
"Impression Liu San Jie 


Sep:20, 24,27 


Sep:26 Oct1221 


Brisbane Dena 


tnpa Gekiconat 130. 


Sydney - Blue Mountain 
120) EUROpE menuae” | Sop:30 Oxt:O1, 14 21.26 28 


Exonc 
Geneva Most Blanc - 2199 
Ghamore Bag Man- Monaco 
Nice - Cannes - Anignon 
Barcelona - Madrid 


lace - Madian 


Jade Muse 


City - Nan Douya 


1SD AMAZING EUROPE Mosgue Sep:28 Oct:09,23 


London - Paris Euro Disney 
Arretendam - Cologpe- Frankturt 
Tttsee  Mhinetalk - Zurich - Mt Tits 


Nov: 13 


Taipel - Sun Moon Lake 


5I6D HONGKONG SHENZHEN 
MACAU beta 


OTO KOREA IN STVLE 


090 NATA CANGOAA 
pe 
Phnom Penh-Siem Rep 1390. 
Ho Chi Minh - Gu. chi Tunnel 
Mekang River Halong 
Sep:29 Oct:05 
23 Dec: 14, 20, 25, 27 
TICKETS 
—....x PROMO 


SINGAPORE 14870. 
KUALA LUMPUR V9. 


Yilan - Yehliu Oct:0614,21,28 
Nov:14. Dec:05, 20,23, 25,26, 27, 28 


GUANGZHOU 


Ashar - Cas Kaohsitng Totung 


Luceme Verice-Phaa-Prato- Rome | Beling - Shangi 


Pam un 
Oet:22 Nuri SU 
1SD EUROPE LOURDES 
Amsterdam - Brussels - Lilo 
Paris- Never: Okrmort Ferrand 
Lorades- Mortpedier- Cars Nice 
Monaco) Ptsi-Rome- Venice- Milan 
Luceme- MT: CA 


Shanghai - 
Oa:07, 1421 1459... 


Pergamon - Kusadasi - Ephesus| 
Parrudkiere- Korg» Cappaadocia 
Bolu Oct:08 somune! 


ghai 
zhou - Huangshan temui 

Tianmu Lake 

(Oet:20 Nov 04, 11, 18 Dec:24 


Brisbane - Gold Coast - Sydney. 

Oct105, 12 21,26 

Nov :03. 08, 11, 18, 29 somuso 
1269, 


070 AUSTRALIA DELIGHT 
Melbourne - Brisbane - Gokd Coast 
Sey Oxt:0R152229 semua 
Nov 12 19.26 Dac:0d 


1021) 6220 3860/3850/ 2306 
Fax (021) 424 0007 
MDwidaya Toure WeOwidara 
NUSANTARA TOUR : -YOGYA 


Sughou - Hangzhou - Xlamen 
Sep:28 Oct:09, 16,23 
Nov: 11, 13 


Sep:29 


Der yi.an 25.201 SR Oo. 040604 1.1.1 
10D CHINA VACATION 
Beng Hang -Shanghal 
Gudin- Sherehen- Hongkong tm 80. 
ea nan TS99.. 


( KoREn Iu 


Gullin 


Xiamen  mauso 


Nov: 04, 11,18 
Zhouzhuang 


Wuxi 


16 
28, 


Kuriming - Dal - Lijiang 
Zhongdian Shangrila memuso 
utang - Stone Forest 1279.. 
1839. 0007116 


Salgon - Cu Chi Tunnel 
Vungtau - My Tho 


Seoul - Jeju Island - Nami 1399e- 
Island - Mr, Sorak -Yeoju - Everland 


VAI 
Osaka - Kyoto - Toyohashi 
Hamamatsu - ML, Fuji Lake 
Kawaguchi - Disneysea -Tokyo 
Sep:20,30 Oxt: 114,27, 28 


OSD CANTON FAIR sus 
Oct:15 Nov:o1 720. 

tel Landmark Cantan 4 
LONG WEEKEND- 


BACKAGES 


3/4D SINGAPORE “m0 
365. 


per 


amUsD 
1679... 


D0e:05,20.25 25,20 27, 28 


0SD BANGKOK PATTAYA 
2) 0ct106, 25,26 


Sep:25 Oct:05,25 Nov: 14 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Saat kami memberdayakan 
perempuan, kami memberdayakan 
perekonomian. 


Dalam pertumbuhan ekonomi dunia, perempuan menanamkan kembali lebih 
dari 90 persen pendapatan mereka pada sektor kesehatan, pendidikan, dan 
kesejahteraan keluarga—pondasi bagi perekonomian yang kokoh. Inilah salah 
satu alasan mengapa ExxonMobil membantu memberikan perempuan keahlian 
dan peralatan agar dapat mencapai potensi ekonomi mereka. Kami bermitra 
dengan organisasi pengembangan masyarakat, baik lokal maupun internasional, 
pada berbagai program untuk menyediakan peluang baru bagi perempuan dan 


anak perempuan. 


Jadi, baik itu mendukung program keuangan mikro atau memberikan perempuan 
Indonesia kesempatan pelatihan kepemimpinan tingkat internasional, kami sedang 


mengembangkan lebih dari sekedar minyak dan gas bumi—i 


depan Indonesia. 


@xxonmobil.co.id 


Mobil 


Merek Dagang EoronMobil 


mendukung masa 


'&) 


Menghadapi tantangan energi dunia" 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


KILASAN KAWAT A 
Moskwa 
Exeter &. SA @ Tyumen 
Tyumen 


Tumpukan jerami untuk meminta maaf? Mungkin hanya ada 
di Tyumen, Siberia. Seorang pria ditahan polisi karena diduga 
mencuri 1,5 ton jerami da- 
ri ladang milik tetangga- 
nya, Usut punya usut, pria 
itu merasa bersalah sete- 
lah bertengkar dengan pa- 
carnya. Dia lalu mencuri 
tumpukan jerami dari la- 
dang milik tetangga, me- 
muatnya ke dalam truk, 
dan membawanya ke 
pacarnya. Menurut 
perti dikutip kan- 
tor berita RIA Novosti, 
pria itu berharap pacarnya 
mau memaafkan setelah 
melihat hadiah yang dia 
bawa, Jerami? Duh, malah 
masuk penjara... 


Jnrer 


Exeter 

Tarbu, burung nuri pintar berusia 55 tahun, mati setelah 
mengucapkan kata perpisahan, "Cheerto”, kepada pemiliknya, 
Nina Morgan (89). Menurut Morgan, burung nuri abu-abu 
Afrika miliknya itu mengucapkan selamat berpisah sebelum dia 
tidur, Esok paginya, Morgan merasa ada yang salah karena 
tidak mendengar salam, "Halo, sayang”, yang biasa disampaikan 
burung kesayangannya tersebut. "Dia burung yang sangat pin- 
tar, Saya tak pernah mengajarinya berbicara, Dia mempel- 
ajarinya sendiri. Malam sebelum dia mati, dia bilang 'Cheerio' 
dan itu kata terakhir yang dia sampaikan,” ujar Morgan kepada 
harian The Sun, Pagi harinya, Morgan melihat Tarbu ber- 
tengger di kandangnya dengan sayap terkulai ke bawah. "Saya 
membuat teh, dan ketika kembali, dia sudah terkulai di dasar 
kandang Saya menangis selama dua hari," kata Morgan sedih. 


Moskwa 


Merampok pasti salah, apalagi jika korbannya orang tak ber- 
punya. Seorang pria di Astrakhan, Rusia, terancam penjara 10 
tahun jika terbukti bersalah mengambil uang 46 rubel (sekitar 
Rp 14000) dari pengen an, Tersangka meng- 
ancam korban dengan ng pergi. Pengemis itu 
pun melapor kepada polisi. Tak lama kemudian, polisi me- 
nemukan pelaku dengan barang bukti pisau dan uang di 
ngan. "Pelaku berusia 28 tahun itu semula menyangkal. Dia 
berdalih meminjam uang itu untuk membeli vodka. Namun, 
akhirnya dia mengaku merampok setelah saksi mata menge- 
nalinya,” ujar polisi kepada kantor berita RIA Novosti. (WAS) 


KRISIS EKONOMI 


Untuk Latvia, Euro 
Masih Jadi Pilihan 


Poso tentang masa depan mata uang tunggal Eropa, 


curo, mulai terasa. Mata uang bersama mungkin tak lagi 
disukai jutaan warga Eropa yang sudah menggunakannya 
karena berujung pada krisis utang yang kini melanda mereka. 
Walaupun demikian, Latvia telah membulatkan tekad untuk 
bergabung dengan 17 negara yang sudah menggunakan euro. 

Jauh dari markas Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa 
(ECB), Latvia di tepian Laut Baltik bersiap menukar mata 
uangnya, lat, dengan euro. Rencananya, Latvia mi 
akan menggunakan mata uang curo mulai 1 Januari 2014. 
”Kami harus siap, apa pun yang terjadi dengan Yunani atau di 
negara lain. Kami fokus dan memil esempatan baik untuk 
masuk ke zona euro dan bersiap menghadapi guncangan di 
a depan,” ujar Menteri Keuangan Latvia Andris Vilkis. Saat 
u lat setara dengan 143 euro (Rp 17.900). 

Latvia terkena dampak resesi global pada 2008-2009. Negara 
mungil itu juga memberlakukan pengetatan anggaran i 
upaya agar dapat memenuhi persyaratan traktat Maastri 
Tujuan lain adalah untuk menjangkarkan lat dengan euro. 
Namun, walaupun Latvia telah memenuhi semua kriteria yang 
lalam traktat Maastricht, Komisi Eropa dan ECB 
dimintakan persetujuan. 

Antusiasme bergabung dengan euro lebih banyak terlihat 
pada bank sentral ketimbang pemerintah. Pekan ini, bank 
sentral Latvia menyelenggarakan diskusi tentang euro dan 
menekankan keuntungan yang akan didapat Latvia jika ber- 
gabung dengan euro. "Setiap hari, kita mendengar berita buruk 
dari Eropa. Banyak orang yang tidak mengikuti 
kembang dan hanya melihat sisi negatifnya,” ujar Uldris 
kaste, Kepala Kebijakan Moneter Bank Sentral Latvia. 

Menurut survei yang dilakukan terhadap 1.000 orang Latvia 
pada Agustus lalu, hanya 35 persen yang sepakat dengan 
pergantian mata uang. Lebih dari separuh, yakni 59 persen 
menentang, dan 6 persen tidak berpendapat. 

Pengamat dari Universitas Latvia, Ivars Ijabs, mengatakan, 
adopsi euro oleh Latvia hanya dipandang sebagai masalah 
ekonomi ketimbang penyatuan identitas Eropa dan keamanan 
nasional. "Menurut survei kami, masyarakat terlihat skeptis 
terhadap rencana ini. Namun, sejauh ini tidak ada permintaan 
referendum untuk menentukan. Jika ada, diperlukan kampanye 
untuk menekankan isu keamanan,” ujar Ijabs. 

Pragmatisme serupa muncul di kalangan pebisnis. Daini: 
Senbergs dari perusahaan produsen fibreglass Valmieras Stikls 
menyatakan, bergabung dengan euro akan membuat eksportir 
lebih efisien. "Akan lebih mudah mengatur risiko. Ini juga 
membantu negosiasi dengan negara lain, seperti India dan 
Amerika yang paham tentang euro, ketimbang bersusah payah 
menjelaskan tentang lat,” ujarnya. 

Sejauh ini, Latvia masih jalan terus, berbeda dengan Bulgaria 
yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2007, tiga tahun 
setelah Latvia. Pemerintah Bulgaria bulan ini membekukan 
rencana bergabung dengan euro. Alasannya, apa lagi kalau 
bukan kondisi ekonomi yang memburuk dan meningkatnya 
ketidakpastian tentang masa depan kawasan tersebut. Perdana 
Menteri Bulgaria Boyko Borisov mengatakan, dia tidak melihat 
ada manfaatnya bergabung dengan euro. 

Perdana Menteri Latvia Valdis Dombrovskis mengatakan, 
bergabungnya Latvia dengan euro akan meningkatkan keper- 
cayaan dan investasi asing. Kenaikan investasi asing telah 
dinikmati tetangga mereka, Estonia. Perekonomian Estonia 
tumbuh 76 persen pada 2011 ketika mulai menggunakan euro. 

Adapun ekonomi Latvia tumbuh 5 persen pada kuartal 
kedua lalu. Secara kumulatif, perekonomian mereka turun 25 
persen pada 2008 dan 2009, kontraksi terbesar dalam periode 
tersebut, menurut data Dana Moneter Internasional. Latvia 
pun terpaksa menadahkan tangan meminta dana talangan se- 
besar 7,5 miliar euro dari kreditor internasional. Dengan itu, 
Dombrovskis berharap pertumbuhan akan mencapai 4 persen 
tahun ini dan 3,7 persen pada 2013. 

Masih yakin dengan euro? (AFP/JOE) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AEP/RAVEENDRAN 


Tukang antar membawa tabung elpiji ke permukiman di New Delhi, Jumat (14/9). Pemerintah India terancam pemogokan buruh dan krisis politik setelah menaikkan harga 
bahan bakar solar sebesar 12 persen dan membatasi suplai elpiji ke rumah tangga. Pengurangan subsidi bahan bakar itu seiring dengan reformasi ekonomi yang dicanangkan 
pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh untuk membuka keran investasi asing. 


Reformasi India Ditentang 


Kejar Pertumbuhan Ekonomi 


NEW DELHI, MINGGU — Pemerintah India 
menghadapi protes dari partai oposisi dan 
masyarakat atas keputusan menaikkan harga bahan 
bakar bersubsidi dan membuka pintu lebar-lebar 
untuk investor asing. Reformasi ini dilakukan untuk 
memperbaiki iklim investasi, 


”Ini adalah pertaruhan besar, 
tetapi pemerintah harus meng- 
ambil kesempatan ini,” ujar Ne- 
erja Chowdhury, analis politik 
independen, di New Delhi, Ming- 
gu 46/9). 

Jumat lalu, pemerintah me- 
mutuskan untuk memperboleh- 
kan investor asing dalam sektor 
ritel, seperti Walmart atau Car- 
refour, memiliki saham hingga 51 
persen dari anak perusahaan me- 
reka di India 

Selang 12 jam sebelumnya, pe- 
merintah menaikkan harga ba- 
han bakar minyak bersubsidi se- 
besar 12 persen dari 40 rupee (Rp 


7000) menjadi 45 rupee (Rp 
7.900). Ditambah pajak, kenaikan 
menjadi sekitar 14 persen. 

Perdana Menteri India Man- 
mohan Singh mengatakan, India 
perlu melakukan reformasi eko- 
nomi untuk meningkatkan per- 
tumbuhan ekonomi, selain juga 
meningkatkan iklim investasi 
dan keuangan publik. "Kenaikan 
harga bahan bakar minyak me- 
rupakan langkah penting menuju 
ke arah itu," kata Singh. 

Selain membuka sektor ritel, 
kabinet juga membuka sektor pe- 
nerbangan dengan memperbo- 
lehkan maskapai penerbangan 


sing memiliki saham pada per- 
usahaan penerbangan domestik. 

”Untuk memperoleh pertum- 
buhan sebesar 8,2 persen seperti 
yang tertuang dalam rencana 
ekonomi lima tahunan, kita perlu 


memperbaiki investasi. Oleh & 
bab itu, iklim investasi menjadi 
hal yang sangat penting,” kata 
Singh. 


Sehari setelah diumumkan, 
partai oposisi mengajukan pr 
tes. Ratusan pendukung Partai 
sionalis Hindu Bharatiya Ja- 
nata (BJP) berunjuk rasa di New 
Delhi meminta pemerintah men- 

'abut keputusan itu. Mereka ber- 
alasan, masuknya peritel asing 
akan mematikan rakyat yang me- 
miliki usaha ritel skala kecil. 

Mereka berteriak, "Turunkan 
pemerintahan Manmohan Singh” 
dan "Batalkan kenaikan harga ba- 
han bakar minyak.” 

Di Kalkutta, ibu kota Bengali 
Barat, Menteri Besar Mamata 
Banerjee memimpin protes besar 


menentang program reformasi 
ekonomi pemerintah. Banerjee, 
mitra koalisi penting pemerin- 
tah, memberikan waktu 72 jam 
bagi pemerintah untuk memba- 
talkan keputusan soal masuknya 
peritel asing. 

Di negara bagian Kerala di 
selatan, toko-toko ditutup dan 
transportasi publik mogok se- 
t Partai Komunis yang opo- 
sisi dan BJP menyerukan pe- 
mogokan massal, 


Bebani subsidi 

Mengenai kenaikan harga ba- 
han bakar, Singh mengatakan 
bahwa kenaikan harga itu sangat 
penting bagi keamanan energi di 
negara tersebut. "Harga energi 
kita tidak selaras dengan harga 
energi dunia,” katanya. 

Kenaikan bahan bakar mem- 
buat pengemudi truk mengan- 
cam akan mogok. Disel meru- 
pakan salah satu beban subsidi 
terbesar dalam anggaran Peme- 


rintah India. Besarnya beban 
su i ini akan membuat defisit 
anggaran melampaui target 5,1 
persen produk domestik bruto. 
ni merupakan langkah luar 
biasa untuk konsolidasi fiskal 
yangtelah dilakukan pemerintah. 
Para pelaku pasar sudah me- 
nantikan langkah ini. Kami juga 
berharap bank sentral India se- 
gera menurunkan tingkat suku 
bunga," ujar Manish Wadhawan, 
Direktur Pelaksana pada TISBC, 
Mumbai, 

Bank sentral bertemu Senin 
ini untuk memutuskan tentang 
suku bunga. Tingkat suku 
India merupakan yang ter- 
. Gubernur bank sentral In- 
dia Duvvuri Subbarao sudah ber- 
ulang kali meminta pemerintah 
mengambil langkah untuk me- 
ngurangi subsidi dan mening- 
katkan iklim investasi. Setelah 
itu, penurunan tingkat suku bu- 
nga dapat dilakukan. 

(AFP/REUTERS/JOE) 


Suu Kyi ke Amerika Serikat 


AP PILOTO/KHIN MAUNG WIN 


Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi tiba di Bandara Internasional Yangon, Myanmar, 
untuk menuju Amerika Serikat, Minggu (6/9). Perjalanan Suu Kyi ke AS ini adalah yang pertama sejak 
dia dikenai tahanan rumah di Yangon pada 1990. 


BENCANA ALAM 


Topan Sanba Ancam Korea Selatan 


SEOUL, MINGGU — Angin 
topan melanda berbagai belahan 
dunia, termasuk Jepang, Filipina, 
dan Korea Selatan. Sekolah di 
Korea Selatan terpaksa dilibur- 
kan dan kapal feri berhenti ber- 
operasi karena ancaman angin 
topan, Senin 47/9) ini 

Dalam dua bulan terakhir, 
Korea Selatan beberapa kali di- 
landa angin topan besar. Akhir 
Agustus lalu, angin topan Bola- 
ven dan Tembin melanda Korsel 
dan menewaskan 20 orang. Se- 
lain itu, ratusan rumah dan lahan 
pertanian juga rusak. Aliran lis- 
trik yang menerangi jutaan 
rumah pun padam. 

Badan Layanan Cuaca Seoul, 
Minggu, menjelaskan, angin to- 
pan Sanba tengah bergerak ke 
utara dari Pulau Okinawa, Je- 
pang, pada Minggu pagi menuju 
Semenanjung Korea. Di Okina- 
wa, topan Sanba menyebabkan 
listrik pada 38.600 rumah pa- 
dam. Sebanyak 250 orang harus 
mengungsi. 

Petugas Dinas Meteorologi Je- 
pang menggambarkan, angin to- 


pan ini berembus dengan ke- 
cepatan 250 kilometer per jam. 
Semua penerbangan dan kapal 
feri terpaksa ditunda. Warga seisi 
kota diimbau tidak keluar 
rumah. 

Angin topan ini diperkirakan 
sampai di Pulau Jeju, Korsel, 
pada Senin pagi sebelum meng- 
hantam Semenanjung Korea pa- 
da sore hari. Pihak berwenang 
telah mengeluarkan peringatan 
tentang perkiraan adanya hujan 
lebat di sebagian besar pesisir 
selatan Korsel. Curah hujan ini 
mencapai 300 milimeter per 
jam. 

Para pejabat dan warga kota 
waspada terhadap ancaman to- 
pan tersebut. Untuk mengurangi 
potensi kerusakan dan korban, 
pemerintah telah memindahkan 
4.800 kapal dari barat daya kota 
Pelabuhan Yeosu ke daerah yang 
aman dari ancaman topan. 

Pihak berwenang juga meng- 
imbau agar sekolah-sekolah di 
Jeju diliburkan pada Senin ini. 
Imbauan serupa dikeluarkan pe- 
merintah agar jadwal kapal feri 


ditangguhkan. 


Karen 


Sementara itu, angin topan 
Karen telah meninggalkan Fi- 
lipina pada Sabtu. Namun, da- 
erah Luzon dan Vis: akan 
tetap dilanda hujan. 

Menurut staf meteorologi Fi- 
lipina, Aurelio Aldczar, sebagai- 
mana dirilis Interaksyon.com, 
portal milik stasiun TV5 Manila, 
tidak terlihat gangguan cuaca se- 
cara serius. Akan tetapi, angin 
dengan kekuatan sedang hingga 
kuat tengah mendekati Luzon 
dan Visayas. 

Dia menambahkan, daerah se- 
latan dan pusat Luzon akan 
mengalami hujan dengan inten- 
sitas sedang hingga tinggi. Ini 
dapat mengundang banjir ban- 
dang dan tanah longsor. Daerah 
Visayas dan sebagian Luzon di- 
perkirakan berawan, hujan me- 
rata, hingga badai. 

Aldezar mengatakan, ibu kota 
Manila juga akan dilanda hujan 
dan badai pada sore dan malam 
hari. (AP/AFP/MHF) 


KEUANGAN 


Eropa Belum Sepakat 
soal Pengawasan Bank 


NIKOSIA, SABTU — Sepekan 
terakhir, banyak berita melega- 
kan dari Eropa, seperti perse- 
tujuan Mahkamah Konstitusi 
Jerman soal dana talangan per- 
manen Eropa dan hasil Pemilu 
Belanda yang pro-Uni Eropa. 

Namun, akhir pekan lalu di 
Nikosia, Siprus, Sabtu (15/9), para 
menteri keuangan Eropa gagal 
menyepakati persyaratan dala 
kerangka pengawasan perbankan 
yang baru. Pengawasan perbank- 
an ini adalah salah satu rencana 
untuk memperkuat sistem finan- 
sial di kawasan Eropa. Diharap- 
kan, sistem pengawasan per- 
bankan yang baru ini akan mei 
bantu Eropa keluar dari kri 
yang sudah tiga tahun mendera, 

Pada hari kedua pertemuan di 
Siprus, para menteri berdebat 
mengenai bagaimana kerangka 
tersebut seharusnya dibuat. 

Walaupun Eropa telah sepakat 
dalam prinsip — memerlukan 
pengawas baru, mereka belum 
sepakat mengenai rinciannya, se- 
perti bank apa saja yang akan 
diawasi oleh bank sentral. 

"Hal itu tidak mungkin,” ujar 
Wolfgang Schacuble, Menteri Ke- 
uangan Jerman, Jerman meng- 
inginkan hanya bank-bank besar 
yang berada dalam pengawasan 
Bank Sentral Eropa (ECB). Se- 
mentara itu, Komisi Eropa 
mengusulkan ECB mengawasi 
6000 bank yang ada di zona 
euro, 

Michel Barnier, Komisioner 
Internal yang 
kproposal tersebut, 
mengatakan, jadwal yang telah 
dibuat memang sangat ketat dan 
ambisius, tetapi realistis dan di- 
perlukan. Barnier mengatakan, 
dia tetap berharap sistem kontrol 
baru tersebut akan efektif sesuai 
jadwal yang telah ditentukan se- 
belumnya, yaitu pada awal 2013. 


Tenggat waktu 

Menteri Keuangan Siprus Vas- 
sos Shiarly, yang menjadi ketua 
diskusi, mengatakan, di bawah 
kepemimpinan Siprus, UE ber- 
komitmen memenuhi tenggat 
dan tetap akan berusaha me- 
menuhinya. 

Persoalan lain, Menteri Ke- 
uangan Swedia Anders Borg, 
mengatakan bahwa negara-nega- 
ra yang berada di luar zona euro, 
seperti Swedia dan Inggris, dapat 


terkena peraturan ganda. Misal- 
nya saja, aturan tentang persya- 
ratan pemenuhan modal untuk 
setiap bank di UE, 

"Jelas kami tidak dapat me- 
nerima pengawasan di Eropa 
yang berdasarkan ECB, padahal 
kami bukan anggota zona euro. 
Jika kami menjadi anggota, 
kami juga tidak memiliki hak 
suara,” kata Borg. "Sangat tidak 
dapat diterima jika kami berada 
dalam satu pengawasan dari se- 
buah organisasi, tetapi kam 
memiliki hak suara di dalam- 
nya” 


69 


Uang yang 
dikumpulkan dari 
para pembayar 
pajak kami harus 
dilindungi. 
Anders Borg 


Borg juga mengatakan dia me- 
miliki beberapa keberatan sebe- 
lum dia bersepakat. "Uang yang 
dikumpulkan dari para pembayar 
pajak kami harus dilindungi. Ka- 
mi harus memiliki kemampuan 
memenuhi kebutuhan permodal- 
an sehingga tidak mungkin ada 
pengawasan Eropa ketika sepa- 
ruh dari warga Eropa tidak me- 
miliki hak suara di dalamnya. Ini 
tidak dapat diterima, tidak dapat 
dipertimbangkan, dan tidak da- 
pat ditoleransi,” katanya. 

Semua negara yang merupa- 
kan anggota Uni Eropa harus 
sepakat dengan kerangka kerja 
baru walaupun pada tahap per- 
tama baru diaplikasikan pada 17 
negara yang bergabung dalam zo- 
na euro. Sisanya, 10 negara lain, 
dapat bergabung jika mereka 
ingin bergabung. 

Barnier mengatakan, dalam 
beberapa pekan ke depan dia dan 
timnya akan memecahkan ke- 
beratan dari Borg tersebut. 

(AP/AFP/JOE) 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


1 


mut:arabank 


bernilai, karena Anda istimewa 


@intuisi 


Communications 


www.intulsi.co,id 


' | 
eng HJowK 
(2 


usantara 
| Consultant 


I GENERAL PRIMA INTI PLASTIK 
CV SUMBER BAHAN 


A 


| 
Aa "T BRAJA MUKTI CAKRA 


JT 


PT.SARANA STEEL 


Terima kasih kepada Mutiara Bank yang senantiasa 
mendampingi kami untuk terus berkembang 


Selamat Ulang Tahun ke-3 Mutiara Bank 
Semoga selalu menjadi mitra utama kami yang istimewa. 


asuransi 
3 sinarmas 


Mason am 


Si 
Teravin 


superliiltalia 


(AA cv.perintis Inti Mandiri 


arjuna 


EGP 


PT. ENERGY GUNA PRIMA 
paturat 0 Yuda Company 


PT. SINAR GUNUNG SAWIT RAYA 


LY TRANSCOP « PACIFIC 


pa MAGNA FINANCE 


PT. ASURANSI 
BUANA INDEPENDENT 
' FR 


PBY Gnses 


An kredit 
KAS 


& firstindofinance TOSH 1 BA 


OPJAYA 


/ “7 021.5290 6666 


Ik PT. BALI TOWERINDO SENTRA 


INFSANET 


INDONESIA 


( 


menanam 


OEW) 


— 
PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk 
Dindtesei, Plantalion & Chemeal Trading 


intermas 


national distributor 


P.T. RAJA BESI 


ASURANSI 


Ya SMSFiinance 


Pegat am 


N 


Los Nerrmausamau 


MULTI NIAGA GROUP 


BERRY SOLUTION 
Gadget Retaiier & sanam, 


PT. PENSONIC INDONESIA 


GOLUMBIA 
Ia — 


PT. SEMESTARAYA PT. MEKAR USAHA 
ABADUAN IASIO! 

Telp : 031-7507496 Telp: 0114972168 

Fan :091-1507536 Fax : 0918972370 


kah?” 171188 


iB PET. CATUR KARYA MAMUWOGAL 


“ 


cOwsautani meowrecron turantan 


Pp” 
ITMAI 


ANUURAN 


Man 


BUANA edit 
& PaninLife| 


ARTHAPRIMA 
ga FINANCE 


CV SINAR BARU 


Home Improvement Center 
SEMARANG 


| BINTANG 


MANDIRI 


E 


TRIAS BERSAMA SEJAHTERA 


Gama @ ) mutiara acces: 
KI EP AD ab Ge 


www.mutiarabank.co.id 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


LANGKAN 


Teater Gandrik Bangun Estetika Khas Indonesia 
Teater Gandrik, Yogyakarta, bisa dikatakan sebagai teater yang 
berestetika khas Indonesia. Teater ini mampu memadukan un- 
sur-unsur dramaturgi teater Barat dengan unsur dramaturgi 
Timur, Unsur teater realisme sebagai paham Barat bersenyawa 
dengan teater rakyat, seperti ketoprak dan dagelan mataraman. 
Demikian kesimpulan Nur Sahid dalam disertasinya untuk me- 
raih gelar doktor seni dari Sekolah Pascasarjana Universitas 
Gadjah Mada, Sabtu (15/9). Disertasi itu dipertahankan di depan 
tim penguji, dengan promotor Prof C Bakdi Soemanto, Prof Dr 
Timbul Haryono, dan Lono Lastoro Simatupang. (TOP) 


Festival Media Peringati 18 Tahun AJI 


Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memperingati 18 tahun ber- 
dirinya organisasi tersebut, antara lain, dengan menyelengga- 
rakan Festival Media, Sabtu (15/9) sampai Minggu, di Bandung. 
Ketua AJI Eko Maryadi mengatakan, Indonesia menjadi negara 
paling bebas dalam hal keterbukaan media di Benua Asia. 
Fenomena itu disambut dengan pesatnya pertumbuhan industri 
media. (ELD) 


Olimpiade Aritmatika Diikuti Ratusan Siswa SD 


swa SD mengikuti Olimpiade Aritmatika In- 
Terbuka di Jakarta, Sabtu (5/9). Olimpiade yang sudah 
memasuki tahun ke-13 ini diselenggarakan oleh Universal Mega 
Centra (UMO). Direktur UMC Iwan Sugianto mengatakan, pe- 
nguasaan aritmatika sejak dini sangat bermanfaat untuk melatih 
kecepatan berpikir dan rasionalitas anak, (ELN) 


Keroncong Terbuka terhadap Perubahan Zaman 
Salah satu upaya agar musik keroncong dapat tetap bertahan, 
bahkan terus berkembang, adalah dengan bersikap terbuka ter- 
hadap perubahan zaman. "Mengolaborasikan musik keroncong 
dengan jenis musik lain bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan 
upaya agar keroncong dapat lebih diterima oleh beragam ke- 
lompok masyarakat," kata Pemimpin Orkes Keroncong Pesona 
Jiwa, Jakarta, Koko Thole dalam seminar dalam rangka Solo 
Keroncong Festival 2012, Sabtu (15/9). (EKD 


Dinding dan Trotoar Menjadi "Ruang Pamer” 


Dinding luar stasiun dan trotoar bisa dimanfaatkan sebagai 
"ruang pamer” bagi bermacam karya kreatif, antara lain karya 
penulisan dan fotografi, seperti dilakukan Komunitas Bau Tanah 
Galeri Jalanan dan Komunitas Lubang Jarum. Kedua komunit: 
itu menggelar pameran penulisan dan fotografi di dinding st 
siun dan trotoar Cikini, Jumat-Minggu (44-16/9). (IND) 


Belajar Membuang Sampah 


KOMPAS/WISNU WI DIANTORO 


Universitas Indonesia dan Research Institute for Humanity 
and Nature dari Jepang menerapkan model baru mendidik 
anak membuang sampah, Jika anak-anak bisa memilah dan 
membuang sampah dengan benar, mereka diperbolehkan 
bermain ayunan, seperti di atas Kali Cikini, Jakarta, Sabtu 
(5/9). 


PENDIDIKAN TINGGI 


langsung peninggalan Majapahit. 


Belajar Sejarah Majapahit 


Bat 


KOMPAS/HARRY SUSILO 


Siswa kelas TV, V, dan VI SD Negeri Watesari, Sidoarjo, berkunjung ke Candi Tikus di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa 
Timur Minggu (16/9). Kunjungan mereka merupakan bagian dari program pembelajaran soal sejarah Kerajaan Majapahit dengan melihat 


"Dana sebesar Rp 37,8 miliar 
disediakan untuk mendorong pe- 
laksanaan PAUD (pendidikan 
anak usia dini)” kata Direktur 
Jenderal PAUD Nonformal dan 
Informal Kementerian Pendidik- 
an dan Kebudayaan (Kemdik- 
bud) Lydia Freyani Hawadi di 
Palangkaraya, Kalimantan 
Tengah, Sabtu (45/9), Dana itu 
berasal dari Anggaran Pendapat- 
an dan Belanja Negara (APBN) 
Perubahan 2012. 

Dana tersebut, kata Lydia, ter- 
masuk untuk penyeleng 
PAUD di desa-desa, pengadaan 
sarana dan prasarana, serta ke- 


giatan rintisan. 

Menurut dia, pemerintah me- 
nyediakan bantuan Rp 300 juta 
untuk pembangunan gedung ba- 
ru, Dana lain, yakni untuk prog- 
ram rintisan PAUD, sebesar Rp 
35 juta. 

"Pemerintah — menargetkan, 
angka partisipasi kasar (APK) 
PAUD sebesar 75 persen dapat 
tercapai pada tahun 2015,” tu- 
turnya, 

Dalam pencapaian target itu, 
sambung Lydia, dibutuhkan dana 
sebesar Rp 8 triliun untuk mem- 
bangun sarana-prasarana PAUD 
serta Rp 14 triliun untuk gaji atau 


honor para guru. 

Mengingat besarnya dana yang 
dibutuhkan, kata dia, target 
akan sulit tercapai jika hanya 
mengandalkan APBN serta Ang- 
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah, 

"Perlu dibantu 
melalui corporate 


$ aya juga menantang 
pihak mana pun untuk bersung- 
guh-sungguh melaksanakan 
PAUD,” ujarnya. 


Kasus Kalteng 


Khusus Kalimantan Tengah 
yang menjadi tempat penyeleng- 
garaan Hari Aksara Internasi- 
onal, Lydia menambahkan, APK 
PAUD di Kalteng sudah cukup 
baik. Angka itu sebesar 85,71 per- 
sen atau di atas rata-rata na- 
sional, Hanya tiga kabupaten di 
Kalteng dengan APK PAUD lebih 


30.000 Desa Belum 
Terlayani PAUD 


Baru Sekitar 34 Persen Anak Terlayani 


PALANGKARAYA, KOMPAS — Dari sekitar 74.000 
desa di seluruh Indonesia, sekitar 30.000 desa di 
antaranya belum terlayani pendidikan anak usia 
dini. Selain itu, dari sekitar 31 juta anak, baru sekitar 
34,54 persen yang terlayani PAUD. 


rendah daripada angka nasional, 
yakni Sukamara, Kotawaringin 
Barat, dan Pulang Pisau. 

Angka Sukamara 25,28 persen, 
Kotawaringin Barat 24,25 persen, 
dan Pulang Pisau 13,7 persen. 
itu menjadi tantangan 


setiap desa. 
rektur Pembinaan PAUD 
Direktorat Jenderal PAUD Non- 
formal dan Informal Kemdikbud 
Erman Syamsuddin mengatakan, 
tingkat pelaksanaan PAUD di 
Kalteng cukup sulit karena se- 


tidak bisa dijadikan 
alasan tidak tercapainya target 
pelayanan PAUD pada masya- 
rakat. 

Menurut Erman, Kalteng 
menduduki peringkat APK 
PAUD ke-9 di Indonesia, (BAY) 


HARI AKSARA 


Peran 
Komunitas 
Sangat 
Signifikan 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Peran komunitas sangat besar 
dan signifikan dalam pemberan- 
tasan tunaaksara di Tanah Air. 
Kreativitas komunitas pun sa- 
ngat luar biasa, yang menyebab- 
kan jumlah warga tunaaksara 
terus menurun, sehingga Indo- 
nesia mendapat penghargaan da- 
ri Organisasi Pendidikan, Ilmu 
Pengetahuan, dan Kebudayaan 
PBB (UNESCO). 

Menteri Pendidikan dan Ke- 
budayaan Mohammad Nuh di 
sela-sela puncak peringatan Hari 
Aksara Internasional Ke-47 
di Palangkaraya, Kalimantan 
Tengah, Minggu (16/9), menga- 
takan, kunci yang paling me- 
nonjol dalam pengentasan warga 
tunaaksara adalah pendekatan 
fungsional 

Indone meraih pengharga- 
an aksara King Sejong 2012 dari 
UNESCO. Penghargaan diberi- 
kan karena Indonesia mampu 
menekan jumlah penduduk tu- 
naaksara dari 154 juta jiwa pada 
tahun 2004 menjadi 6,7 juta jiwa 
saat ini. Jumlah itu bisa ditekan 1 
ta jiwa dari target yang di- 
tetapkan sebanyak 77 juta jiwa. 

"Pendekatan fungsional itu 
langkah baru, Kalau orang tua 


berusia lebih dari 50 tahun diajak 
belajar membaca, tentu tidak 
akan datang” Akan 
tetapi, k untuk 


mengenal aksara disertai berba- 
gai aktivitas, seperti memasak, 
langkah itu akan lebih mengena. 


Nuh mengatakan, pihaknya 
bersyukur komunitas-komunitas 
aksara di Indonesia memiliki 


kreativitas semacam itu dengan 
pendekatan beragam. Pendekat- 
an tersebut membuat para warga 
tunaaksara tak mei bahwa 
mereka sedang belajar karena 
melakukannya dengan kegiat- 
an-kegiatan fungsional. 

Gubernur Kalteng Agustin 
Teras Narang mengatakan, 2,5 
persen penduduk di Kalteng ma- 
sih tunaaksara. 

Direktur Kantor UESCO Ja 
karta Hubert Gijzen menyatakan, 
tidak mudah mengatasi tunaak- 
sara di Indonesia karena pen- 
duduknya tersebar di ribuan pu- 
lau dan banyak yang tinggal di 
daerah terpencil. (BAY) 


KESEJAHTERAAN GURU 


Penghasilan Minimal Guru Honorer Diperjuangkan 


Kuliah Lebih Banyak Teori 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
giatan perkuliahan di perguruan 
tinggi saat ini lebih banyak mem- 
berikan teori. Akibatnya, begitu 
lulus, banyak lulusan perguruan 
tinggi gagap menghadapi ketat- 
nya persaingan di dunia kerja. 
Kenyataan itu melatarbela- 
kangi kegiatan Tantangan Ke- 
mampuan Bekerja 2012 yang di- 
adakan British Council. Sejak Juli 
lalu, British Council berkeliling 
ke sejumlah universitas di Ja- 
karta untuk menjaring kandidat 
mahasiswa dalam kegiatan ter- 
sebut. Sebanyak 250 mahasiswa 
mendaftar dan panitia memilih 
80 nomine. Di tingkat akhir, ter- 
20 mahasiswa yang kemu- 
dian dibagi menjadi empat tim. 
Setiap tim diberi tantangan 
untuk memecahkan persoalan 
yang dihadapi empat perusahaan 


besar di bidang yang berbeda, 

Andrias Soesilo, ketua panitia, 
mengatakan, British Council ber- 
ha memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk mera- 
sakan dunia kerja seperti apa. 

"Karena itu, mahasiswa pe- 
serta lomba diminta memapar- 
kan presentasi terhadap solu 
masalah yang dihadapi perusi 
haan-perusahaan yang berbeda 
kata Andrias di Jakarta, Sabtu 
5/9). 

Keith Davis, Country Director 
British Council, mengungkap- 
kan, dunia kerja yang sangat 
kompetitif membutuhkan kete- 
rampilan dan kemampuan an: 
litis yang kuat. Dengan kemam- 
puan itu, lulusan perguruan ting- 
gi diharapkan bisa mendapatkan 
pekerjaan sesuai dengan kom- 
petensinya, (IND) 


JAKARTA, KOMPAS — Or- 
ganisasi guru diminta untuk 
memperjuangkan — penghasilan 
minimal bagi guru honorer, Ke- 
sejahteraan guru yang memadai 
kini akan meningkatkan ku- 
alitas pembelajaran. 

"Bagaimanapun, guru honorer 
masih dibutuhkan di ban: 
kolah. Meski demikian, ke 
teraan mereka kurang diperha- 
tikan,” kata Ketua Umum Peng- 
urus Besar Persatuan Guru Re- 
publik Indon (PGRI) Sulis- 
tiyo di Jakarta, Minggu (16/9). 
Banyak guru honorer mendapat 
honor sekitar Rp 300000 per 
bulan, bahkan lebih rendah dari 
itu 

Menurut Sulistiyo, PGRI telah 
meminta agar mulai anggaran 
2013, pemerintah memberikan 
sub gaji pokok bagi guru ho- 
norer. 

"Pemerintah berulang kali me- 


negaskan, gaji guru minimal Rp 2 
juta per bulan. Namun, tidak se- 
mua yayasan, apalagi di daerah, 
sanggup memberikan honor se- 
besar itu,” lanjutnya. 

Guru honorer yang ditug: 
di sekolah negeri pun banyak 
yang mendapat honor sangat mi- 
nim, "Karena itulah, kekurang- 
annya diharapkan bisa dipenuhi 
pemerintah dari APBN.” ujar Su- 
listiyo. 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan mencatat jumlah 
guru honor, guru bantu, dan guru 
tidak tetap sebanyak 904437 
orang. Pada pendataan Kemen- 
terian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, 
guru kategori I yang awalnya 
dilaporkan pemerintah daerah 
sebanyak 54.000 orang mem- 
bengkak menjadi 150.000 orang. 
Guru honorer kategori T adalah 
guru honorer yang diangkat se- 


belum 1 Januari 2005 dan men- 
dapat honor dari APBN/APBD. 
Adapun guru kategori IT, yakni 
yang gajinya tidak bersumber da- 


ri APBN/APBD, sebanyak 
642.780 orang. 
Ani Agustina, Ketua Umum 


Forum Tenaga Honorer Sekolah 


Negeri Indone: mengat: 
pihaknya menghargai upaya or- 
ganisasi guru, seperti PGRI, yang 
menginginkan keseriusan peme- 
rintah untuk menyejahterakan 
guru honorer. 

”Tetapi, yang lebih penting sa- 
at ini kepastian untuk melak: 


sanakan pengangkatan guru ho- 
norer menjadi guru pegawai ne- 
geri sipil (PNS) yang telah me- 
miliki payung hukum,” kata Ani, 

Menurut dia, pengangkatan 
menjadi guru PNS memberikan 
minan kesejahteraan yanglebih 
baik. ELN) 


TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY 


Salah satu universitas dengan perkembangan terpesat 
dari 100 teratas di dunia 


Berusia muda dan berkembang pesat saat ini, Nanyang 
Technological University di Singapura menempati peringkat keempat 
di dunia dalam OS Top 50 Under 50 (Kualifikasi international) 
Pendaftaran secara online untuk program sarjana atau S1 dan 


beasiswa periode 2013/2014 akan dibuka pada tanggal 1 Oktober 
hingga 15 Desember 2012 bagi siswa siswi dengan UAN SMA, IB 
Diploma, A Level (atau yang setara) serta bagi siswa siswi SMA 

yang akan lulus pada Juli 2013. Pp 


Features 

(6 Transfer batwean extention 

@ Paging between extention 

@ Conference between extention 


Presentasi tentang pendaftaran NTU untuk tahun ajaran 2013/2014 akan dilaksanakan pada: 


Sabtu, 6 October 2012, 15.00 WIB 
Hotel Ciputra Jakarta, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470 


2816 16 204 


aa IA Biso Int ea slia 
Indosarana 


3 FA Bersara Put 
“Gemilang Trada Protama 4522 3500 @ Globe Elecwontes 129 0545  Habe Elmcwon 6286165 
1968 8 PT. Intan Cemertang Elektindo 3 2536 8 Jafteindo Prima dd 518 835 


Bergabunglah dengan kami untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang program 
sarjana atau S1 ber kelas dunia, beasiswa, serta kehidupan di NTU bersama Director of 
Admissions, Profesor dan mahasiswa-mahasiswi NTU! 


yakarta 
'& Hordeka Tunas Yobetngo 512 975 & Muicord Karyanak 52 1512 
Mandiri 645 4338 6 Sarana Bagus 5130 2458 @ Sinar Cahaya 5696 3300 
Anugerah 5261 1112 0 Takni Makmur Sulsendo 5138 1527 @ Tetrasetia Jaya 564 5720 
May nggai Natonai Jaya Engg. 867 838 6 Yasmin Elekaronic 723 8585 8 Yuk Electronic 23 019! 
Bekasi: CV. Buana Ebektronik 8897 3953 & Esa Com 854 360: Telekomunikasi 8456 2345 @ CV. Laksamana Karya Abdu 824 
CV. Panatelindo 88 5449 Depok: Mitra Phone | CV. MA. Ex g 2521 3200 Bogor (R25: Prima Service Telohomunikas 71 480 
Cilogon (0254|: Kota Baru 391 753 Sukabumi (0266|: Gucon Electronic 222 737 Pontianak (0561: Cahaya E. 736 1 


PASTIKAN ANDA MENDAPAT GARANSI 


Lintas Sarana Telekomunikasi 5890 


Call Center : 0807 1777 777 & (021) 533348 
www.panasonic-itcomm.com 


ASLI DARI ITCOMM 


Email: adm intnl@ntu.edu.sg Web: wwwentu.edu.sg/intnladmissions 


ENGINEERING « SCIENCE « BUSINESS « HUMANITIES, ARTS & SOCIAL SCIENCES « EDUCATION 


SPORT SCIENCE & MANAGEMENT » MEDICINE 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


KAWASAN RAWAN BENCANA 
GUNUNG LOKON 


LINGKU 


N Rawanlontaran /1j 


batu pijar,dan 
“hujan 


(BMI Kawasan Rawan Bencana | 


IM Kawasan Rawan Bencana II 


31 Agustus 2012 


lalaman: 
10,77 LI 


Pulau Ternate 
Sumber: Direktorat Vulkanologi 


Sesar Timor 


88 kilometer 
126,82 BT 


KAWASAN RAWAN 
BENCANA 
GUNUNG GAMALAMA 


ANDRI 


Ada Hubungan Vulkanik 
dan Tektonik 


Letusan Lokon dan Gamalama Diduga Dipicu Gempa Filipina 


JAKARTA, KOMPAS — Gunung Lokon di Sulawesi 
Utara dan Gamalama di Maluku Utara meletus 
pada Sabtu (15/9) dan Minggu. Letusan dua gunung 
di kawasan timur Indonesia ini terjadi dua minggu 
setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter 


mengguncang Filipina. 


Diduga kuat peningkatan ak- 
tivitas vulkanik tersebut terpe- 
ngaruh aktivitas kegempaan di 
Filipina. 

Menurut Kepala Pusat Vul- 
kanologi dan Mitigasi Bencana 
Geologi (PVMBG) Surono, letus- 
an Gunung Lokon, Sabtu pukul 
18.53 Wita, menimbulkan asap 
setinggi 1500 meter dari Kawah 
Tompaluan, Adapun letusan Gu- 
nung Gamalama, Sabtu pukul 
20.27 WIT dan Minggu pukul 
14.15 WIT, menyemburkan asap 
hingga 1000 meter, menyebab- 
kan hujan abu di Ternate. 

Menurut data PVMBG, kedua 
gunung kerap meletus. Gunung 
Lokon setinggi 1.580 meter dan 
berjarak sekitar 5 kilometer dari 
Tomohon 40 kilometer dari 
Manado, 1 Mei 2012, juga meletus 
dan menyemburkan asap setinggi 
2,500 meter, 

Sebelumnya, Gunung Gama- 
lama meletus pada 5 Desember 
2011. Letusan itu masih menim- 
bulkan ancaman banjir lahar hu- 
jan pada penduduk Ternate hing- 


ga saat ini. Pada bulan Juli 2012, 
belasan orang tewas akibat banjir 
lahar hujan Gamalama, 


Terkait gempa 

Surono mengatakan, meletus- 
nya Gunung Lokon dan Gama- 
lama tidak bisa dihindarkan dari 
aktivitas tektonik di lempeng 
mikro Filipina, juga Lempeng Pa- 
sifik. "Gempa 6 skala Richter 
pada 81 Agustus 2012 yang terjadi 
di Filipina termasuk besar, pan- 
tas dicurigai berperan penting 
dalam peningkatan aktivitas Ga- 
malama dan Lokon,” kata $ 
rono, "Secara empiris telah ter- 
bukti terjadi letusan di dua gu- 
nung ini 

Berdasarkan catatan dalam 
buku Data Dasar Gunung Api 
Indonesia (2011), aktivitas Ga- 
malama pada masa lalu juga ter- 
kait dengan kegempaan, Pada 7 
September 1775, Gamalama per- 
nah meletus hebat setelah 
terjadi gempa bumi tektonik ber- 
untun dua hari sebelumnya. Le- 
tusan ini mengakibatkan terben- 


KRISIS AIR 


Perlu Banyak Dam Kecil 


di Hulu Sungai 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
keringan yang melanda sejumlah 
waduk di daerah dapat diatasi 
dengan pembangunan dam-dam 
kecil pada anak sungai di bagian 
hulu sungai utama. Manajemen 
air juga harus ditata secara kom- 
prehensif sehingga melimpahnya 
air pada musim hujan dapat di- 
manfaatkan sepanjang tahun, 

Sutopo Purwo Nugroho, Ke- 
pala Pusat Data, Informasi, dan 
Humas Badan Nasional Penang- 
gulangan Bencana yang juga pe- 
neliti utama bidang hidrologi dan 
konservasi tanah Badan Peng- 
kajian dan Penerapan Teknologi, 
di Jakarta, Sabtu (15/9), menga- 
takan, perlu lebih banyak waduk 
untuk menampung limpahan air 
saat musim hujan datang, 

"Jika menunggu pulihnya ke- 
rusakan daerah aliran sungai 
(DAS) dan tertutupinya 30 per- 
sen area hutan di hulu, butuh 
waktu sangat lama,” katanya. 
”Terlebih lagi, upaya pengelolaan 
DAS terpadu sejak 1969 di In- 
donesia tidak efektif,” 

Kondisi ini membuat krisis air 
terus terjadi di musim kemarau. 
Sebaliknya, pada musim hujan 
terjadi bencana banjir, Padahal, 
jika air hujan bisa disimpan dan 
ditahan agar tidak terbuang ke 
laut, krisis air tak perlu terjadi. 

Sejak 1995, demikian Sutopo, 
Pulau Jawa, Madura, Bali, dan 
Nusa Tenggara sudah kekurang- 
an air, Defisit air di Jawa pada 
2015 diperkirakan mencapai 
134J miliar meter kubik per ta- 
hun. Adapun pasokan air tetap 


30,5 miliar meter kubik. 

Sutopo menilai, dam kecil j: 
lebih efektif daripad: 
yang sulit dibangun, Dam kecil 
tak perlu merelokasi warga ka- 
rena hanya perlu lahan dengan 
lebar 10 meter, dalam 10 meter, 
dan panjang 300-500 meter. 

Selain itu, upaya konservasi air 
dapat dilakukan dengan mem- 
bangun embung dengan meman- 
faatkan kontur tanah yang mem- 
bentuk lubang. Air embung dapat 
digunakan untuk pertanian. 

"Pembangunan bak-bak besar 
untuk penampungan air, baik di 
atas maupun di bawah tanah, bisa 
dilakukan," katanya. 

Juru kampanye hutan Green- 
peace Indonesia,  Zulfahmi, 
mengatakan, pembangunan wa- 
duk hanyalah solusi sementara 
untuk mengatasi kekeringan. 
Solusi utama dan jangka panjang 
adalah menjaga wilayah hijau 
yang tersisa dan mengembalikan 
kawasan hijau yang sudah beralih 
fungsi sehingga area hijau men- 
capai jumlah ideal. 

Pantauan Kementerian Peker- 
jaan Umum hingga akhir Agustus 
menunjukkan, dari 71 waduk bi 
sar di Indonesia, 10 waduk di 
antaranya dalam kondisi kering, 
42 waduk berstatus waspada ka: 
rena turunnya volume air da 
kondisi normal, dan hanya 19 
waduk yang airnya normal. 

Zulfahmi menambahkan, pe- 
merintah harus mengevaluasi total 
program reboisasi yang tidak efek- 
tif. Pemerintah dinilai hanya sibuk 
menanam, lupa merawat. (MZW) 


tuknya danau kawah Tolire Jaha 
dan memusnahkan Desa Soela 
Takomi yang terletak 1,5 kilo- 
meter Kelurahan Takoma, 
Ternate. Sebanyak 141 warga De- 
sa Soela Takonomi hilang ber- 
sama tenggelamnya desa mere- 
ka, 

Peneliti gempa dari Institut 
Teknologi — Bandung, — Irwan 
Meilano, menjelaskan, 
bumi akan melep: 
yang bersifat dinamis d 
Tegangan dinamis dilep: 
wat gelombang gempa 
respons waktu tegangan s 
ngat panjang. 
nung Gamalama sangat 
tif terhadap perubahan 
tegangan akibat gempa tektonik,” 
kata Irwan. 

Dia menyebutkan, tidak semua 
gunung api memiliki respons 
tinggi terhadap gempa tektonik. 
“Ini tergantung pada lokasi dan 


gempa 


orientasi sumber gempa terha- 
dap gunung api. Selain itu sangat 
dipengaruhi kondisi gunung api 
itu sendiri. Gunung api yang da- 
pur magmanya dalam dan tingkat 
aktivitasnya rendah mungkin ti- 
dak akan terpengaruh,” tutur- 
nya, 

Selain di Lokon dan Gama- 
lama, menurut Irwan, gunungapi 
di Indonesia yang kerap terpe- 
ngaruh aktivitas gempa tektonik 
adalah Anak Krakatau di Selat 
Sunda, Gunung Talang di Su- 
matera Barat, dan Gunung Si- 
nabung di Sumatera Utara. 

Irwan menambahkan, 
bungan gerakan tektonik tei 
dap peningkatan vulkanik tis 
berlangsung searah. Sebaliknya, 
aktivitas vulkanik yang besar bisa 
memicu terbentuknya patahan, 
misalnya terbentuk Sesar Lem- 
bang di Jawa Barat akibat letusan 
Gunung Sunda purba. (AIK) 


hu- 


PENGENDALIAN ROKOK 


Kebijakan Tak Sensitif Tingkatkan Perokok 


JAKARTA, KOMPAS — Ke 
naikan jumlah perokok laki-laki 
berumur lebih dari 15 tahun dari 
58 persen menjadi 67 persen 
dalam waktu enam tahun me- 
rupakan buah tak adanya visi dan 
kemauan nyata dalam kebijakan 
pengendalian tembakau di In- 
donesia, Kini, rakyat yang harus 
menanggung a tnya. Selain 
menderita berbagai penyakit kro- 
nik, keluarga terbebani biaya ke- 
sehatan yang mahal dan ekonomi 
keluarga tertekan. 
"Meningkatnya jumlah pero- 
kok laki-laki selaras dengan upa- 
ya pemerintah untuk membiar- 
kan rakyatnya merokok. Indo- 
nesia adalah negara besar yang 
paling ramah dengan industri ro- 
kok,” kata Ketua Umum Ikatan 
Dokter Indonesia Prijo Sidipra- 
tomo di Jakarta, Sabtu (15/9). 
Meski Kementerian Kes 
an mendorong Indonesia meng- 
aksesi Konvensi Kerangka Kerja 
untuk Pengendalian Tembakau 
(FCTO), sikap Kemenkes kurang 
mendapat dukungan kementeri- 
an lain dan Presiden. Rancangan 


Peraturan Pemerintah tentang 
Pengamanan Bahan yang Me- 
ngandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau bagi Kesehat- 
an, yang sudah dibahas sejak 3 
tahun lalu, hingga kini belum 
disahkan. 

"Pemerintah sangat tidak sen- 
sitif, Padahal, tiap hari, 500 orang 
Indonesia mati gara-gara rokok,” 
kata Guru Besar Fakultas Ke- 
sehatan Masyarakat Universitas 
Indonesia Hasbullah Thabrany 
secara terpisah. Selain itu, 170 
juta perokok pasif terpapar asap 
rokok dari 64 juta perokok. 

Di tengah kondisi itu, peme- 
rintah justru mengizinkan pe- 
nyelenggaraan kembali World 
Tobacco Asia (WTA) 2012 pada 
19-21 September di Jakarta, Da- 
lam situs resmi WTA 2012, In- 
donesia tercatat sebagai pasar ro- 
kok yang paling cepat pertum- 
buhannya di dunia. Indonesia ju- 
ga disebut sebagai pasar rokok 
yang ramah karena lemahnya 
aturan pembatasan rokok diban- 
dingkan dengan negara-negara 
ASEAN lain, 


Hasbullah menyesalkan keti- 
dakberdayaan pemerintah me- 
nolak penyelenggaraan WTA 
2012. "Jika Indonesia bisa me- 
nolak konser Lady Gaga, kenapa 
pemerintah tak berani menolak 
WTA yang dampaknya pada ke- 
sehatan dan ekonomi rakyat le- 
bih riil,” katanya. 

Jika rakyat yang terpapar dan 
sakit akibat rokok makin banyak, 
yang rugi juga negara. Biaya ke- 
sehatan akan membengkak. Pada 
saat bersamaan, produktivitas 
warga menurun sehingga daya 
saing sumber daya manusia In- 
donesia makin lemah. 

Pendapatan negara dari cukai 
rokok tahun 2010 hanya Rp 63 
triliun, tetapi biaya kesehatan 
yang harus ditanggung akibat ro- 
kok mencapai Rp 281 triliun. 

Menurut Hasbullah, pengelu- 
aran rumah tangga untuk rokok 
Rp 200.000 per bulan. Namun, 
pemerintah hanya sanggup me- 
nanggung iuran kesehatan rakyat 
miskin dalam jaminan kesehatan 
semesta 2014 sebesar Rp 22.000 
per bulan. (MZW) 


PENGELOLAAN LIMBAH 
Revitalisasi Tambak Digarap 


JAKARTA, KOMPAS — Upa, 
pemerintah untuk merevitalisasi 
20000 tami di Banten dan 
Jawa Barat diharapkan mening- 
katkan produksi perikanan bu- 

aya, khususnya udang, Di sisi 


berupa pengolahan ini berpoten- 
si meningkatkan limbah organik 
ke lingkungan. 
alau limbah udang, seperti 
kepala, ekor atau kulit, dibuang 
begitu saja, akan timbul bau bu- 
suk. Padahal, limbah ini bisa di- 
jadi barang be 


, Kepala B: 
dan Pengembangan Sumber Da- 
ya Manusia Kementerian Kela- 
utan dan Perikanan (KKP), Sabtu 
(15/0), di Jakarta, di sela-sela 
seminar dan lokakarya interna- 


sional bioteknologi kelautan di 
Sekolah Tinggi Perikanan (STP) 
Jakarta Selatan. 
Menurut dia, limbah udang bi- 
sa dimanfaatkan sebagai bumbu 
masak. Kulit udang yang me- 
ngandung kitin juga bisa diproses 
untuk menghasilkan kitosan, Zat 
ini banyak dimanfaatkan sebagai 
suplemen, obat, kosmetik, be- 
nang operasi, dan penjernih ai 
Sjarief mengatakan telah me- 
nyiapkan sekolah tinggi perikan- 
an KKP untuk mempersiapkan 
solusi praktis pengolahan limbah. 
Untuk skala laboratorium, Ketua 
STP Jakarta Selatan Djodjo Su- 
wardjo menyatakan siap. "Lim- 
bah udang bau sekali. Kampus 
kami dekat permukiman, jadi bi- 
sa mengganggu kalau diproduksi. 
Nanti kalau sudah ada kampus di 
Karawang (rencana diresmikan 


Menyeluruh 


Menteri Kelautan dan Perikanan 
pada 20 September 2012), bisa 
dilakukan,” katanya 

Menurut Djodjo, pihaknya se- 
dang menguji penggunaan kito- 
san untuk benang operasi, 
i tambak di seluruh 
dimulai pertengahan 
Agustus 2012. KKP menggan- 
deng Kementerian Pekerjaan 
Umum untuk memperbaiki in- 
frastruktur pertambakan, dimu- 
lai dengan 20.000 hektar lahan di 
Jawa Barat dan Banten, dari total 
135.000 hektar tambak di pantai 


arapkan mampu 
tgandakan panen. Jika s 
lama ini petani tambak hanya 
panen 600-700 kilogram per 
hektar tambak, setelah rovita- 
lisasi, panen diharapkan men- 
capai 9 ton. (CH) 


A SOP 


4-5 Oktober 2012 
HOTEL REDTOP 
JAKARTA 


TEKNIK & METODE PENYUSUNAN 
STANDARD OPERATING PROCEDURES 


'D' 021-3862827/29/30 c/p sHanTy 
RENCI g a com 


Ady A Subagya 


el ENAM SIGMA CONFE! 


ES e 5 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Rajanya Diesel 


Isuzu GIGA FRR dan FTR, truk medium pertama di Indonesia bermesin 4 silinder dengan teknologi 9 
Heavy Duty Common Rail yang efisien dan bertenaga yang juga telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. 
Isuzu GIGA FRR dan FTR, sesuai untuk angkutan jarak dekat dan menengah dengan volume besar, sehingga 
bisnis angkutan Anda lebih cost efficient! Tersedia juga layanan purnajual dengan program penyediaan 
spare parts 1x24jam" atau gratis, serta Spare Parts Depo untuk jaminan ketersediaan spare parts. 


"syarat dan ketentuan berlaku 


/Agen Tunggal & Distributor 


PT ISU2U ASTRA MOTOR INDONESIA 


S 


“INOANERA, 


KUNJUNGI 
BOOTH ISUZU 


DI OUTDOOR @IIMS 2012 


JIExpo KEMAYORAN 


20-30 SEPTEMBER 2012 


www,isuzu-astra.com 


ISUZU 
he 


LAYANAN (TT 021-366 36610 
KONSUMEN 


TauK  WOkyyann 3156 


( 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


Lobster Merah Rawa Membawa Spesies Asing 

Saat lobster merah rawa menginyasi Eropa, 30 tahun lalu, 
disinyalir krustasea itu membawa spesies asing lain. Peneliti 
menemukan sejenis krustasca kecil di Spanyol, yang diduga 
berasal dari Amerika Utara, berada di punggung lobster itu. 
Tim peneliti mengoleksi 203 lobster merah rawa (Procambarus 
clarkii) dari beberapa tempat di Tberian Peninsula pada tahun 
2003-2009. Mereka menemukan 147 lobster menggendong 
krustasea mini, ostrakoda bernama Ankylocythere sinuosa. Os- 
trakoda sepanjang 0,5 milimeter ini meletakkan telur di tubuh 
lobster: Jumlah A sinuosa bisa ratusan ekor dalam satu lobster 
dewasa. "A sinuosa melimpah di mana pun terdapat lobster 
merah rawa di Eropa,” kata Francesc Mesguita Joanes dari 
Universitas Valencia dan Scientific Information and News 
Service, Spanyol, seperti dikutip Livescience, Selasa (1/9). 
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal Hydrobiologia. 
Tim peneliti membutuhkan studi lebih lanjut untuk menge- 


tahui apakah A sinuosa bisa hidup pada lol Ii Eropa. 
Juga, apakah A sinuosa berperan dalam ekspansi lobster merah 
rawa di Spanyol pada tahun 1970-an. (LIV! NCE/ICH) 


ASI Lindungi Anak dari Depresi Saat Dewasa 


Penelitian terbaru tentang manfaat air susu ibu (ASI) dari 
ilmuwan Jerman menyatakan, anak yang diberi ASI berisiko 
rendah mengalami depresi saat dewasa. Peneliti mempelajari 
a berusia 44 tahun, yang menjalani pe 
di rumah perawatan, dibandingkan dengan 106 
orang sehat. Hasilnya, 78 persen orang yang tidak depresi 
mendapat ASI waktu bayi, dan hanya 46 persen dari yang 
depresi mendapat ASI. Hubungan ini terlihat saat peneliti 
mengaitkan faktor yang dapat memengaruhi risiko orang de- 
presi, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan ibu. 
Menurut peneliti, menyusui mengindikasikan kualitas hubung- 
an ibu-bayi dan aspek jain yang dapat melindungi anak dari 
depresi. Bisa juga ada komponen pada ASI yang mencegah 
depresi. Penelitian sebelumnya mengaitkan menyusui dengan 
rendahnya risiko darah tinggi dan kegemukan pada masa de- 
wasa, Peneliti mengumumkan penelitian mereka pada awal 
September. Hasil penelitian mereka dimuat di jurnal Psycho- 
therapy and Psychosomatics dan dikutip Livescience, Jumat 


ILMU PENGETAHUAN 


Membangun di Atas Pasir 


Indonesia membentuk 
Forum Ilmiah Perubahan 
Iklim untuk menghadapi 
perubahan iklim. Forum 
itu diposisikan analog 
dengan badan 
internasional Panel 
'Antar-pemerintah 
tentang Perubahan Iklim. 
Panel tingkat global 
tersebut memberikan 
pertimbangan 
berdasarkan penelitian 
ilmiah dari berbagai 
belahan bumi. 


Oleh BRIGITTA ISWORO 
LAKSMI 


crita besarnya adalah 
Pisan Ilmu Pengeta- 
huan Indonesia (LIPI), 

yang merupakan lembaga pene- 
litian tertua, atau "nenek mo- 
yang” penelitian di Indonesia, 
ternyata "ditinggalkan”. Kepala 
LIPI Lukman Hakim, Kami 
(3/7), menyatakan, "Surat res- 
mi kepada LIPT terkait pemben- 


terkait padi untuk adaptasi pe- 
tani terhadap perubahan iklim 

hingga peta tematik terkait per- 
ubahan iklim untuk kepenting- 
an adaptas 


dari semua penelitian yang 

mengarah pada implementasi. 
Kebutuhan pembangunan m 
rupakan implementasi 
buah rantai peneli 


dasar agenda pembangunan di 
NTT secara menyeluruh, misal- 
nya apakah harus membuat 
pompa, sumur artesis, Hasil pe- 
ng nelitian itu bisa untuk menye- 


(7/9). (LIVESCIENCE/ELN) 


Gelembung di Mars 


Gelembung di permukaan M: 
mikroskopik kenda 


APPHO 


yang diambil melalui lensa 
aan eksplorasi Mars Opportunity 
disiarkan NASA, Jumat (14/9), menunjukkan bukti a 


ang 
nya air 


di permukaan Mars, Menurut para ilmuwan, gelembung 


berdiameter sekita. 


3 milimeter yang kaya deposit mineral besi 
itu terbentuk dari penguapan air di batuan dasar, 


tukan Panel Antar-pemerintah 
tentang Perubahan Iklim 
(IPCC) belum kami terima 
(Kompas, 14/9)2” 

Tentang Forum Tlmiah Per- 
ubahan Iklim (FIPI), Menteri 
Lingkungan Hidup telah me- 
nandatangani nota kesepaham- 
an dengan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kepala Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika, serta Menteri Riset 
dan Teknologi. 

Sebelumnya, dalam perbin- 
cangan dengan Kompas, Waki 


Kepala LIPT Endang Sukara me- 
nyatakan hal Setidak- 
pan, kami 


diajak duduk bersama atau 
koordinasi. Hal itu mengingat 
pusat penelitian ya, dis 
dan para peneliti kami meru- 
pakan peneliti yang amat an- 
dal," ujar Endang, 
Penelitian terkait fenomena 

perubahan iklim bukan hal baru 
bagi LIPI. Mulai dari penelitian 


Pada Juli 2010, misalnya, 
Endang menyebutkan, LIPI me- 
ngembangkan 2.000 mutan sta- 
bil tanaman padi. Perubahan 
iklim mengakibatkan terjadinya 
cuaca ekstrem yang berpotens 
menghancurkan tanaman padi, 
entah karena banjir akibat cu- 
rah hujan yang luar biasa atau 
karena kekeringan. Padi h 
penelitian tersebut, antara lain, 
tahan terhadap kekeringan, ha- 
ma, dan rendaman air, 

Cuaca ekstrem juga tak ja- 
rang memicu emabnjPya hama, 


bertani ai p 


ag Pe jab p sering terjadi me- 
nyusul fenomena perubahan ik- 
lim. Hasil penelitian akan sangat 
membantu petani dalam bei 
adaptasi, dan secara umum akan 
meningkatkan produksi pangan, 


Dasar kokoh kebijakan 


Penelitian dasar adalah basis 


panjang yang berawal dari pe- 
nelitian di 


otiap wilayah, 
akan setiap ne- 
akter sendiri 


i alamnya. Peneli- 
tian terapan baru bisa tepat jika 
berbasis pada hasil penelitian 
d 


”Kami di LIPI melakukan pe- 
nelitian ilmu di 
sil-hasil itu kami 
kan siapa yang mau menerus- 


kan penel ebut hingga 
ke implemen 
Ia menes n, LIPI telah 


memiliki peta tematik tentang 
cadangan air bawah tanah di 
Kupang, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Perubahan iklim telah 
membuat banyak daerah keke- 
ringan akibat musim yang 
ekstrem, "Penelitian itu dilaku- 
kan oleh Pusat Penelitian Geo- 
teknologi LIPI,” lanjutnya. 
"Seharusnya itu bisa menjadi 


jahterakan masyarakat di sana,” 
ujarnya. 


Manfaatkan penelitian 
Pada acara focus group dis- 
cussion "Peneliti dan Profesor 
4, Meningkatkan Peran dan 
nalisme”, Lukman, se- 
perti tertulis pada situ 
LIPI, menggarisbawahi, 
yang maju dan hebat ad 
bangsa yang memanfaatkan pe- 
nelitian dan pengembangan 
iptek sebagai dasar dalam setiap 
mbilan keputusan, 
ap sektor dan wilayah, 
menurut dia, perlu mendorong 
agar hasil penelitian dan pe- 
ngembangan menjadi dasar 
pemutusan kebijakan. 
Contoh yang pantas ditiru 
kinan Bupati Luwu 
Timur Andi Hatta Marakarma, 
Dalam pertemuan dengan se 
jumlah peneliti asing saat dis- 
kusi pengeboran Danau Towuti, 
ia menegaskan pentingnya pe- 


Warga Tuwa 
di Kecamatan 
Welak, 
Manggarai 
Barat, NTT, 
mendatangi 
Sungai 
Waelongge 
untuk 
memenuhi 
kebutuhan air, 
beberapa 
waktu lalu, 
Kegiatan 

itu rutin 
dilakukan 
selama 
kemarau, 
Jarak tempat 
itu sekitar 3 
kilometer dari 
kampung 
mereka. 


nelitian s 


a lalu, Kami me- 

kan ke dalam danau, 
ternyata ikan asli danau bebe- 
rapa waktu kemudian tidak ada 
lagi. Jadi, saya amat menunggu 
hasil penelitian di Towuti ini," 
kata Andi Hatta. 

Nah, apakah negara bernama 
Indonesia dan para pejabatnya 
kalah wawasan dibandingkan 
dengan Bupati Luwu Timur, 
yang menyadari benar bahwa 
sebuah kebijakan harus diambil 


berbasis hasil penelitian? 
Penelitian yang menghasilkan 

suatu apli! ber- 

basis penel eperti 


kata peneliti Amerika Serikat, 
Harold Elliot Varmus, yang juga 
penerima Nobel Kedokteran, 
“Sebuah penelitian yang meng- 
i adalah hasil 

ng yang bermu- 
la dari penelitian dasar berbagai 
Het Tag Kadi ba 


An tani di atas , yang ba- 
kal roboh dengan mudahnya,” 


ANTARIKSA 


Lapan Siapkan Peluncuran 
Roket di Morotai 


MOROTAI, KOMPAS — Demi 
mencapai kemandirian di bidang 
antarik: Indonesia memba- 
ngun bandar antariksa untuk pe- 
luncuran roket pembawa satelit. 

Selain Pulau Biak di Papua dan 
Pulau Enggano di Bengkulu, di- 
pilih Pulau Morotai di Maluku 
Utara, Pulau Morotai yang dekat 
dengan garis khatulistiwa dinilai 
strategis dan ekonomis untuk 
meluncurkan roket guna me- 
nempatkan satelit di orbit geo- 


si itu dikaji kelayakannya 
untuk meluncurkan roket ekspe- 
rimen RX-550 tahun depan. 
belum peluncuran, akan dilak- 
samakan uji statik dan uji motor 
roket berdiameter 550 milimeter 
itu di Pamengpeuk, Banten. "Uji 
statik RX-550 dijadwalkan pada 
27 September 2012,” kata Kepala 
Pusat Peroketan Lembaga Pe- 
nerbangan dan Antariksa 
nal (Lapan) Yus K Markis, Ming- 
gu 0/9). 

Studi kelayakan peluncuran 
roket di Morotai dilakukan sejak 
tahun lalu, kata Kepala Pusat 


Teknologi Penerbangan Lapan 
Rika Andiarti. Pengkajian me- 
liputi kelayakan topografi, tata 
guna lahan, demogi rencana 
tata ruang, aksesibilitas, infra- 
struktur, dan jalur transportasi. 

Menurut Erma Sri Adiningsih, 
Pusat Pengkajian dan In- 
formasi Kedirgantaraan Lapan, 
dalam seminar di Ternate, Malu- 
ku Utara, Kamis, yang layak seba- 
gai bandar antariksa ialah kawas- 
an pantai timur Morotai 
memiliki dataran dan bukit. 

“Dataran akan digunakan un- 
tuk perakitan roket. Perbukitan 
untuk peluncuran roket,” ujar- 
nya, Daerah itu menghadap laut 
lepas. Jika gagal dalam pelun- 
curan, roket akan jauh ke laut, 
Namun, pengembangan bandar 
antariksa perlu pengkajian kom- 
prehensif, bukan hanya aspek te- 
knis, melainkan sosial, budaya, 
politik, hukum, dan keamanan. 

Kendala peluncuran roket di 
Morotai, menurut Yus, adalah 
transportasi roket dari Jawa 
ke Morotai dan sistem pelun- 
curnya. (YUN) 


PENCEMARAN LINGKUNGAN 


Sampah Proyek PL 


'U Diduga 


Dibuang Sembarangan 


PADANG, KOMPAS — Sam- 
pah yang diduga dari proyek 
pembangunan PLTU Teluk Sirih, 
Padang, Sumatera Barat, dibuang 
ke perairan laut. Beragam jenis 
sampah, Minggu (16/9), terlihat 
dibuang di hutan bakau di Teluk 
Pandan, Padang, 2 kilometer dari 
PLTU Teluk Sirih. 

Sampah yang terlihat antara 
lain sejumlah zak semen penguat 
besi yang memiliki lubang atau 
celah mikro, bekas kabel, dan 
sampah lain yang dibakar. Ada- 
pun semen penguat dalam ke- 
masan 25 kilogram telah me- 
ngeras. Selain itu, ada tiang-tiang 
beton yang ditinggalkan. Seba- 
gian tiang dihancurkan dan me- 
ninggalkan kerangka besi. 

Safrun (48), warga setempat, 
mengatakan, tiang-tiang beton 
itu dihancurkan untuk diambil 
besinya oleh sejumlah orang. Ia 
menambahkan, tumpukan bera- 
gam jenis sampah bercampur 
sampah rumah tangga mulai 
tampak sekitar satu tahun. 

Menurut dia, akibat dibuang 
begitu saja di hutan bakau, seba- 


gian sampah hanyut ke perairan. 
Selain mengancam biota laut, 
sampah itu membahayakan eko- 
sistem daratan karena sebagian 
partikel yang berukuran mikron 
bisa terintrusi ke dalam tanah. 
Koordinator Divisi Advokasi dan 
Kampanye Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia Sumbar D 
riko mengatakan, sampah itu su- 
dah bisa dipastikan dari proyek 
PLTU Teluk Sirih. 

Kepala Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Badan Pe- 
ngendalian Dampak Lingkungan 
Daerah Padang Mairizon, saat 
dihubungi, mengatakan, praktil 
pembuangan sampah itu melang- 
gar peraturan. Sebelumnya, ma- 
najemen proyek pembangunan 
PLTU Teluk Sirih diberi teguran 
menyusul merebaknya demam 
berdarah dengue yang menjang- 
kiti para pekerja. 

Manajer Unit Pelaksana Kon- 
struksi PLTU Teluk Sirih Arif 
Amiruddin belum bisa dimintai 
keterangan. Telepon dan layanan 
pesan singkat kepadanya tidak 
direspons. (INK) 


www.mariefrance.co.id 


Boduline 


AN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 
IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund 


INVITATION FOR 
EXPRESSION OF INTEREST 


PROJECT LEGAL ADVISORY SERVICES 


Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is a growing State-Owned Company with the 
main business of providing guarantee for Infrastructure in Indonesia. To undertake its activity, 
IIGF reguires International and National Legal Advisary Consultant. 


In general the scope of work af legal advisory Consultants are: 


a. Providing advise on the legal framework 
b. Revlewing and providing comments as well as the finalization of the Agreement 
« Drafting and reviewing Guarantee Agreement 


d. Drafting and assisting in the consultation and finalization of the Recourse Agreement 

e. Providing necessary legal advice and drafting and/or reviewing other necessary agreements 
or documents related to the Project, as applicable 

. Providing necessary legal assistance in the consultations, post-reward Project documents 
finalization and up to the financial close af the transaction 


"The Procurement Committee of IIGF Invites eligible gualified International and National Legal 
Advisory Consultant to provide services as “Project Legal Advisory Services”. 
IIGF will pre-gualiy consultants that are capable of providing Legal Advisory Services and these 
consultants will be retained for two year. IIGF will engage the best three consultants With an 
umbrella contract. 
Interested Consultant hall submit its Expression of Interest (EOI) and Its gual'fication with the 
form provided by IIGF which can be downloaded at wwwiigf.co.id/website//mitra.aspx?cat-15| 
Expresslon of Interest must be delivered to the address below October 4, 2012, at 04:00 PM. 
Chairman of Procurement Committee 
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IGF) 
Sampoerna Strategic Sauare, North Tower Ltth floor, 
Jl, Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 - Indonesia 
Telp : (62 - 21) 5795 0550 : Faxc (62-21) 5795 0040: 
E-mal-pengadaangiigf.co.id 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


AN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) 
IIGF ' Indonesia Infrastructure Guarantee Fund 


INVITATION FOR 


EXPRESSION OF INTEREST 
CORPORATE LEGAL ADVISORY SERVICES 


Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is a growing State-Owned Company 
with the maln business of providing guarantee for Infrastructure in Indonesia, To 
undertake its activity, IIGF regulres National Legal Advisory Consultants. 

In general the scope of work of legal advisory Consultants are: 

a. Providing consultation, advice and/or opinion on all field of law affecting IGF's 
business activities, 

b. Providing assistance in checking the corporate documents of IIGF to its business 
activities and dealing, and provide suggestion for any action to be taken in relation 
theratoj 

& Providing necessary legal assistance In any corporate legal matters regulred by IIGF 

The Procurement Committee of IIGF invites eligible guallfled National Legal Advisory 

Consultant to provide services as "Corporate Legal Advisory Services”. 

GE will pre-gualify consultants that are capable of providing Legal Advisory Services 

and these consultants will be retained for two year, IIGF will engage the best three 

consultants with an umbrella contract. 

Interested Consultant shall submit its Expression of Interest (EOI) and its gualification 

with the form provided by IIGF which can be downloaded at : 

wwwlligf.co.id/website//mitra.aspx?cat-15 

Expression of Interest must be delivered to the address below by October 4, 2012, 

at 04:00 PM. 


Chairman of Procurement Committee 
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) 
Sampoerna Strategic Sguare, North Tower 14th floor, 


Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 - Indonesia 
Telp : (62 - 21) 5795 0550 : Fax: (62-21) 5795 0040: 
E-mall-pengadaan@ligfco.id 


ngan Belanja Produk MFB Secara 


M ii tubuh indah hari ini juga! Hubun 
PLAZAINDONESIA —— SUPERMAL KARAWACI “ 
PONDOK INDAH MAL 1 EMPORIUM PLUTT 

MAL PURIINDAH ——— BANDUNG SUPERMAL 
MENTENG 022) 9109 1468 
CENTRAL PARK MAL 

MAL KELAPA GADING Hi 


ka. Pekanba 


akkukang 


HONG KONG | MALAYSIA | SINGAPORE | INDONESIA | BRUNEI | THAILAND | MACAU 


IVERSARY 


Enjoy 50Y0 
Discount! 


Tambahan diskon 104 


dengan menggunakan 
kartu kredit tertentu" 


“Syarat dan he 


CHINA 


KOMPAS, SENIN, 


17 SEPTEMBER 2012 


Gamalama 
Kembali Meletus 


Kota Ternate Diselimuti Abu Vulkanik Tebal 


TERNATE, KOMPAS — Gunung Gamalama di 
Kota Ternate, Maluku Utara, kembali meletus pukul 
14.15 WIT, Minggu (16/9). Abu vulkanik dengan 
tekanan kuat menyembur dari puncak ke udara 
setinggi 1.000 meter, lalu turun menjadi hujan abu 


dan menutup udara kota. 


Sementara itu, Gunung Lokon 
di Sulawesi Utara juga meletus 
pada Sabtu 5/9) pukul 18.53 
WIT, Namun, aktivitas warga 
Kota Tomohon relatif tidak ter- 
ganggu. 

Menurut Kepala Pos Penga- 
matan Gunung Api Gamalama 
Darno Lamane, abu vulkanik itu 
turun di pos pengamatan pada 
pukul 14.20. Sejak pukul 14-30, 
status Gunung Gamalama naik 
dari Waspada level TI ke Siaga 
level III. 

Saat Gamalama meletus pukul 
14.15, terdengar suara gemuruh 
dari arah puncak gunung setinggi 
1.715 meter tersebut. Abu kemu- 
dian mengarah ke tenggara dan 
selatan gunung, 

"Dengan status Siaga, warga 
tidak boleh mendekat ke radius 
tiga kilometer dari puncak gu- 
nung,” kata Darno. 

Dia mengingatkan warga yang 


tinggal di bantaran sungai untuk 
mewaspadai banjir lahar dingin. 

Meningkatnya aktivitas Gu- 
nung Gamalama sudah terdetek- 
si sejak Sabtu (15/9). Menurut 
Darno, gunung di tengah Kota 
Ternate itu sudah tiga kali me- 
letus, yaitu pukul 20.27, 20.30, 
dan 20.32. Abu letusan kemudian 
jatuh di bagian timur dan selatan 
gunung, Meski begitu, setelah le- 
tusan, status gunung masih Was- 
pada. 
Kembal ke rumah 

Sekretaris Badan Penanggu- 
langan Bencana Daerah (BPBD) 
Ternate Sukarjan Hirto menga- 
takan, pada letusan Minggu sore, 
abu gunung menutup dua keca- 
matan di Ternate, yaitu Ternate 
Selatan dan Ternate Tengah, 
yang menjadi pusat dari Kota 
Ternate, Otomatis abu meng- 
ganggu aktivitas warga. Warga 


Gunung 
Gamalama 


DICRY 


kemudian memilih kembali ke 
rumah mereka. 

BPBD Ternate belum meng- 
instruksikan warga untuk meng- 
. Gunung Gamalama ter- 
akhir meletus 5 Desember 201. 
Tak ada korban jiwa akibat letus- 
an itu. Namun, setelah letusan, 
banjir lahar dingin berulang kali 
terjadi dan memakan korban, ya- 
itu pada 27 Desember 2011 dan 9 
Mei 2012. (APA/BAH) 


Lihat Video Terkait 
"Gamalama Meletus" 
di vod.kompas.com/ 
gamalamameletus 


Peserta pesepeda Kompas Bali Bike 2012 memasuki garis finis 


KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO 


di Bentara Budaya Bali, Ketewel, 


Minggu (16/9). Mereka berhasil menuntaskan Bali Bike yang berjarak total 202 kilometer dan memakan 


waktu selama tiga hari, 


Tiga Hari untuk Satu Kebersamaan di Bali 


(Sambungan dari halaman 1) 


Bike, gambaran Bali lama pun 
terbangun lagi. Ta menemukan 
adat yang masih dijaga warga- 
nya, Rumah tak boleh berting- 
kat, kain untuk upacara harus 
dibuat sendiri, hingga kehidup- 
an mereka yang masih komunal 
dan kental kebersamaannya. 

Senior Client Manager Di- 
mension Data Indonesia Lie 
Surya juga terkesan pada Desa 
Tenganan, "Di situ ternyata ka- 
mi bisa melihat langsung kehi- 
dupan warganya dan makanan 
khasnya, seperti sate lilit. Kesan 
mendalam ini terbentuk karena 
kami melihat langsung di | 
pangan. Itu karena kekuatan da- 
ri tourism sport, seperti Kompas 
Bali Bike,” katanya. 

Joost van der Post (57) juga 
tak pernah tahu ada jembatan 
Bangkung yang unik dan ber- 
pemandangan elok membelah 
pedesaan di Badung. Ia baru 
melihat jembatan itu saat ber- 
sepeda di Kompas Bali Bike, 
Minggu (16/9). Padahal, istrinya, 
Jamy, mempunyai rumah di Ke- 
tobokan. "Ternyata ada yang ba- 
ru di Bali, ha-ha-ha...,” kata Van 
der Post sambil tertawa, 

Dengan bersepeda, Van der 
Post dan Jamy pun menjadi de- 
kat dengan lingkungan yang 
mereka lewati, masyarakatnya, 
bahkan persoalan di dalamnya. 
Tentang ikan nila, misalnya, me- 
reka baru mengerti, kini ikan itu 
sulit ditemukan di Danau Batur, 
Kintamani. Sebagian mati kare- 
na habis dijaring dan teracuni 
aliran belerang Gunung Batur. 

Persoalan ini baru diketahui 
Jamy saat Kompas mengadakan 
saweran untuk membantu peng- 


isian kembali ikan nila di Danau 
ntamani, Mungkin, jika hanya 
berkeliling dengan mobil bersi 
ma pemandu wisata, Jamy tak- 
kan pernah tahu kesulitan pem- 
budidaya ikan di Kintamani, 


Kebersamaan 

Kayuhan pedal juga mengu- 
atkan ikatan batin Maya Lestari 
(M) dan Jack Pradono (42). Pa- 
sangan suami istri itu baru 
tahun aktif bersepeda dan baru 
kali ini mengikuti tur sepeda, 
Selama tiga hari dan sepanjang 
292 kilometer mereka menemu- 
kan lagi kesempatan untuk sa- 
ling menguatkan. "Selama ini 
kami sibuk. Istri yang dokter gi- 
gi kerja dari pagi sampai , 
Begitu juga sibuk bekerja 
di perusahaan farmasi. Ketika 
kami punya kesempatan tur 
bersepeda, kami jadi menemu- 
kan lagi rasa saling menguatkan 
itu,” kata Jack. 

Selama perjalanan, Jack se- 
lalu menemani Maya, yang be- 
lum mempunyai pengalaman 
menggowes jauh. Saat rem se- 
peda sang istri bermasalah, ia 
turun tangan mencari bantuan. 
Saat pesepeda lain memacu se- 
pedanya, ia memilih tetap men- 
dampingi istri walau harus bei 
ada di posisi terakhir saat finis. 

Bagi Jack, bersepeda adalah 
cerminan hidup. Prinsipnya 
adalah berjalan pasti meski per- 
lahan. Kadang ia merasa panas 
hati jika temannya melaju ken- 
cang melewatinya. "Tapi ternya- 
ta yang duluan akhirnya digo- 
tong juga oleh ambulans. Kami 
pelan, tapi tetap sehat sampai 
tujuan, Hal seperti itu juga ada 
dalam hidup kita,” katanya lagi. 

Filosofi bersepeda juga dipu- 


nyai Trisaktiana, pesepeda 
Bantul, DI Yogyakarta. Ia me. 
maknai tanjakan sebagai sebuah 
tangga untuk naik ke jenjang 
yang lebih tinggi. Ketika orang 
menggenjot sepedanya dan ter- 
asa berat, ia sedang dinaikkan 
derajatnya. Ketika tak ada tan- 
jakan, tetapi genjotan tetap be- 
rat, berarti ban gembos, artinya 
butuh pompa, yakni semangat 
yang lebih besar. "Saat tidak di- 
genjot, tetapi sepeda tetap me- 
laju dengan kencang, pertanda 
hati-hati. Mungkin sedang ditu- 
runkan derajatnya,” kata Tris 
tiana, yang pegawai negeri si: 


Dongkrak pariwisata 

Olahraga sambil berwisata ti- 
dak sekadar berolahraga atau 
bersenang-senang, tetapi meng- 
gabungkan keduanya dengan ke- 
bersamaan. Menurut Lie, yang 
adalah atlet triatlon Ironman, 
kegiatan berolahraga sambil 
berwisata, seperti bersepeda, 
ga berpotensi memberikan dam- 
pak ekonomi yang besar. 

"Sebagai contoh kejuaraan 
triatlon Ironman di Melbourne, 
Australia, Maret 2011. Pendaf- 
taran hanya dibuka sehari, tapi 
dalam satu jam 3.000 orang 
mendaftar, Acara seperti ini sa- 
ngat menunjang sektor pariwi- 
sata karena peserta yang datang 
dari beberapa negara akan 
membeli tiket pesawat, meng- 
inap di hotel, hingga berbelan- 
ja,” kata Lie. 

Rata-rata pencinta berolahra- 
ga sambil berwisata berasal dari 
kalangan menengah yang ma- 
pan. Mereka terbiasa menyisih- 
kan 20 persen penghasilan un- 
tuk berlibur bersama keluarga. 

(NET/SEM/COK/JAN) 


Diplomasi Ekonomi dan Hilirisasi Produk Primer 


duk primer Indonesia di pasar global 

terasa sangat menyakitkan karena ter- 
jadi bersamaan dengan peningkatan harga- 
harga produk pangan. Hampir semua harga 
komoditas ekspor andalan Indonesia menu- 
run cukup drastis, di luar dugaan petani dan 
bahkan para analis. 

Harga kelapa minyak sawit mentah (CPO) 
per Agustus 2012 telah menyentuh 995 dollar 
AS, jauh dari harga rata-rata tahun 2011, 
yakni 1125 dollar AS per ton. Harga karet 
kualitas RSS3 turun menjadi 279,3 dollar AS, 
anjlok tajam dari 482,3 dollar AS per ton 
tahun 2011. Harga kopi Arabika turun men- 
jadi 3854 dollar AS, turun tajam dari 597,6 
dollar AS per ton tahun 2011 Harga kakao 
turun menjadi 251,2 dollar AS, anjlok dari 298 
dollar AS per ton tahun 2011. 

Sebaliknya, harga komoditas pangan biji 
bijian, terutama yang berasal dari impor, naik 
cukup drastis, dikhawatirkan memicu laju 
inflasi dan bahkan krisis pangan, Harga kede- 
lai pada Agustus 2012 telah mencapai 683 
dollar AS, naik drastis dari harga rata-rata 
tahun 2011 sebesar 541 dollar AS per ton. 

Harga gandum kualitas HRW mencapai 
3494 dollar AS, naik tajam dari 316,3 dollar 
AS per ton tahun 2011. Harga jagung menjadi 
332 dollar AS, naik pesat dari 291,7 dollar AS 
per ton tahun 201. Harga beras Thailand 25 
persen patah pun telah naik menjadi 565,3 
dollar AS, naik tajam dari 506 dollar AS per 
ton tahun 201. 

Kasus penurunan harga produk primer itu 
wajib disikapi serius oleh pemerintah. Bukan 
menyerah-pasrah dan mencari kambing hi- 
tam kelesuan ekonomi global sebagai alasan. 
Masyarakat awam pun paham bahwa negara 
Uni Eropa sebagai salah satu pasar tradisional 
dari produk primer Indonesia sedang kri 
Daya beli masyarakat dan dunia usaha di sana 
melemah. 

Eropa selama ini dikenal sebagai negara 
tujuan ekspor kopi, kakao, CPO, dan karet. 
Produk primer inilah yang selama ini men- 
jadi andalan Indonesia untuk menghasilkan 
devi Demikian juga China dan India, ya 
selama ini menjadi negara tujuan el 
CPO, juga sedang berjuang melindungi bang- 


F enomena penurunan harga-harga pro- 


ANALISIS EKONOMI 


BUSTANUL ARIFIN 


sanya dari terpaan krisis ckonomi global. Pe- 
nurunan permintaan yang signifikan dari ne- 
Gara tujuan ekspor tradisional tersebut telah 
memengaruhi stok dan pasokan produk pri- 
mer di tingkat global, yang telah menekan 
harga keseimbangannya. 

Dunia usaha juga dituntut mampu memba- 
cafenomena ekonomi di tingkat global. Sektor 
swasta yang tangguh perlu membuat prakiraan 
cerdas dan cermat atas perubahan lingkungan 
eksternal (dan internal industri). Keliru besar 
jika para pengurus asosiasi komoditas primer 
ini menganggap bahwa pangsa pasar yang kecil 
tidak akan memengaruhi pembentukan harga 
di tingkat global. 

Setiap gerakan wajib dianggap penting. Ber- 
juang dan berdiplomasi pada tataran interna- 
sional tentu lebih terpuji dibandingkan dengan 
merongrong kredibilitas kebijakan di dalam 
negeri, apalagi ditingkahi kolusi tidak terpuji 
dengan aparat birokrasi. 

Anjloknya harga jual komoditas primer su- 
dah hampir pasti menjadi mimpi buruk bagi 
petani dan pekebun di hulu. Struktur pasar 
komoditas primer yang cenderung oligopsoni 
dan arah pergerakan transmisi harga yang 
cenderung searah pasti akan merugikan petani 
sebagai pengampu kepentingan yang paling 
besar jumlah dan magnitude-nya. 

Kenaikan harga di tingkat global sangat 
lambat ditransmisikan kepada harga jual pro- 
duk petani: tetapi penurunan harga di tingkat 
global cepat sekali sampai ke tingkat petani, 
Lebih dari 85 persen dari 3,5 juta hel 
perkebunan karet di Indonesia melibatkan 
usaha rakyat, yang sangat bergantung pada 
tauke, pengepul, dan pedagang pengumpul 
dengan akses ekonomi yang lebih baik, 

Sekitar 90 persen dari 1,8 juta hektar usaha 
tani kopi dan 1,7 juta hektar usaha tani kakao 
melibatkan petani pekebun dengan kemam- 
puan daya tawar yang rendah. Demikian pula, 
sekitar 43 persen dari 6,5 juta hektar perke- 


Tor 


bunan sawit merupakan kebun sawit rakyat 
dengan teknologi rendah, dan dengan struk- 
tur pasar yang tidak terlalu bersahabat. 

Berikut ini beberapa opsi jalan keluar dan 
kebijakan yang perlu segera diambil. 

Pertama, investasi di sektor industri hilir 
yang menghasilkan nilai tambah bagi komo- 
ditas primer ini wajib segera direalisasi. Mo- 
mentum strategi hilirisasi produk hilir dari 
Kementerian Perindustrian dengan tax ho- 
liday dan tax allowance mencapai 30 persen 
perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Investasi industri hilir yang berbasis ino- 
vasi akan membawa dampak ganda yang 
lebih dahsyat. Maknanya, dukungan infra- 
struktur dan sarana pendukung, seperti lis- 
trik, gas, dan air bersih, menjadi hampir 
mutlak. Sinkronisasi kebijakan pusat dan 
daerah juga menjadi prasyarat wajib yang 
tidak dapat ditawar lagi. 

Kedua, partisipasi dan kerja sama dunia 
usaha dalam peningkatan nilai tambah mut- 
lak diperlukan. Momentum verifikasi sekian 
macam investasi dalam skema Rencana Tn- 
duk Percepatan dan Perluasan Ekonomi In- 
donesia (MP3EI) yang berhubungan dengan 
pengolahan lebih lanjut produk primer dan 
pendalaman industri (industrial deepening) 
perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Banyak 
dunia usaha yang tidak confident terhadap 
aparat birokrasi yang mendata ulang perse- 
tujuan investasi yang diperolehnya. 

Ketiga, peningkatan kapasitas diplomat 
ekonomi dan atase perdagangan menjadi 
keniscayaan, Daya saing dan masa depan 
ekonomi Indonesia berada pada sedikit pun- 
dak para diplomat yang setiap hari ber- 
hubungan dengan para tokoh bisnis dan 
pemimpin dunia. 


BUSTANUL ARIFIN 

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas 
Lampung: Anggota Komite Inovasi 
Nasional 


Banyak Arena Miskin Penonton 


(Sambungan dari halaman 1) 


GOR Kaharudin Nasution. 


kata Ketua 


Besar 


informasi tentang PON membuat 
warga tak tahu lokasi dan jadwal 
pertandingan. "Warga kurang 
mendapat informi pal PON, 
apalagi buat warga yang bekerja 
sejak pagi seperti saya. Memang- 
nya di Pekanbaru ada pertan- 
dingan apa saja?” kata Nurjanah 
yang tidak tahu di kotanya ada 20 
lebih cabang olahraga dipentas- 
kan. Hampir semua gratis. 
Selain itu, imlah warga di 
Rumbai yang ditemui mengaku 
tidak tertarik menonton. ”Saya 
milih jaga toko. Lihat pertan- 
dingan olahraga saya kurang su- 
ka. Tetangga-tetangga s uga 
begitu," kata Riza (30), pedagang 
barang kelontong yang tokonya 
terletak sekitar 500 meter dari 


Di gelanggang remaja, tempat 
berlangsung cabang bulu tangkis, 
penonton juga tidak ramai. Ham- 
pir tiga perempat kursi tribune 
tidak terisi. Padahal, sebagian at- 
let yang tampil sudah mendunia, 
seperti Muhammad Ahsan, Bona 
Septano, Tontowi Ahmad, dan 
Tommy Sugiarto, 

Situasi serupa terpantau di ge- 
dung serba guna Univet 
lam Negeri Riau yang jadi arena 
tackwondo. Meski manajemen 
UIN Riau tidak meliburkan ma- 
hasiswa, laga yang juga diramai- 
kan atlet pelatnas tetap tak di- 
ati. Gedung cuma ramai oleh 
an kontingen tim. "Soal 
tempat, kami cukup puas. Yang 
agak mengecewakan memang 
animo penonton yang kurang,” 


Pengurus 
Taekwondo Indonesia Marciano 
Norman, 

Tribune Aguatic Center juga 
tidak pernah dipenuhi penonton. 
Pada lomba loncat indah, penon- 
ton yang hadir hanya memenuhi 
seperempat tempat duduk. Saat 
final renang, jumlah penonton 
lebih dari setengah tribune, 
tetapi tidak pernah sampai penuh 
terisi, Sebagian besar penonton 
adalah rekan sesama atlet, tim, 
suporter dari daerah kontestan. 

Yang menarik, arena di bebe- 
rapa cabang yang tergolong ku- 
rang populer, seperti ski air dan 
tebing, justru meriah. Are- 
air di danau buatan ka- 
wasan Rumbai pun ramai di- 
kunjungi. Selain menonton lom- 
ba, pengunjung berekreasi ber- 


sama keluarga. Meski belum ter- 
tata rapi, kawasan itu punya wa- 
hana permainan sederhana. 

Arena panjat tebing di Kam- 
pus Universitas Riau juga terma- 
suk arena yang dimii penon- 
ton. Mereka umumnya maha- 
wa, siswa sekolah menengah, 
bahkan orangtua yang membawa 
anak-anak mereka. 

Mereka mengaku suka me- 
nonton panjat tebing karena no- 
mor lombanya banyak, persaing- 
annya pun seru. "Saya sekeluarg 
memang senang menonton pan- 
jat tebing. Di sini kami bebas 
berteriak, memberikan sema- 
ngat. Anak-anak juga suka karena 
lombanya memang seru,” ungkap 
Arifin, warga Panam, Pekanbaru. 

(OTW/ECA/OKI/DEN/ 
WAD/HLN) 


Narkoba Menyebar di Daerah 


(Sambungan dari halaman 1) 


ganja, menyebar tak hanya di 
Jayapura, tetapi juga hingga ke 
pedalaman. "Ganja itu terutama 
berasal dari Papua  Niugini. 
Tetapi yang memprihatinkan, 
ganja itu tak hanya dikonsumsi 

a, tetapi juga oleh 
" katanya. 

Namun, pengungkapan kasus 
yang menyentak adalah tertang- 
kapnya Ketua DPRD Kabupaten 
Pemalang, Jawa Tengah, Waluyo 
AT oleh Badan Narkotika Na- 
sional (BNN), 6 September lalu, 
saat menggunakan narkoba jenis 
sabu di rumah dinasnya. 

Selain itu, Direktorat IV Nar- 
koba Polri pekan lalu juga me- 
nangkap tiga tersangka pengedar 
narkoba di daerah berbeda, yakni 
di Banten, DKI Jakarta, dan Su- 
rabaya (Jawa Timur). Ketiganya 
diduga adalah bagian dari sin- 
dikat internasional pengedar 
narkoba yang memasarkan pro- 
duknya ke sejumlah daerah. Hal 
ini terlihat dari barang bukti yang 
disita, yakni 15 kilogram sabu dan 
200.000 pil ekstasi 

Direktur Reserse Narkoba Pol- 
da Jawa Tengah Komisaris Besar 
John Turman Panjaitan, Sabtu di 
Semarang, mengakui, pengguna 
narkoba di provinsi itu sejak ta- 
hun 2009 meningkat pesat. Ja- 
teng tak lagi menjadi daerah tu- 
juan peredaran narkoba, tetapi 
juga memproduksi narkoba. Se- 
tiap bulan tidak kurang dari 45 
kasus narkoba ditangani kepo- 
lisian di Jateng, 

Kepala Polda Sulawesi Tengga- 


ra Brigadir Jenderal (Pol) Anis 
Angkawijaya mengakui hal yang 
sama. Penyalahgunaan narkoba 
di Sultra cenderung meningkat, 
kisaran 4 kasus per bulan. Pa- 
dahal, lima tahun lalu tak ada 
satu pun kasus narkoba yang 
ditangani polisi di provins 
Di daerah yang lebih kecil, se- 
perti Kabupaten Sidenreng Rap- 
pang (Sidrap), Sulawesi Selatan, 
Kepala Polres Sidrap Ajun Komi- 
saris Besar Anang Pujianto pun 
mengakui, peredaran narkoba di 
daerah itu meningkat. Jumlah 
kasus sepanjang Januari-Sep- 
tember 2012 melonjak hingga 70 
persen dibanding periode yang 
sama tahun lalu. Tahun 2012, 
hingga September, Polres Sidrap 
mengungkap 28 kasus peredaran 
narkoba, dengan 36 tersangka. 
Kepala Polres Muaro Jambi, 
Jambi, Ajun Komisaris Besar Ba- 
danydaia menambahkan, hampir 
di da- 
erah itu diketahui sebagai peng- 
guna narkoba sepanjang tahun 
lalu. Sebagian besar anggota Polri 
yang memakai narkoba itu ada- 
lah anggota yang baru dimutasi. 


Produksi di daerah 

Selain sebagai daerah peredar- 
an, sejumlah daerah berkembang 
menjadi daerah produsen nar- 
koba pula. Di Jateng, misalnya, 
kata John Turman, tahun 2009 
sudah ditemukan rumah pem- 
buatan sabu di Kabupaten Je- 
para. Rumah pembuatan sabu itu 
juga memiliki jaringan dengan 
pelaku di Jakarta, Surabaya, Me- 
dan, Hongkong, dan Thailand. 


Ketua Granat Henry Yosodi- 
ningrat pun menambahkan, Aceh 
tak hanya daerah penghasil ganja 
terbesar, tet: 
penghasil ganja di Tanah Air. Hz 
ituantara lain dibuktikan dengan 
hampir setiap bulan polisi me- 
nangkap upaya pengiriman ganja 
dari Aceh, melalui jalur darat, 
n truk tronton, dengan se- 
ngkut sekitar 8 ton ganja. 
Di Kendari, polisi mengungkap 
pabrik rumahan pembuat sabu 
pada Mei lalu. Omzet pabrik ini 
aran rupiah per hari karena 
hasil produksinya dikirimkan ke 
beberapa daerah di luar Sultra. 


nis menggiurkan 


”Bisnis narkoba menggiurkan. 
Pelakunya tidak melihat jabatan 
lagi,” kata ahli hukum dari Uni- 
Airlangga, Surabaya, Wa- 
yan Titip Sulaksana, Minggu di 
Surabaya. Dengan semakin ba- 
nyak kalangan yang terlibat bis- 
nis narkoba, pelakunya semes- 
tinyajangan hanya diji 
tentang narkotika, tetapi juga hu- 
kum pencucian uang. 

Di Kabupaten Sidoarjo sempat 
terjadi kehebohan saat seorang 
ketua rukun warga (RW) di 
Perumahan Puri Maharani, Desa 
Masangan Wetan, berinisial AO 
ditangkap polisi. Dari rumahnya 
ditemukan 200.000 butir ekstasi, 
15 kilogram sabu, 1 kilogram ke- 
tamin, dan sejumlah jenis nar- 
koba lain, senilai Rp 96 miliar. Ia 
diduga bagian dari sindikat in- 
ternasional peredaran narkoba. 

Wayan menilai, pelaku jaring- 
an bisnis narkoba cenderung ra- 


pi. Peredaran uang di bisnis ini 
sangat menggiurkan karena luar 
biasa besar, 

Guru Besar Hukum Pidana di 
Universitas Indonesia, Jakarta, 
Indriyanto Seno Adji menam- 
bahkan, penegakan hukum da- 
lam kasus narkoba belum mam- 
pu memberikan efek jera. Hal ini 
menyumbang pengaruh pada ki- 
an masif dan meningkatnya per- 
edaran narkoba di Indonesia. 

Berdasarkan data perkara di 
MA terjadi peningkatan kasus 
narkoba hampir 40 persen dari 
tahun 2010 ke 2011. Apabila pada 
2010 MA menerima 512 perkara, 
tahun berikutnya menjadi 715 
perkara. Apabila ditinjau dari segi 
lama pemidanaan yang diberi- 
kan, hampir sepertiga di anta- 
ranya hanya dihukum satu hing- 
ga dua tahun. MA hanya men- 
jatuhkan hukuman mati terha- 
dap dua terdakwa, hukuman se- 
umur hidup terhadap 10 terdak- 
wa, dan hukuman lebih dari 10 
tahun terhadap 57 terdakwa. 

Ketua Muda Pidana Khusus 
MA Djoko Sarwoko menjelaskan, 
wajar apabila sebagian besar ter- 
dakwa kasus narkoba dipidana 
rendah, kurang dari lima tahun. 
Pasalnya, sebagian besar yang di- 
ajukan jaksa ke pengadilan ada- 
lah pelaku sekaligus korban, atau 
pemakai narkoba. 

Namun, Djoko setuju hukum- 
an bagi pengedar dan produsen 
narkoba diperberat. 

(ENG/BAY/WHO/ITA/ETA/RIZ/ 
INK/ELD/WER/JOS/KOR/ 
HAN/ANA/ADH/ZAL/IRE/ 

GRE/CHE/TRA) 


KOMP. 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Bu 


Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy 
10, Anita Yossihara, Andy 


Gyprlanus Anto Saptone 


BAWUWANGI: Sivie 


1 MI 
Dina PONNANAK daun Handoko 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: Tony D. Widi 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
SI UPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan 


KANTOR REDAK: 
013/SK/Menperi 


Palmera 


LANGGANAN: RP 79.000/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No, 141 
' YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Galah Mada, Ja 


Shambazy, Mulyai 
Elok Dyah Messwati, Jolce Taur 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


Ria Hidayat, Koserudn, 


sai 


Bambang Sukartiano, Taufik Mihargja, S J. Osdar, Chris Pudjlastuti, Pleter 


STAF REDAKSI: 
Harianto, Bre Rec 
Gunawan Diregja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, 5 


ana. Mara Hartinincsih, Hariadi Saptono Simon Saragih, Abin Santa, 


adiawane, Brigita Isworo Laks 
|, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caroline Pattisine, "osan Tri 


ransiska, Priyombode, Heru Sr! Kumore, Totok Wijayanta, Agnes Rita Sui 


Cokarda Yudistira Ayu SulSyowati, MATARAM Khaerul Anwar ENDE: Samuel Oktra, KUPANG: ang Sorong, Kor MAKI p, JAN 'BON! 
Kl le BANDA Ace khamir BEKANGAAD, Syam Rangkai BATAM: Ko kana Mada PADANG, Tn Rap JAMBI Tana TON BANDARLAMPUNG Yuvaan on BANJARMAKSN Dati Werlonn PALANGKAHAYA, Du! nu Kadis BALIKPAPAN Lakon hat 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


diterima 
12 00, MINGGU TUTUP 
08 @ Gira Pos: A 1344 


KN Ke 02021433 BEMAIL Kana Nono do 


At 
-asti Kurnia, M. Yuntadihi Agung, Hamzi 


Warsono, Pepih Nugraha, Arbain Rarni 
lana Indriasari, Sidik Pramono, Nas 


wati, Agung Setvahadi 


na Ratna M,, Johnny T, Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Aston 
tlarini, Agus Hermawan, Fandri Yuntart 


tta Panda, LAMONGAN: Adi Si 
Kewa Ama, MANADO: Jean RIz 


461 RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR. No. 37710657 11/A/20D2 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subanya, GM IKLAN Ely Handa TARIF IKLAN: Reguler (umur iplay) BW Ro 105.00 mm FC R 147.000/mm Kasika atava: 1 kolam Rp 5 000/mnic mini rin tr, mak 120) Rp 45000/arisdukarita s/d 300 mmk Rp 39.000/twnk. Nusantara: kolom Rp 5200/meok mini Ci 
i mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 


Ibrahimsyah Rahman, Fans 
o, Adi Prinantya, Danu Kosi 


atoro, 


Kk, PALU: Reny Sri Ay 


BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 111419 TELEPON (LANGSUNG): 250 161 7-18 PABX: 260 1224 DAN 260 T 
BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No, 012-303521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 0123004479 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http//vww.kompas.com 


Elly Rov 
aro, Sutta Dharmasi 


Susi vvaty, Mareellus Hemowa, Luki Auli 
Wo, Ester Lince Napitupulu, Fajar Marta 
, Ahmad Ar, Ne Ilang, Brigita Mata Luka, Haryo Danrdono, Iham Khorl, M. Zald Wahyudi, Helena ranssca Nabeban Raditya Helaboni Jajakarn, Pransisa Romana Nic Ami 

Aji Dewabrata, nwan Susanto, Fx Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Ahturahmnan, BANDUI 
, MOJOKERTO: Adul Lan PROBOLINGGO: Dania ix 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215 


an, Yulia Se 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 


ABTI 
PESAWAT 


nthani Aziz, Johanes Waskita 


li Ichwan, Clara 


Harto, Demitrius Wi 
ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 


LA Gb Lan AK 240 16 


putra, Rusdi Armral, Ac 
Nugraha, Maruli Tebing 


nawan Setiadi, 
cal 5, Bin 
sy Berindra A, 


ya Insin Affan Adera Ria Eaton 


u Wialantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


YAPURA: B, Josie Susilo Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, Al 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 brs) Rp 55.000/baris, 


30-12.00, MINGGU 13.00-16.00, JL, GAJAH 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Ella Yulaelawati 


Pakar Kurikulum Berkelas Dunia 


Ella Yulaelawati masuk-keluar 
kampung demi memberdayakan 
masyarakat melalui kecakapan 
aksara. Sekali waktu, ia berada di 
Yahukimo, pelosok Papua. Kali lain, 
ia bersama warga suku terasing 
To Balo di Barru, Sulawesi Selatan. 
Belakangan, dia kerap berada 

di pelosok Jawa Barat untuk 
mengajarkan teknik merajut dan 
menyulam kepada warga lanjut 
usia. 


OLEH NASRULLAH NARA 


egitulah sedikit kiprah Ella, s 
Bs ahli kurikulum, dalam 
menerapkan inovasi pembel- 
ajaran keaksaraan, Program pendi- 
dikan nonformal diintegrasikan de- 
ngan kewirausahaan dan pembinaan 
taman bacaan masyarakat. Targetnya 
tak sekadar menjadikan warga melek 
huruf, tetapi juga memberda 
mereka lewat kemampuan baca-tul 
dan menghitung. 
sibukan yang produktif, 
ksara yang mulai melek 
huruf tidak berpotensi kembali 
menjadi buta huruf,” ujar Ella. 

Inovasinya sukses mengan- 
tar Indonesia meraih peng- 
hargaan ak: King Sejong 
tahun 2012 dari UNESCO, 
lembaga PBB urusan pen- 
didikan, ilmu pengetahu- 
an, dan kebudayaan, In- 
donesia dinilai berhasil 
mengurangi angka penyan- 
dang buta aksara usia de- 
wasa (15-59 tahun), melam- 
paui target Education for All 
(BFA). 

Awalnya, sesuai dengan Ke- 
katan Dakar 2004, penurun- 
an jumlah warga tunaaksara yang 
pada 2005 berjumlah sekitar 15 
juta orang ditargetkan menjadi 
tinggal separuhnya pada 2015. Na- 
mun, pada tahun 2011, penc: 
paian Indonesia sudah melebihi 


separuh dari target. Tinggal tersisa 
673 juta orang. Ini juga selaras de- 
ngan Tujuan Pembangunan Mileni- 
um (MDG). 

Penghargaan itu diserahkan pada 
pertemuan tingkat tinggi UNESCO di 
Paris, Perancis, 6 September lalu, se- 
rangkaian dengan Hari Aksara In- 
ternasional. Bagi Indonesia, penghar- 
gaan itu bermakna ganda. Di samping 
mendapatkan uang senilai 20000 
dollar AS (sekitar Rp 190 juta), medali, 
dan sertifikat, Indonesia juga seka- 
ligus melegitimasi kapasitas Ella 
bagai konseptor pendidikan keaks 
raan tingkat dunia. 

Ella, Direktur Pembinaan Pendi- 
dikan Masyarakat Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan ini, didaulat 
memaparkan rencana aksi pembe- 
rantasan buta aksara di Indonesia. 


Pertemuan itu dihadiri 20 menteri 
pendidikan, di antaranya menteri 
pendidikan India, Pakistan, serta ne- 
gara-negara Timur Tengah dan Afri- 
ka. Ini bukan kali pertama dosen 
Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPD, Bandung, itu tampil dalam 
forum yang dihadiri 600 pa 

Sebelumnya, tugas sebagai nara- 
sumber forum kementerian berskala 
internasional telah tiga kali ia tu- 
naikan, masing-masing di Geneva, 
Swiss (2001): Beijing, China (2007): 
dan Belem, Brasil (2009). 


Berproses 


Bukan kebetulan 
doktoral Universitas ” @ueensland, 
Australia, ini mendapat kehormatan 
tampil dalam forum internasional. 
Komitmen, pikiran, dan konsisten- 
sinya dalam pemberdayaan melalui 
keaksaraan sudah lama terpantau 
UNESCO. Dalam kurun 15 tahun ter- 
akhir, tak kurang dari 100 karya il- 
miahnya terpublikasi penerbit nasio- 
nal dan internasional, 

Sejak tahun 1985, tak terhitung 
forum seminar dan simposium ting- 
kat internasional untuk pembe 
an dan kurikulum yang ia hadi 
sebagai peserta maupun peny: 

Kapasitas akademik Ella saling me- 
nopang dengan jabat: struktural- 
nya, Sederet inovasi dibuatnya agar 
target dan upaya pencapaian berjalan 
seiring, misalnya keaksaraan usaha 
mandiri. 

Program itu relevan dengan pem- 
berantasan kemiskinan. Penyan- 


jika lulusan 


KOMPAS/NASRULLAH NARA 


ELLA YULAELAWATI 


& Lahir: Bandung, Jawa Barat, 
9 April 1958 
& Suami: Jeffrey Matahelemual 
(purnawirawan komisaris besar) 
& Anak: 
- Wichitra Yasha 
- Dhira Adhiwijna 
€ Pendidikan: 
- S-1 IKIP Bandung (kini Univer- 
sitas Pendidikan Indonesia), 1982 
- S-2 University of London 
Institute of Education, 1991 
- S-3 University of @ueensland, 
Australia, 1998 
€ Pekerjaan: 
- Direktur Pembinaan Pendidikan 
Masyarakat Kemdikbud 
- Mengajar pada Universitas 
Pendidikan Indonesia 
@ Publikasi, antara lain: 
- Religion, Ethnicity, and Identity 
in Indonesian Education, 
New York Routledge, 2009 
-A New Theory of Education 
Reform in Indonesia: Globalisa- 
tion and Recontextualization in 
the Postcolonial Condition, 2009 
“ Mencerdasi Bencana, Grasindo, 
2008 
- Kurikulum dan Pembelajaran: 
Filosofi Teori dan Aplikasi, Pakar 
Raya Pustaka, 2007 
- Living Together for Indonesian 
Heterocultural Society: Contexts, 
Content, and Teaching Strategies, 
In Education et Vivre Ensemble, 
Geneva, Swiss, 2002 


dang tunaaksara diberi kesibukan 
berusaha dengan senantiasa meng- 
asah kemampuan baca-tulis dan 
menghitung, Salah satu contohnya 
adalah merajut dan merangkai batu 
mulia dan manik-manik. Sejumlah 
hasil karya bersama warga belajar 
terjual dengan harga proporsional. 

Menu dibuat berdasarkan segmen- 
nya, Kaum ibu rumah tangga di- 
arahkan membuat "Koran Ibu”. Ada- 
pun kalangan anak dan remaja di- 
akrabkan dengan menu digital. Ta- 
man bacaan yang "gaul" bertebaran di 
sejumlah tempat, dilengkapi perang- 
kat multimedia. 

Hampir separuh waktunya sebagai 
birokrat ia luangkan bersam: 
mangku kepentingan untuk bi 
dari wilayah perkotaan marjinal hing- 


ga pelosok desa, pesisir, dan peda- 
laman. Bahkan, pekerja migran di 
area perbatasan Indonesia-Malaysia 
pun dijangkaunya. 

"Ah, semua ini berkat komitmen 
banyak pihak dari pusat, provinsi, 
hingga kabupaten, termasuk para tu- 
tor” tuturnya merendah, 


Keluarga pendidik 


Lahir dalam lingkungan keluarga 
pendidik, Ella sejak kecil terbiasa 
'membumikan ilmu pengetahuan de- 
ngan pengalaman empiris. Sang ayah, 
RA Ganda Saputra Adhi Widjaya (al- 
marhum)-guru, wedana, sekaligus 
tokoh Yayasan Perguruan Pasun- 
dan—membiasakan Ella suka mem- 
baca dan mencatat hal penting dari 
lingkungan sekitar, 

Pernah suatu ketika, sang ayah dan 
ibundanya, Djulaeha (85), meminta 
Ella mencermati perilaku ayam yang 
mengeram. "Saya akhirnya hafal bah- 
wa telur yang dierami akan menetas 
pada hari ke-21,” kata ibu dua anak 
ini. 

Lingkungan seperti itulah yang 


membentuk karakter tegas, pekerja 
ulet, disertai pemikiran sistemati 
da dirinya. Sikap itu kian terasah saat 
ia menekuni sains di UPT (dulu IKIP 
Bandung). 

Tahun 2004, ketika Kompas me- 
liput tsunami di Banda Aceh, seorang 
guru yang lolos dari maut berkisah 
tentang peran Ella sebagai instruktur 
pembelajaran sains berbasis kompe- 
tensi. Awal tahun 2000-an, di bawah 
teror senjata Gerakan Aceh Merdeka, 
ia masuk-keluar kampung membaur 
bersama guru. 

Kala itu, semasa masih bertugas di 
Pusat Kurikulum, Ella ikut menye- 
laraskan ganun dan kurikulum ber- 
nuansa Islam di Aceh. 

Kalau dulu ia menggiatkan par- 
tisipasi peserta didik dalam jalur pen- 
didikan formal, kini nenek satu cucu 
ini berkiprah dalam jalur pendidikan 
nonformal, Apa pun jalurnya, ino- 
vasilah yang utama, Ella telah turut 
mengangkat harkat bangsa lewat pen- 
didikan non-persekolahan, jalur yang 
relatif jauh dari hiruk-pikuk arus uta- 
ma pendidikan. 


IN TOWN 


MOTOR SHOW 
Jxporwwuron 


PE THE BEST | 


GIFT 


Pe ag 


SELAMAT ATAS PEMBUKAAN 
HOTEL SANTIKA 
PALU 


16 SEPTEMBER 2012 


& PaninBank NG B N | 


HM PT MASTRADA SURYA 
1 PT MASTRADA 


MERCIAL KITCHEN, LAUNOKY & HOUSEKEKPING KOLIPMENT, 
STRLAL SEKAM / HOT WATER BOILKI 

LABAYA » OD1 - S45 02 -$ JAKARTA 4 021 - MM19083 
BANDUNG @ YALI & MEDAN & MAKASSAR @ BALIKPAPAN 


www.mastrada.com 


Hotel Santika 
PALU 


HOTEL SANTIKA PALU 
Jl. Moh. Hatta No. 18, Palu 94235 
Sulawesi Tengah - Indonesia 
Ph: (62-451) 424888, Fax: (62-451) 424111 
E-mail: palu@santika.com 
www.santika.com 


Prov 
Andy Mannhart AG 


TiGZR 


PT. MULTI EMAS SARANA 


HOSPITALITY DIVISION 
Supply: Towel -Bed Linen - 


TOTO SY Tea 


www.wonderful.co.id 


S 


PT. NARATA PALU CITY 


CONTRACTOR 


(KREDIT KHUSUS YAMAHA 


@ 


PT AMARIS INTERNATIONAL CV AKAI JAYA MOTOR PT PATRAKO MOTOR ABADI PT PATRAKO ABADI MOTOR 
Melayani Setulus Hati 
HOTEL SANTIKA BALI (KUTA, SILIGITA NUSA DUA) | BALIKPAPAN I BANDUNG | BANGKA I BOGOR | BSD -CITY SERPONG 1 BENGKULU | CIREBON 
JAKARTA - TMII | MAKASSAR | MATARAM - LOMBOK | PALU | PONTIANAK 1 SURABAYA (PANDEGILING, JEMURSARI) 1 TASIKMALAYA 


IrHerman Oslan, IAI 


hitect 


@YAMAHA Ssuzuri 


SaAlNoO 


ES 


Santika Indonesia 
HOTEIS & RESORTS 


Ph: (62-21) 2700027, Fax: (62-21) 2700350, E-mail: reservation@santika.com | 
Ll @santikaonline a www.youlube.com/santikaonline 


€ KOMPAS GRAMEDIA 


if www.facebook.com/santikaonline 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Nusantara: Masih Ada 


Pelaku Lain naa 


Natalie Dinda: 


Emas Pertama uu: 


950,00 


900,00 


850,00 | 
10 n 12 B8. M9 


Pengusaha dan Geoekonomi 


i tengah perkembangan global yang penuh guncangan, 

D baik di bidang politik maupun ekonomi, bagus kalau 
setiap orang lalu resah dan waswas. Mengutip mantan 

CEO Intel Corp Andrew Grove, "Only the Paranoid Survived”. 

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), yang kini di- 
pimpin oleh Gubernur Budi Susilo Supandji, pun terpanggil 
mengkaji apa yang sebaiknya dilakukan oleh kalangan bisnis 
Indonesia di tengah guncangan yang kini tampak sebagai fe- 
nomena global itu. 

Saat memberi paparan seusai pembukaan "Dialog Peman- 
tapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kalangan Pengusaha”, di 
Jakarta, 14-16 September, Gubernur Lemhannas sempat me- 
nyinggung fenomena baru yang lazimnya berada dalam lingkup 
geopolitik, seperti perang siber dan konflik non-militer, Di 
masa lalu, geopolitik sarat pula diwarnai upaya perebutan 
pengaruh, bahkan konflik teritorial, 

Geopolitik, seperti disinggung dalam karya Alvin dan Heidi 
Toffler, War and Anti-War — Survival at the Dawn of the 21st 
Century 1991), memang masih merupakan tesis yang sahih. 

Sebelumnya, Toffler menyinggung bangkitnya paham geo- 
ekonomi, di mana ekonomi jadi panglima. Poin pokok geoeko- 
nomi memancar dari keyakinan bahwa untuk menjadi kuat dan 
berpengaruh di dunia dibutuhkan bukan lagi mesin perang 
super modern, melainkan kemampuan menghasilkan produk 
unggul yang dibutuhkan dunia dengan harga terjangkau. 

Paham geoekonomi berkembang saat orang melihat per- 
ekonomian bangsa-bangsa semakin bertali-temali, menimbul- 
kan saling ketergantungan yang makin mendalam. Negara-ne- 
gara telah berubah jadi negara pedagang, cocok dengan apa 
yang ditulis oleh Richard Rosecrance dalam bukunya, The Rise 
Of the Trading State 4986). Perdagangan, bukan kekuatan 
militer, yang bisa membuka jalan menjadi kekuatan dunia, 

Jadi, kembali ke tesis geoekonomi, inilah yang lalu dipan- 
dang sebagai tren yang lebih kuat. Jepang tidak perlu menj 
Indonesia dengan kekuatan militer seperti abad 
produk otomotifnya berjaya di Indonesia dan nm 
lain di dunia. 

Dalam konteks itulah para pengusaha Indonesia perlu me- 
miliki perspektif kebangsaan baru. Apakah pengusaha Indo- 
nesia cukup puas hanya dengan berninga jual beli, meng- 
sumber daya alam, atau ia juga mau terjun ke 
kancah sektor riil seperti manufakturing guna menangkis 
lombang penaklukan pasar kita oleh praktik geoekonomi asing. 

Di sinilah kiranya arti penting prakarsa Lemhannas meng- 
ajak para pengusaha nasional menghadapi era geoekonomi 
global dengan wawasan kebangsaan baru, (NINOK LE 


39, 0812 20113889 
www. mafi-mreengl 


» Kemayos 


Jakarta IHSG 

A10 42570 
4.200 — Pap ai 
4.000 

3.800 


» 1 » 8 w 


Hongkong HANG SENG 

aa 20.629,78 
20000 rr 
18.000 

16.000 


Minyak 


dollar AS per barrel 


100,0 
Ta 
900 
80,0 
70,0 


Emas 
dollar AS per troy ounce 
1000 Jalal 
1600 
1400 
1.200 


Kurs Rupiah 
per dollar AS 
9.200 
9, 
400 9.573 
ae 
9.800 


» n » 8 Ww 
Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


Pekerja mengolah lahan perumahan di kawasan Serpong, Tangerang Sel. 


an, Banten, Sabtu (15/9). Berd 


juta unit pada tahun 2010 dan diperkirakan menembus 15 juta unit pada tahun ini. 


KOMPAS/PNIYOMBODO 


an data Badan Pusat Statistik, kekurangan rumah mencapai 13,6 


Jumlah Orang Miskin Stagnan 


Perlu Kebijakan Pembangunan ke Desa dan Pertanian 


JAKARTA, KOMPAS — Pengenta 
al volume anggaran pemerintah 


makin lambat. Padat 


an orang miskin 


dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara meningkat lebih dari empat kali lipat selama 
delapan tahun terakhir, dari Rp 374 triliun pada 
tahun 2004 menjadi Rp 1.548 triliun pada tahun ini. 


Dari data Badan Pusat Statis- 
tik, penduduk miskin di Indo- 
per Februari 2004 seba- 
nyak 36,1 juta jiwa atau 16,6 per- 
sen dari total penduduk. Per Ma- 
ret 2012, jumlahnya turun men- 
jadi 2913 juta jiwa atau 1196 
persen dari total penduduk. 

Namun, seperti disebutkan 
Deputi Bidang Kemiskinan, Ke- 
tenagakerjaan, dan Usaha Kecil 
Menengah Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappe- 
nas) Ceppie Kurniadi Sumadila- 
ga, pekan lalu, jumlah penduduk 
miskin yang terentaskan kian se- 
dikit. Dari tahun 2008 ke 2009, 
angka kemiskinan berkurang 2,5 
juta jiwa. Sementara tahun 


2009-2012, angkanya berkurang 
1 juta-,5 juta jiwa per tahun. 

Anggota D 
Perwakilan Rakyat (DPR) dari 
Fraksi Partai Demokrasi Indo- 
nesia Perjuangan, Arif Budiman- 
ta Sebayang, Minggu (16/9), me- 
nyatakan, jika ditarik lebih jauh 
ke belakang, pelambatan itu kian 
kentara. Selama tahun 1999- 
2004, a kemiskinan turun 
1L9 juta jiwa, dari 48 juta jiwa 
menjadi 36,1 juta jiwa. 

Namun, mulai periode 2004- 
2009, penurunan angka kemis- 
kinan melambat menjadi 3,6 juta 
jiwa. Pada periode 2009-2011, 
penurunannya menjadi 2,6 juta 
jiwa, 


NURUN 


Catatan: 
- Perioca 2004-2012, angka kemiskinan 
ratesrata berkurang 870.000 jiwa/tahun 
« Selama 9 tahun terakhir, total 
kenurtunan orang miskin sebanyak 6,97 
luta lwa. 2002-2009 berkurang 3,57, 
juta aan 2009-2012 berkurang 3 
3 jiwa, 


Sumber: Litbang "Kompas"/GI, dialah dari BPS 


Arif berpendapat, pelambatan 
tersebut disebabkan, antara lain, 
tidak ada keberpihakan pemba- 
ngunan ke desa dan sektor per- 
tanian. Padahal, 713 persen 
rumah tangga miskin ada di pe- 
desaan dan bekerja di pertanian. 


KEMISKINAN PENURUNAN 
OUTA JIWA) PERSENTASE (juta JIWA) 


36,10 


DicKY 


Secara terpisah, Direktur In- 
stitute for Development of Eco- 
nomics dan Finance Enny Sri 
Hartati menyatakan, kian besar. 
nya volume APBN yang berban- 
ding terbalik dengan pengent. 
an warga miskin menunjukkan 


politik anggaran tidak tepat. Hal 
itu juga "menunjukkan bahwa 
program pemerintah tidak men- 
jawab tantangan fundamental 
kemiskinan, yakni bagaimana 
menciptakan lapangan kerja. 

Penciptaan lapangan “ kerja, 
ujar Enny, merupakan instrumen 
terkonkret yang mampu meng- 
entaskan warga miskin secara 
signifikan. "Tolok ukur kemis- 
kinan paling dasar adalah pen- 
dapatan per kapita. Sementara 
program pengentasan warga mis- 
kin hampir tak bersinggungan 
dengan bagaimana cara mendo- 
rong pendapatan,” kata Enny. 
Bappenas Armida Sal- 
hbana dalam suatu ra- 
ja dengan Komisi XI DPR 
menyatakan, anggaran program 
pengentasan warga mi. 
naik. Namun, porsinya baru 0,5 
persen dari produk domestik 
bruto tahun 2010, lebih rendah 
dibandingkan rata-rata negara 
Asia Timur ( persen), Amerika 
Latin (1,3 persen), dan Vietnam 
(di atas 1 persen). (LAS 


apa : 
Uu LK 


Gea www.-suzuki.co.id 


Motor ( 


“Sun Molor Buana Trada (021) 42 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Hubungi Dealer Resmi Suzuki terdekat: 


1 79162977, (021) 88350506, (1266) 2 
263000. (21) 7539888 - Sumber Baru Aneka Mobil (021) 759167: 
220, 4241101, & 


“Indomobil Multi Trade (021 


Anugrah Mobil Utama (021 


021) 84900123 - Sumbar Baru Sentral Mobil (021) 86909015 « 


» KAPASITAS BAK XTRA LUAS 

» BAHAN BAKAR XTRA IRIT 

» MESIN XTRA TANGGUH 

» SUKU CADANG XTRA EKONOMIS 
» USAHA XTRA UNTUNG 


Mega Carry, armada niaga Suzuki yang telah 
diekspor dan teruji tangguh di 107 negara, 
kini semakin lengkap dengan hadirnya 
Mega Carry Xtra. 


Way of Lifet 


0061. (021) SINAR, (025) 
1021) 82427753 « Pusaka 


Dua Sumur Migas 
Dibongkar Paksa 


Sejumlah orang membongkar 
paksa dan mengoperasikan 
kembali dua sumur minyak 
yang ditutup di Desa Keban, 
Musi Banyuasin, Sumatera Se- 
latan. Hal ini berdampak pada 
pencemaran lingkungan di se- 
kitar sumur. "Tidak hanya 
membongkar, oknum setempat 
itu juga mengoperasikan kem- 
bali sumur secara ilegal,” kata 
Kepala Divisi Hubungan Masya- 
rakat, Sekuriti, dan Formal. 
Badan Pelaksana Kegiatan Usa- 
ha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
Hadi Prasetyo dalam keterangan 
pers, Minggu (16/9), di Jakarta. 
Kejadian itu berlangsu ak 8 
Agustus. Menurut Hadi, du: 
mur yang merupakan aset pe: 
merintah itu sudah lama tidak 
berproduksi. Operator sumur 
tersebut, ConocoPhillips, menu- 
tup sumur sesuai dengan stan- 
dar dan prosedur yang ada. 
(EVY) 


PT PNM Terbitkan 
Obligasi Rp 500 Miliar 


Lembaga keuangan nonbank 
milik negara, PT Permodalan 
Nasional Madani (PNM), me- 
nerbitkan Obligasi I PNM Ta- 
hun 2012 sebesar Rp 500 miliar, 
Obligasi bertenor lima tahun ini 
menawarkan kupon di kisaran 
8,75-9,5 persen. Presiden Direk- 
tur PT PNM Parman Nataat- 
madja di Jakarta, akhir pekan 
lalu, mengatakan, penerbi 
obligasi untuk pertama kalinya 
ini merupakan langkah strategis 
perseroan untuk memperkuat 
permodalan dalam meningkat- 
kan pembiayaan mikro, 
sekitar 80 persennya 
ai pembiayaan 
saha mikro kecil (UMK) me- 
lalui Unit Layanan Modal Mikro 
dan sisanya, 
untuk membayar utang per- 
bankan. "Dengan prospek dan 
potensi UMK yang besar, kami 
sangat optimistis obligasi ini 
akan diminati investor dan di- 
serap pasar,” kata Parman. 


(BEN) 


Potensi BUMD Belum 
Tergarap Optimal 


Potensi badan usaha milik dae- 


lama ini belum tergarap opti- 
mal. Jumlah BUMD yang dike- 
lola profesional dan mengun- 
tungkan hanya sekitar 25 per 
dari total 1007 unit BUMD di 
Indonesia. Salah satu kendala 
lan payung hukum 
yang secara jelas mengatur 
BUMD. "Draf RUU BUMD se- 
betulnya sudah disusun 15 ta- 
hun lalu. Bertahun-tahun masuk 
Prolegnas (Program Leg 
Nasional), tetapi beberapa tahun 
terakhir malah hilang dari Pro- 
legnas,” kata Ketua Umum De- 
wan Pimpinan Pusat Badan 
Kerja Sama BUMD Seluruh In- 
done Arif Afandi di Jakarta, 
akhir pekan lalu. Menurut Arif, 
berdasarkan data Kementerian 
Dalam Negeri, total aset 1007 
BUMD di Indonesia Rp 375 tri- 
liun. (CAS) 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Peresmian Hotel Santika Palu 


Hotel Santika Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), resmi beroperasi, Minggu (16/9). Pi 
Sulteng Longki Djanggola (kanan) dan Wali Kota Palu Rusdy Mastura, Acara dihadiri General Manager Hotel Santika Palu John-John Siwy, 
Direktur Utama PT Narata Palu City Johny Limbunan, Direktur PT Narata Palu City Hendra Limbunan, Direktur Eksekutif PT Grahawita 
Santika Lilik Oetama (ketiga dari kanan), dan CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo (kedua dari kanan). 


20TEL 


sti tanda peresmian hotel ditandatangani Gubernur 


SANI IK 


ARSIP HOTEL SANTIKA 


Kaji Produk Rekayasa 


GMO Memberi Keuntungan Ekonomi Petani dan Masyarakat 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Keamanan Hayati 


Produk Rekayasa Genetika 
lingkungan dari tanaman ja 


mengkaji keamanan 
gung Bt dan jagung RR 


yang merupakan produk hasil modifikasi genetis. 
Langkah ini perlu meskipun jagung RR sudah 
dibudidaya dan menguntungkan di negara lain. 


Ketua Komisi Keamanan Ha- 
yati (KKN) Produk Rekayasa Ge- 
netik (PRG) Agus Pakpahan, dz 
India, Sabtu (15/9), mengatakan, 
rekomendasi keamanan ling- 
kungan untuk jagung Bt Mon 
89034 dan jagung RR NK 603 
belum dikeluarkan KKH. Ini 
mengingat masih diperlukan in- 
formasi yang belum disampaikan 
pemohon, 

Agus mengatakan, pertim- 
bangan utama dalam memberi- 
kan rekomendasi adalah hasil 
pengujian secara ilmiah oleh para 
pakar $ tergabung dalam tim 
teknis KKH PRG. Pertimbangan 
lain termasuk pengalaman em- 
piris di negara lain dalam mem- 
budidayakan jagung transgenik 
atau modifikasi genetik (gene- 
tically modified organism/GMO). 

"Walaupun jagung RR NK 603 
sudah ditanam di Filipina dan 
hasilnya menguntungkan, tetap 
untuk memenuhi kaidah ke- 
amanan lingkungan harus kita uji 
kembi 


Sidang pleno KKH PRG dua 
pekan lalu memutuskan menge- 


transgenik yang diuji, yai 
gung Bt Mon 89034 dan 
RR NK 603, Rekomenda 
berikan kepada Kementerian 
Pertanian (Kementan) agar s 
lanjutnya Kementan menerbi 
kan sertifikat keamanan pakan. 

Dengan terbitnya sertifikat itu, 


s 


ra legal jagung Bt dan jagung 
RR untuk kedua tipe itu aman 
untuk konsumsi pakan, baik un- 
maupun hewan pe- 


Sebelumnya, per Februari 
2011, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan menerbitkan sertifikat 
keamanan pangan untuk kedua 
jagung transgenik di atas setelah 
mendapat  rekomenda dari 
KKH PRG. Dengan demikian, se- 
lain aman dikonsumsi hewan, ja 
gung transgenik juga aman di- 
konsumsi manu 

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian Ke- 
mentan Haryono mengatakan, 
konsekuensi dari terbitnya Per- 
aturan Menteri Pertanian Nomor 
61 Tahun 2011 tentang Pengujian, 
Penilaian, Pelepasan, dan Pena- 
rikan Varietas adalah proses 
pengujian bisa lebih cepat. 

Menteri Pertanian Suswono 
beberapa kali mengatakan, pe- 
ningkatan produksi pangan na- 
sional terkendala sumber daya 
lahan. Alih fungsi lahan terus 
terjadi dan tambahan lahan baru 
sulit didapat. 

Pilihan lain untuk meningkat- 
kan produksi pangan adalah me- 
ningkatkan produktivitas. Salah 
satunya adalah pemanfaatan tek- 
nologi, termasuk lewat pengem- 
bangan tanaman GMO. "Kami 
akan terus meningkatkan ang- 
garan penelitian untuk GMO, 
ujarnya, 


Ketua Umum Kontak Tani Ne- 
layan Andalan Winarno Tohir 
yang pernah studi lapangan ke AS 
untuk melihat langsung budiday 
jagung Bt dan jagung RR menga- 
takan, budidaya jagung Bt dan 
jagung RR menguntungkan pe- 
tani karena dapat meningkatkan 
produktivitas tanaman. 

Produktivitas yang meningkat 
mendorong naiknya pendapatan. 
Selama ini, produktivitas tanam- 
an jagung belum optimal, salah 
satunya karena gangguan hama. 
Jagung Bt tahan terhadap hama 
penggerek jagung. Jagung RR 
tahan herbisida. Hal ini dapat 
menekan biaya produksi. 

PG Economics, lembaga ahli di 
bidang industri agraris berbasis 
di Inggris, dalam laporannya me- 
nyebutkan, tanaman pangan ha- 
sil GMO mampu memberi ke- 
untungan ekonomi kepada peta- 
ni dan masyarakat serta mampu 
menjaga lingkungan hidup. 

Peneli' atas dampak bio- 
teknologi ini dimulai tahun 1996 
hingga 2010. Selama periode itu, 
pendapatan pertanian dunia naik 
784 miliar dollar AS. 

Analisis risiko 

Agus mengatakan, rekomen- 

dasi KKH PRG untuk produk 
jagung Bt dan jagung RR di- 
n setelah dilakukan ana- 
ko atas produk/komo- 
$ GMO tersebut serta melalui 
6s tanggapan publik. 
Secara prosedur, Tim Teknis 
Keamanan Hayati Pangan pada 
KKH PRG melakukan anal 
ait pangan. Analis 
ko GMO didasarkan pada ana 
disiplin ilmu yang relevan 
dengan parameter yang sesuai 
Protokol Kartagena plus hal khu- 
sus yang dipandang perlu. 

Untuk aman pangan, kriteria- 


PENGADAAN BERAS 


Target Bulog Lebih 
dari 3,6 Juta Ton 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
rum Bulog optimistis masih 
mampu meningkatkan pengada- 
an beras dalam negeri, terutama 
produksi dari Pulau Jawa, lebih 
dari 3,6 juta ton, apalagi meng- 
ingat perdagangan beras antar- 
pulau melesu. 

"Kami menargetkan pengada- 
an terus naik. Targetnya bisa me- 
lampaui pengadaan tahun 2009,” 
ujar Direktur Utama Perum Bu- 
log Sutarto Alimoeso, di Jakarta, 
Minggu (16/9). Tahun 2009, total 
pengadaan beras Bulog mencapai 
36 juta ton. 

Selain itu, Sutarto juga menga- 
takan bahwa dampak musim ke- 
marau pada panen padi kali ini 
tidak terlalu parah. Dengan de- 
mikian, masih ada peluang Bulog 
untuk meningkatkan pembelian. 

Ketua Umum Kontak Tani Ne- 
layan Andalan Winarno Tohir 
mengatakan, dampak buruk 
musim kemarau memang belum 
terasa hebat saat ini 
melihat dan memi| 
dampak musim kemarau seka- 
rang, tetapi pada akhir tahun 
nanti. Jika perbandingannya tak 
dalam periode sama, jelas dam- 
paknya lebih rendah,” ucapnya. 

Saat ini, yang diperlukan pe- 
tani adalah bagaimana dukungan 
dari pemerintah untuk penye- 
lamatan tanaman padi yang ke- 
kurangan air. 

Sementara itu, 


menyangkut 


adanya beras selundupan, Direk- 
tur Jenderal Perdagangan Dalam 
Negeri Kementerian Perdagang- 
an Gunaryo, pekan lalu, di Ja 
ta, menegaskan, praktik penye- 
lundupan bc ii kawasan per- 
batasan sejauh ini belum meng- 
ganggu harga beras lokal. 

"Sejauh ini, harga beras di pa- 
saran tetap tinggi. Artinya, pasok- 
an beras selundupan hanya se- 
dikit sehingga tidak memenga- 
ruhi harga,” katanya, 

Meski demikian, Gunaryo me- 
minta aparat tegas menindak pa- 
ra pelaku penyelundupan. Dalam 
skala besar, penyelundupan di- 


khawatirkan makin membuat 
petani terpuruk, 
Menteri Perdagangan Gita 


Wirjawan meminta aparat me- 
nindak tegas para pelaku penye- 
lundupan, Jika dibiarkan, dalam 
jangka panjang, praktik penye- 
lundupan beras bisa berdampak 
pada nasib petani. 

Sebelumnya, sekitar 100 orang 
mendatangi Kementerian Perda- 
gangan. Mereka meminta peme- 
rintah menindak tegas para pe- 
laku penyelundupan. Penyelun- 
dupan marak di Kepulauan Riau. 
Beras tersebut disinyalir dari 
Thailand dan Vietnam yang 
selundupkan melalui Malaysia. 
Tiap bulan diperkirakan ada 
3.000 ton beras selundupan yang 
masuk melalui Kepulauan Riau. 

(MAS/ENY) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KEBIJAKAN 


Perusahaan Nasional 
Garam Akan Didirikan 


KUDUS, KOMPAS — Menteri 
nator Perekonomian Hat- 
jasa menyatakan, pemerin- 
ahaan 
Nasional Garam, Perusahaan itu 
akan berfungsi sebagai pembeli 
garam rakyat dan pengendali 
harga garam di pasar. 

"Saya sudah berkoordinasi de- 
ngan kementerian terkait. Per- 
usahaan Nasional Garam harus 
segera terealisasi dan berfungsi 
sebagai pembeli garam rakyat 
dan pengendali harga pasar,” kata 
Hatta Rajasa di Kudus, Jawa 
Tengah, Minggu (16/9). 

Hatta Rajasa menyatakan, per- 
lindungan terhadap petani garam 
lokal sangat diperlukan. Alasan- 
nya, saat panen raya, harga garam 
selalu jatuh. Hal itu disebabkan 
banyak hal, antara lain permain- 
an pasar para pembeli garam dan 
impor garam. Untuk mengatasi 
hal tersebut, pemerintah ber- 
upaya menetapkan kontrol pe- 
ngendali harga. 

Pengendali harga itu melalui 
penetapan harga pokok penjual- 
an (PP) garam setiap tahun, 
misalnya Rp 700 per kilogram. 
Hal itu akan dibarengi dengan 
pendirian Perusahaan Nasional 
Garam. 

Ketua Kluster Garam Rem- 
bang, Jawa Tengah, Rasmani ber- 
harap pemerintah menyosialisa- 
sikan dahulu peran dan fungsi 
Perusahaan Nasional Garam ke- 


El! 
& 
3 
F3 
5 
s 


pada para petani dan pengusaha 
garam. Pemerintah juga perlu 
menjelaskan tentang tata cara 
jual beli garam perusahaan ter- 
sebut. 

”Apakah petani garam harus 
menjual garam secara langsung 
ke perusahaan itu? Lalu bagai- 
mana nasib industri rumah tang: 
ga garam konsumsi di pt 
apakah harus membeli garam 
melalui perusahaan itu atau tetap 
bisa melalui petani langsung?” 
katanya. 

Pelaksana Harian Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Ne- 
geri Kementerian Perdagangan 
Gunaryo, di Jakarta, Jumat 
(4/9). menegaskan, impor garam 
konsumsi bukanlah penyebab 
harga garam anjlok di tingkat 
petani saat ini. Pasalnya, kegiatan 
impor itu dihentikan sejak 30 
Juni, Jatuhnya harga garam lebih 
disebabkan rendahnya kualitas 
sehingga tidak mampu meme- 
muhi standar kualitas 1 dan 2. 

Dia mengatakan, alokasi impor 
garam konsumsi tahun ini ber- 
dasarkan rapat koordinasi di- 
tetapkan 533.000 ton. Importasi 
dibagi dalam dua tahap, yakni 
tahap I periode Maret-April se- 
banyak 300.000 ton dan tahap II 
sebanyak 233.000. Namun, rea- 
lisasinya lebih rendah, yakni 
290.500 ton pada tahap T dan 
228432 ton pada tahap II. 

(HEN/ENY/ILO/ETA) 


nya harus memenuhi kesamaan 
dengan produk/komodi 
bukan transgenik (subs 
eguivalence), alerginity, toxicity. 
Untuk aman pakan juga ada pa- 
rameter khusus, 
Direktur Southeast Asian Re- 
gional Centre for Tropical Bi- 
ology Bambang — Purwantara 
mengatakan, potensi pemberda- 
yaan dan pendapatan petani me- 
ningkat apabila petani sudah me- 
nanam GMO. 
bisa terjadi kal 

mempunyai pilihan,” tuturnya. 
(MAS) 


PERUMAHAN 


Properti Milik Warga 
Asing Perlu Kajian 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bahasan rancangan peraturan 
pemerintah tentang pemilikan 
rumah susun bagi warga asing 
dan badan hukum asing masih 
butuh banyak kajian. Kementeri- 
an Perumahan Rakyat belum 
tuntas menyusun rancangan per- 
aturan pemerintah tersebut. 

Deputi Bidang Perumahan 
Formal Kementerian Perumahan 
Rakyat Pangihutan Marpaung 
mengemukakan itu, di Jakarta, 
Minggu (16/9), menanggapi per- 
debatan sejumlah kalangan ter- 
kait substansi rancangan per- 
aturan pemerintah (RPP) ten- 
tang pemilikan rumah susun un- 
tuk warga negara dan badan hu- 
kum asing di Indonesia. 

Pangihutan mengakui, Un- 
dang-Undang (UU) Nomor 1 Ta- 
hun 201 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman serta 
UU Nomor 20 Tahun 2011 ten- 
tang Rumah Susun tidak meng- 
'amanahkan PP kepemilikan pro- 
perti. RPP itu disusun untuk 
menggantikan PP Nomor 41 Ta- 
hun 1996 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau FTu- 
nian oleh Orang Asing yang Ber- 
kedudukan di Indon . Namun, 
substansinya masih dikaji. 

”Praf resmi belum terbit. Jadi, 
saya bingung dari mana perde- 
batan terkait substansi RPP itu 
muncul," ujar Pangihutan. 

Menurut Pangihutan, berda- 
sarkan PP No 41/1996, warga 
negara asing boleh memiliki 
rumah tinggal di Indonesia de- 
ngan status hak pakai selama 25 
tahun dan dapat diperpanjang. 
RPP tentang pemilikan rumah 
susun bagi warga asing dan badan 
hukum asing mer pada ke- 
pemilikan properti asing lang- 
sung s 
status hak 

Pemerint 
lakukan kajian ter batasan 
lokasi, harga, batas kepemilikan 


na 60 tahun dengan 


unit, dan cara pembayaran. Pem- 
bangunan properti untuk warga 
asing tidak boleh seluruhnya di- 
peruntukkan bagi orang asing. 
Ini karena perhimpunan peng- 
huni rumah susun ditetapkan 
merupakan badan hukum Indo- 
nesia sehingga tidak dibenarkan 
jika rumah susun berisi warga 
asing seluruhnya. 


69 


Saat ini banyak 
terjadi 
penyimpangan 
terkait pemilikan 
properti bagi 
warga asing. 
Maharani 


an 
untuk lebih fokus mengatasi ma- 
salah kekurangan rumah rakyat, 
etimbang memperlonggar ke- 
tentuan pemilikan properti bagi 
warga asing. Kekurangan rumah 
di Indonesia kini diperkirakan 15 
juta unit. Banyak warga berpeng- 
hasilan rendah belum bisa men- 
jangkau rumah. 

Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Badan Pertanah- 
an Nasional Maharani menge- 
mukakan, saat ini banyak terjadi 
penyimpangan terkait pemilikan 
properti bagi warga asing Ini 
disebabkan lemahnya pengawas- 
an pemerintah. Sementara itu, 
belum ada aturan tegas yang me- 
wajibkan pengembang properti 
ja asing untuk berkon- 
tribusi membangun rumah susun 
bagi masyarakat bawah. (LKT) 


B 


“ Hadir pula 
di Medan & 
Surabaya 


mail: gmi@gmiperforma 


Gadai Emas 


sc 


021-451 57181 
co.id 


ALANCED 
ORECAF 


MASTER CLASS TRAINING 


OPrR 


NY LUIAN 
A4 


16-18 Oktober 2012 (09.00-17.00 wig) di Le Meridien Hotel, Jakarta 
Dengan 50 studi kasus dari : Banking | Financial Services | Manufacturing | Media | Food | 


Pharmaceutical | Hospital | Mining | Agriculture | Government | 


NGOS | Airline | 


Conglomerate | Automotive | Trading | Consumer Goods 


PARTICIPANT TAKEAWAYS : 

8 AI tools In iPod Shuffle (by Apple) 

» Altjus Scorecard Software (Ltd Ed.) 

» Participant kits 

» Gramedia's books authored by Mr Luis: 


Step by Step In Cascading Balanced Scorecard 
Step by Step In Developing Vision Mission andi 


Values 


» NEW-Booklet of 50 Balanced Scorecard Samples from 


Various Industries: 


919 05804 | sms O821 2 0 
Iperformance.c 


Early Bird I: Sept 25, 
Early Bird II: Oct 2, 2012 


Perlu Lebih Awas 


Harga emas kembali mencatat rekor. Meski pamor emas 
kembali bersinar, Anda perlu cermat menakar risiko ketika 
hendak berinvestasi emas dengan skema gadai. Mulai 
akuan investor gadai emas yang terpaksa 

menelan rugi akibat aturan BI. Simak Laporan Utama. 


bermunculan penga 


Investasi: Pasar saham 
menyambut stimulus OE3 
Bisnis: Perum Bulog menyiap- 
kan strategi penyangga harga 
Usaha: Mengintip peluang 


usaha di jasa analisis statistik 


Kocek: Memilih 


mengelola penghasilan pasif 


dan 


Nasional: Pembatasan BBM ber- 
subsidi masih memakai jurus lama 
Kedais Mencicipi masakan khas 


Indonesia di So Bali 


Terbit tiap Senin 


Bali, Hong Kong 


Untung Baca 


Gadai Emas 


& Lebih Awas 


Media Barus 6 Investa 


Dapatkan merchandise menarik dengan Paket Langganan sbb : 


PRODUK LANGGANAN 


6 Bulan 


Mingguan 4 Edisi Khusus KONTAN 


385.000, KONTAN 


12 Bulan 


Tas Eksklusif 


Travelbag 


$70.000,- KONTAN 


KONTAN Komplit " « KOMPAS 


Tas Eksklusif 


810.000 KONTAN 


Travelbag 


1.620.000, KONTAN 


“ Harian KONTAN, Mingguan KONTAN, Edisi Khusus KONTAN 


Dapatkan KONTAN di TB Gramedia se Jabodetabek 


Customer Hotline : 021 536 53 100 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


EKONOMI 


KOMPAS/DANU KUSWORO 


Duta Besar Indonesia untuk China Imron Cotan (paling kiri) menyalami Direkur Utama PT Garuda 
Indonesia Emirsyah Satar seusai peresmian layar liguid crystal display (LCD) PT Garuda Indonesia 


untuk pertama kali 


di Kedutaan Besi 


" Republik Indonesia Beijing, Minggu (16/9). LCD tersebut 


akan menampilkan keanekaragaman budaya dan keindahan Indonesia yang diharapkan dapat menarik 


masy 


kat China untuk mengunjungi Indonesia. 


Laba ke Luar Negeri 


Hanya 30 Persen Laba PMA Diinvestasikan Ulang 


BANDUNG, KOMPAS — Sekitar 70 persen dari 
laba perusahaan penanaman modal asing di 
Indonesia ditarik ke luar negeri dalam bentuk 
dividen atau bentuk laba lainnya. Hanya sekitar 30 
persen dari laba mereka yang digunakan untuk 
memperluas investasi atau reinvestasi di Indonesia. 


Data Bank Indonesia itu di- 
sampaikan Kepala Biro Hubung- 
an Masyarakat BI Difi Ahmad 
Johansyah, di Bandung, Jawa Ba- 
rat, Sabtu (15/9). "Secara kese- 
luruhan, pendapatan investasi 
PMA (penanaman modal asing), 
portofolio, dan investasi lain dari 
investor asing di Indonesia se- 
besar 6,824 miliar dollar AS per 
triwulan 1I-2012, kata Difi. 

Untuk investasi langsung, pen- 
dapatan ekuitas investor asing di 
Indonesia sebesar 3,921 miliar 
dollar AS. Pendapatan investor 
Indonesia yang berinvestasi di 
luar hanya 102 juta dollar AS, 

Laba yang ditanamkan kemba- 
li oleh investor asing lewat PMA 
itu tercatat dalam transaksi mo- 
dal dan finansial. Per triwulan 
1I-2012, modal ekuitas dan laba 
ditanam kembali sebesar 3,396 
miliar dollar AS, Naik dibanding- 
kan dengan triwulan T-2012 se- 
besar 8,314 miliar dollar AS. 

Investasi langsung di Indone- 
sia per triwulan 11-2012 sebesar 
3697 miliar dollar AS, Jumlah itu 
terdiri dari modal ekuitas dan 
laba ditanam kembali 8,396 mi- 
liar dollar AS dan modal lain 
sebesar 301 juta dollar AS. 


Menurut Difi, investasi asing 
diperlukan di Indonesia untuk 
mengatasi tidak cukupnya sum- 
ber daya yang ada. Kian besarnya: 
investasi yang masuk—melalui 
PMA ataupun portofolio— 
harapkan dapat menutup defisit 
transaksi berjalan. 

Investasi asing ini menimbul- 
kan konsekuensi, yakni aliran da- 
na laba investasi asing itu ke luar 
negeri, Laba ini masuk kelompok 
transaksi berjalan sehingga me- 
nambah defisit. Namun, jumlah- 
nya jauh lebih kecil dari investasi 
asing yang masuk ke Indonesia, 
yang tercatat dalam transaksi 
modal dan fimansi: 

"Dengan kata lain, investasi di 
Indonesia menarik sehingga bisa 
memberikan hasil yang tinggi," 
ujar Difi 

Di sisi lain, masuknya investasi 
ng ini berarti ada dana valuta 
1g ke Indonesia, Dalam jangka 

juga dapat memperbaiki 
transaksi berjalan Indonesia, 


Portofolio 

Per 7 September 2012, surat 
utang negara di pasar mencatat 
pembelian Rp 80,5 triliun. Bank 
mencatat pembelian terbesar Rp 


TRANSAKSI 
FINANSIAL 
INVESTASI 
LANGSUNG 

DI INDONESIA 


(JUTA DOLLAR AS) 


“ mv Ie " 


Kuartal 1 

Investasi langsung 3.781 1 2.508 | 2.119 | 3.120 | 1.706 | 3.882 

A. Ke luar negeri -1.529 |-2.526 | -1350 |-2.308 |-2.812 185 

1, Modal ekuitas dan -982 (-1.488 | -593 | -408 | -488 | -512 
laba ditanam kembali 

2. Modal lain -548 (-1,037 | -757 |-1.900 |-2.324 698 

B. Di Indonesia (PMA) 5.311 1 5.034 | 3.469 | 5.428 | 4.518 | 3.697 

1. Modal ekuitas dan 4171 14347 | 2.702 | 3.131 | 3.314 | 3.396 
laba ditanam kembali 

2, Modal lain 1.140 687 767 | 2.297 | 1.205 301 

Sumber: Litbang "Kompas”/INO, disarikan dari Bank Indonesia NOVAN 


30,9 triliun, disusul bank sentral 
Rp 16,7 triliun, asuransi Rp 16,3 
triliun, dan asing Rp 124 triliun. 
Adapun reksa dana malah men- 
catat penjualan Rp 100 miliar, 
Dengan demikian, seperti di- 


sampaikan Handy Yunianto dari 
Mandiri Sekuritas, outstanding 
SUN di pasar per September 2012 


sebesar Rp 80413 triliun. 

"Komitmen BI mengganti Ser- 
tifikat Bank Indonesia dengan 
SUN akan membuat pasar SUN 
lebih baik," kata Yunianto. 


Saat ini, imbal hasil obligasi 
Indonesia dalam rupiah sebesar 
63 persen, lebih tinggi diban- 
dingkan negara lain, seperti 
Korea sebesar 62 persen, Fi- 
lipina 57 persen, Singapura 34 
persen, Malaysia 3,2 persen, dan 
Thailand 1,8 persen. 

Ekonom Danareksa, Purbaya 
Yudhi Sadewa, optimistis masih 
akan banyak investor jangka pan- 
jang menyerbu Indonesia. "Kon- 

Isi Indonesia masih mengun- 
dang investor,” ujar Yudhi. (IDR) 


KERJA SAMA 


ASEAN Sepakat Hemat 
Konsumsi Energi 


PHNOM PENH, KOMPAS — 
Negara-negara anggota ASEAN 
sepakat membangun konektivi- 
S hijau atau berwawasan ling- 
kungan bidang energi antarne- 
gara di kawasan itu. Hal ini untuk 
meningkatkan efisiensi energi di 
tiap negara, 

Menteri Industri, Pertam- 
bangan, dan Energi Kamboja Suy 
Sem menegaskan hal itu dalam 
pertemuan menteri-menteri 
energi ASEAN, akhir pekan lalu, 
di Phnom Penh, Kamboja, seperti 
dilaporkan wartawati Kompas 
Evy Rachmawat 

Sejauh ini, intensitas pema- 
kaian energi telah berkurang 4,07 
persen periode 2005-2010. Me- 
lalui kerja sama bidang energi 
antarnegara anggota Perhimpun- 
Asia Tengg: 
s energi di 
tingkat regional ditargetkan bisa 
diturunkan minimal 8 persen ta- 
hun 2005-2015. 

Para menteri energi ASEAN 
menaruh perhatian serius ter- 
hadap tantangan di sektor energi. 
Total konsumsi energi di kawas- 
an itu diperkirakan meningkat 
la 44 persen per tahun 
dari 375 juta ton setara minyak 
(Mitoe) tahun 2007 menjadi 1018 
Mtoe tahun 2030 jika tanpa upa- 
ya penghematan. 

Direktur Konservasi Energi 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) Indonesia 
Maryam Ayuni menyatakan, ker- 
ja sama antarnegara itu umum- 
nya dalam bentuk saling tukar 
informasi dan pendampingan te- 


Tahun ini, — Kementerian 
ESDM menargetkan melaksana- 
kan audit energi terhadap 165 
gedung di Indonesia, termasuk 
gedung pemerintah. Dana untuk 
audit energi ini Rp 16 miliar dan 
bersumber dari APBN. 


Audit energi itu meliputi pe- 
nilaian mengenai manajemen 
energi, pemeliharaan, dan pema- 
kajian lampu ataupun alat-alat 
berat. Dari hasil audit itu, pi- 
haknya akan merekomendasikan 
beragam upaya efisiensi energi 
yang perlu dilakukan pengelola 
gedung, antara lain perbaikan 
manajemen energi, penggantian 
lampu jadi lampu hemat energi, 
dan penggantian boiler 
alat-alat berat yang lebih el 

Namun diakui, implementa 
dari hasil audit energi itu masih 
rendah. "Kami kini membantu 
mendukung pendanaan untuk 
kegiatan efisiensi energi. Kami 
meminta kepada Kementerian 
Keuangan terkait skema insentif 
bagi pemerintah, mi 
ngurangan pajak,” uj 

Pelarangan pemaka 
bersubsidi bagi kendaraan dinas, 
misalnya, berdampak pada p 
nurunan subsidi BBM. ”Sebai 
nya dana penghematan BBM 
bersubsidi itu bisa dialihkan un- 
tuk meningkatkan efisiensi ener- 
gi, misalnya membeli alat yang 
lebih efisien,” ujarnya. 

Di Thailand, misalnya, banyak 
skema insentif untuk mendorong 
penghematan energi. Bahkan, 
negara itu memiliki abadi 
dan mempunyai mekanisme pe- 
nyisihan pajak penjualan BBM 
untuk efisiensi energi. 

Di negara itu juga ada dana 
bergulir yang dikelola kh 
oleh perbankan, antara lain un- 
tuk penyediaan 1 juta lampu he- 
mat energi di toko-toko serba ada 
atau minimarket. Masyarakat di- 
beri kupon untuk memperoleh 
lampu-lampu hemat energi itu. 

Menurut Maryam, pihaknya 
menargetkan penurunan kon- 
sumsi energi secara nasional 
sampai 15 persen pada tahun 
2025. 


PERTANIAN 


Kekeringan Belum Ganggu Produksi Pangan 


SIGI, KOMPAS — Menteri 
Pertanian Suswono mengatakan, 
kekeringan yang terjadi di 
jumlah wilayah di Indonesia 
hingga kini belum mengganggu 
produksi pangan dan memeni 
ruhi ketahanan pangan nasional. 
Kalaupun kekeringan terus ber- 
lanjut, pemerintah sudah menyi- 
apkan langkah antisipasi dengan 
hujan buatan. 

Hal ini dikatakan Suswono sa- 
at berkunjung ke Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah, Minggu (16/9). 
Dalam kunjungannya, Suswono 
didampingi Gubernur Sulawesi 
Tengah Longki Djanggola dan 
Wakil Gubernur Sudarto. Mereka 
meninjau Rumah Pangan Lestari 
dan Kawasan Hortikultura Ba- 
wang di Kecamatan Sigi Biro- 
maru, 

"Kekeringan memang terjadi 
di sebagian besar Pulau Jawa dan 
beberapa daerah lain, tetapi 
benarnya di wilayah lain tidak 


Suswono 


terjadi kekeringan, bahkan hujan. 
Sejauh ini kekeringan belum 
sampai mengganggu produksi 
atau mengancam ketahanan pa- 
ngan nasional," kata Suswono. 
Menurut Suswono, 
areal yang terdampak kekeringan 


sekitar 23.000 hektar dari total 


juta hektar. Menurut Suswono, 
luasan ini belum signifikan 
mengancam produksi atau ke- 
tahanan pangan. Dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya, lu- 
asan yang terdampak kekeringan 
tahun ini juga lebih kecil, 

”Kami akan melihat akhir Sep- 
tember atau awal Oktober, yakni 
saat masuknya musim hujan, 
apakah hujan atau malah ke- 
keringan bertambah panjang 
atau terjadi El Nino. Jika ini yang 
terjadi, kami sudah menyiapkan 
langkah antisipasi, yakni hujan 
buatan untuk mengisi wa- 
duk-waduk yang kering” kata 
Suswono, 

Untuk sementara, Kemente- 
rian Pertanian sudah mengatur 
jadwal tanam sesuai dengan ka- 
lender tanam yang dikirim ke 
daerah. Dalam kalender tanam 
ini, petani diimbau menanam je- 


nis tanaman seperti padi dan 
palawija sesuai dengan kondisi 
cuaca, Dengan kalender ini, pe- 
tani diharapkan dapat mengatur 
kapan harus menanam padi dan 
kapan menanam palawija. 

Rumah Pangan Le yang 
ditinjau Menteri Pertanian ada- 
lah proyek percontohan nasional 
untuk program pemanfaatan ha- 
laman untuk tanaman palawija 
dan hortikultura serta kolam 
ikan. Kepala Dinas Pertanian Ka- 
bupaten Sigi Agus Lamakarate 
mengatakan, program ini sudah 
jalan di sebagian wilayah Sigi. 
Dalam program ini, warga di- 
ajarkan untuk menanam sa- 
yur-sayuran di halaman rumah, 
termasuk membuat kolam ikan 
kecil, 

”Minimal kebutuhan seha- 
ri-hari sebagian bisa diambil dari 
halaman, misalnya sayur, cabai, 
tomat, bahkan ikan," kata Agus. 

(REN) 


PERKEBUNAN 


Harga Karet Alam Mulai 


JAKARTA, KOMPAS — Kabar 
baik bagi petani karet. Harga ko- 
moditas primer andalan Indo- 
nesia yang sebagian besar dipro- 
duksi petani mandiri bergerak 
naik dalam dua minggu terakhir, 

Presiden Direktur Batanghari 
Group Asril Sutan Amir meng- 
ungkapkan hal ini di Jakarta, 
Minggu (6/9). Indonesia memi- 
liki 34 juta hektar perkebunan 
karet dengan 2,9 juta hektar di- 
miliki rakyat. 

”Saya baru kembali keliling 
sentra produksi karet di Kali- 
mantan dan Sumatera. Faktor 
cuaca telah menurunkan suplai 
di tengah kondisi permintaan pa- 
sar internasional meningkat se- 
hingga harga naik,” ujar Asril. 


Kenaikan h: mulai te 
sejak sepekan setelah Lebaran. 
Harga karet internasional ber- 
gerak naik dari 2,5 dollar AS per 
kilogram menjadi 2,9 dollar AS 
dan diperkirakan akan menyen- 
tuh 3 dollar AS per kilogram. 

Asril menjelaskan, sentra pro- 
duksi karet di utara khatulistiwa 
tengah hujan sehingga di Suma- 
tera dan Kalimantan banjir. Sisi 
selatan khatulistiwa sedang di- 
landa kekeringan panjang se- 
hingga daun karet rontok dan 
produksi anjlok. 

Sementara di pasar interna- 
sional, kenaikan volume produksi 
industri otomotif di China, India, 
AS, dan Jepang pada September 
dan Oktoberini turut mendorong 


Pulih 


permintaan. Kesepakatan tiga 
produsen utama karet alam du- 
nia, Indonesia, Thailand, dan 
Malaysia, mengatur suplai juga 
mulai mendongkrak harga. 

Ramlah (60), petani karet di 
Desa Alur Buluh, Kota Langsa, 
Aceh, membenarkan hal itu. 
Ramlah mengatakan, harga karet 
basah kini Rp 8.500 per kilogram, 
naik signifikan dibandingkan be- 
berapa hari sebelum Lebaran. 

”Saat menimbang terakhir se- 
belum Lebaran, agen pengepul 
membayar Rp 7000 per kilo- 
gram. Hari Kamis (13/9), har- 
ganya sudah Rp 8.500 per ki- 
logram,” ujar Ramlah. 

Presiden Direktur PT Riset 
Perkebunan Nusantara (Persero) 


Didiek Hadjar Gunadi didam- 
pingi Direktur Riset dan Pe- 
ngembangan RPN Gede Wibawa 
menjelaskan, pemulihan ekono- 
mi dan pengaturan pasokan ke 
pasar internasional diharapkan 
mampu mengatrol kembali harga 
sampai tingkat yang baik bagi 
produsen dan konsumen. 

”Pusat penelitian RPN sudah 
lama mendengungkan perlunya 
pengembangan industri hilir do- 
mestik dengan potensi pasar 
yang luas. Upaya ini bisa me- 
ngurangi ketergantungan sektor 
perkebunan pada pasar komodi- 
tas primer karena teknologi pen- 
dukung industri hilir sudah ter- 
sedia ditambah insentif bagi in- 
vestor,” ujar Didiek. (HAM) 


ANGGARAN 


Bagian 
Umum 
Urus 
Perjalanan 


SURABAYA, KOMPAS — Pe- 
merintah Kota Surabaya terus 
menekan pengeluaran anggaran 
terutama menyangkut biaya per- 
jalanan dinas pegawai baik ke 
luar kota maupun luar negeri. 
Salah satu cara, menetapkan ba- 
gian umum sebagai pintu pen- 
cairan biaya perjalanan pegawai 
dan tidak lagi di instansi ma- 
sing-masing. 

Wali Kota Tri Rismaharini, di 
Surabaya, Minggu (16/9), menga- 
takan, selama ini pegawai yang 
dinas luar kota atau Tuar negeri 
mengurus sendiri, seperti beli ti- 
ket dan pesan hotel. "Sejak tahun 
2012, tiket perjalanan dan peng- 
inapan diurus bagian umum, 
Meski waktunya sangat mepet, 
perjalanan dinas luar kota pasti 
terlaksana,” katanya. 

Dengan demikian, tahun 2012 
ini Pemkot Surabaya bisa me- 
nekan biaya perjalanan dinas se- 
besar Rp 8 miliar. Jika tahun 2011 
Rp 14 miliar, tahun 2012 ang- 
garan untuk pos perjalanan pe- 
gawai di lingkungan Pemkot Su- 
sebesar Rp 11 miliar, 
jalanan dinas yang dinilai 
tidak banyak manfaatnya bagi 
Surabaya bisa ditunda atau di- 
batalkan saja, Dengan cara ini, 
pegawai tidak perlu repot cari 
tiket pesawat atau transportasi, 
penginapan, hingga sewa ken- 
daraan di kota tujuan,” ujarnya. 

Anggaran untuk perjalanan di- 
nas 2012, kata Risma, antara lain 
biaya 10 staf di lingkungan Pem- 
kot Surabaya ikut pendidikan di 
Belanda dan pengiriman 10 guru 
ke Australia serta pelajar bebe- 
rapa SMA negeri ke Korsel dan 
Jepang. (ETA/LAS) 


WEEKDAY LUNCH 10:00 - 14:00 


SENIN - JUMAT Khusus Santap di Restoran 


Pizza #tut Manaaanan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


WEEKDAY DINNER 18:00 - TUTUP 


# Hanya tersedia di Restoran Pizza Hut 


# Syarat dan Ketentuan berlaku # Periode penawaran: 3 Sept - 26 Okt 2012 


GRATIS 
se Sup #1 Pepperoni 
Cheese Bruschetta 


EKONOMI 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


REKAPITULASI KURS BELI BI PEKAN LALU TERHADAP RUPIAH 


DOLLAR AS POUNDSTERLING DOLLAR AUSTRALIA DOLLAR SINGAPURA DOLLAR HONGKONG YEN JEPANG EURO 
| 1 | 4 | L sr L | 
9.100.00 9.07300 | iazo000 600.00 AA. 220.00 1-175.00 Tiboaa |100 1ns,90 | 1185000 
91075,00 14575,00: 19.671,04 | 9300,00 958200 | 7390900 741379 |arooo 11600 11.700,00 Ie Sim 
9.050,00 t 14.450,00 | 9.000,00 t 7.340,00 1.165,00 t 114,00 11.550,00 - 
101 12 18 1479 Dm 2 18 19 111 12 18 1479 111 2 8 19 0 Nn 2 8 19 1 2 18 19 101 2 8 199 


di Bursa Efek Indonesia . | . . . 
PEVANIISE YEN BE JEA MEN 22 er IS e e a 1Sus er ISI 11S 
Riset adalah basis kegiatan 
bisnis perusahaan perbenihan 
tanaman pangan dan 
gta an PN AN NA hortikultura PT BISI 
AU AstrahoroLestariTok. 19950 2540019750 230003050 10924300 LA International. Namun, dari 
DMC Polycham Indonesia Thi 310 320 310 10316000 2237 ye 4 
ADRO Adaro Eneray Tbk TLaso Le00 1590 IGO F10512500 1031 hasil riset berupa benih 
SA laa Pir Sejahtera TOGA TBK 650 700 Bana) 40720500 — 795 
AKU AKI Corpoindo Tn EP EETANE YAN ARE METE PATI 
Alia Insta nata Petan TE 0 AA On TA 0 Ta jagung hibrida dan benih 
ap Sirtes nanda Tie 200 — 219 To — NIS 56 8 P 
Apu Podompro Lang Tbk 335340 3 A53NOL s4 tanaman hortikultura lainnya, 
ASI, — Asta Iterpatingi To, —T.A00-T 200 Tato —- TO S6LO0 AE 1 A 
AERT — am Sitara Reli The 2 45 ap AD TES PRA — SL emiten indeks Kompas100 ini 
HUTO— Asia Otoparts Ine T980 931 HBO) H5) 100” 1127500 2IT 
CK sik Catat Asa TEC 7950 -AIAT TION “2050 A0 30526007 —HE35 
Ba Ini ena Men aa Maa) tetap dapat meraup laba. 
BENI — bai Neng Indonesi Tap 215 PETA TN OT 
Bag Ban Rast Indonesia 7350 YAH 221 00 0 TOL 500 OI 
BBI — Ban Tabungan Negara 1200 AIO 1290 10 56830500 837 OLEH SUBUR TJAHJONO 
BDMN Ban Danamon IndonesTE TBC “900 A50 8900610 “IOO H2. /20000 A06 
BAL — Ui nvestama Ioi Io An Rp ab DILANM — 523 
BpL —Genakat petroleum Era TBC AR pa 79 AD 2 83205500 TA aba PT BISI International (BISD 
Bir — BIS Intenatongl Ti TON NO — 1 R3 4 
MET Ham basah ARE LO LA 1020 -100—70-311420-— 172 cmester I-2012 tidak terlalu be- 
BKSL Sent City Tbk MY EM MAT OM GIE ISO ada semester 1-2012, BIS: 
BMT at Mami (PEGESITEKTIDO 350 A00 TO 50 LARO/D — 124 ar, Pada semester 12012, BISI 
BMN laba Mdlacam Tok TRAP “0D MA 9D 60 16452000 S7 membukukan laba bersih Rp 82,63 mi- 
BNOR Bira Brothers The SI M1 50 173000 emak Pa Dean am Tabel lp 
Aa ae Pa UP PA PNP liar atau Rp 28 per saham, Laba itu naik 
BAU — Bay Co Energy To 17 709 3) Io — ATAS 3,7 persen apabila dibandingkan dengan 
BRMS Bumi Resources Minerata TER. —420 :55.100,000 Te Dea MANA, MEA st G3 ” 
Hee umi Sena am Pa —TO0D Mara laba bersih pada semester 1-2012 yang 
BUMI. — Bumi Resources Tbk 100 619.880.000 sebesar Rp 80,55 miliar atau Rp 27 per . 
BNPT Dingation Tk Tan Aa ssa900 Bika KOMPAS SUBUR TIAHJONO 
BYAN — Bayan Resgurcus TDK 12.000 19,500 am, 
an San nng Indonesia Tok, ET Pe Saham BISI sebanyak 45,92 persen 
Ganga Mela Tenar 20 —ia dimiliki masyarakat. Sebanyak 54,08 iklim. Iklim dalam duatiga tahun ter- atau Universitas Brawijaya. Ada 16 , Jagung adalah tanaman pangan yang 
Pn stone bagan aan Hn Autni persen dimiliki dua perusahaan, Mid- akhir ini agak sulit diprediksi. Sampai ya sekolahkan mengambil mas- — diproteksi pemerintah. Kami tidak bisa 
DE aa 5 c summer Limited (28,08 persen) dan PT dengan enam bulan pertama, penj ter di dalam negeri, Tahun depan me- ekspor ke China, tetapi kami sedang 
pile palang Deelpment TE 32) Agrindo Pratama (81 persen) yang di- jagung hibrida masih cukup mem reka selesai. Satu orang mengambil PhD memproses ri 
ESA EinusaMbe 186 T9:354500 kendalikan keluarga Jialipto Jiaravanon, — kan. Salah satu penyebab utamanya a Serikat (dari sembilan dok- ketemu yang sesuai, kami daftarkan. Ttu 
Ain Men esai ana Jiaravanon juga Komisaris Utama BISI. adalah pada enam bulan pertama harga tor, tiga orang dibiayai perusahaan). In- pun perlu tiga tahun prosesnya, Setelah 
BL hat Te TU TOWN R32 S7 Tana D00 Perusahaan yang berdiri tahun 191 jagung internasional relatif murah. Di” tinya, kami ingin meningkatkan kapasi- — oke, baru kami bikin pabrik di China. 
aa Ba itu memiliki Departemen Penelitian lokal hanya Rp 2000 lebih per kilo- tas kami dalam riset. Jadi, tidak bisa ekspor langsung ke 
ITL — Galah Tinggal Tt TA TAB Ta Ta 6 SLS dan Pengembangan Produk, yangter- —— gram. Di lain pihak, harga gabah tinggi Bukannya mahal untuk menyekolah- China. Ke India pun kami diberi waktu 
Ba na na Aa utama berkedudukan di Kabupaten Ke- sekali, Rp 8.000 lebih per kilogram, s kan karyawan hingga 5-2 dan S-3? dua tahun ekspor. Sri Lanka memang 
IGAR Ghamion Pacific Indonesia TOT BIO 430” 935 RAD 261000 diri, Jawa Timur. Dari 725 karyawan hingga di daerah-daerah yang sehari Pertama, perusahaan punya komit- terbuka karena pasarnya kecil. Siapa 
La aa an tetap, sebanyak 40 orang adalah pe- nya pada musim kemarau kedua ada men tinggi terhadap riset. Kedua, riset” pun bikin pabrik (di Sri Lanka) tidak 
Ya Indo aTEK TAP AT Ta SP A0 neliti, 9 orang berpendidikan doktor pilihan menanam jagung atau pad adalah jantungnya perusahaan. Terlebih — layak. Akhirnya negaranya membuka 
Idpond sks MEKMITTEK 2400-2520 231 al 40 AO ah (S-3) dan 5 orang berpendidikan master bagian besar ke padi. Namun, adake- riset genetikaterus berkembang. |” impor | , 
Invas Peng, ma Kn KT ma 2 PAN PA elain itu, sekarang perseroan ju- — keringan di Amerika Serikat Berapa pangsa pasar yang dikuasai? Komoditas apa yang sedang dikem- 
Jen angga Prakasa STD RAN 2 DNA AN ai ga menyekolahkan seorang karyawan harga jagung tinggi sekali. Hari Berdasarkan survei internal, kami bangkan? ig 
Ba aa ge 07 peneliti ke Amerika Serikat untuk prog- — dah Rp 3.300 per kilogram. Iklim percaya menguasai pangsa pasar 50 per- 'ami masih fokus di jagung. Kemu- 
Ka aa ET TUM TAMAN 094700 5, ram PhD dan 16 orang sekolah S-2 di karang lebih kering dibandingkan dua sen. Lainnya ada pemain besar seperti dian kami memberi perhatian besar pa- 
Jaa Man ea aa SAN 301 30 3D 2 Alan TI dalam negeri tahun terakhir. Kalau tidak ada kendala — Dupont, Monsanto, Syngenta, dan ada da padi hibrida. Hasilnya belum me- 
Kalbe karma ok “Tap ag TO 3 5) 45301000 63 Perusahaan itu kini dipimpin oleh iklim, laba kami bisa naik lebih dari itu. badan usaha milik negara, seperti PT muaskan sehingga kami terus kembang- 
an lulusan tahun 1990 Fakultas Pertanian Itu faktor eksternal, kalau internal Sang Hyang Seri serta PT Pertani. Ada kan. Bahan induk betina dasarnya un- 
Lis Karier TC 0 — OB 330 10 Te/2A 000 PAI Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Ti- — kami solid, risetnya kuat. pemain lain juga. tuk padi hibrida ada di China, Hal itu 
DP London Sumatra TEGMETH 300 “TAI 930 “7.379 79 122810900135 Je Na besia : : denis benih ci ing. 5 ra Kandtasaan bea 5 Wap Me a 
babat apa pena de aa AN mur, Jemmy Eka Putra. Jemmy Eka , Margin laba bisnis benih cukup ting Ke mana saja benih dipasarkan? menyebabkan adaptasinya belum me 
Mita Ades To LP AGRO NAN at Putra, yang bergabung dengan perusa- —— gikah? Kami punya sekitar 800 toko per: muaskan. Kami sedang merakit yang 
Nai aa Ae an haan itu pada tahun 1990, lahir di Su- Profit margin (margin laba)-nya cu- —— tanian di semua provinsi di Indonesia, dari Indonesia. Kami murnikan dulu. 
Had Natan Cafe 220250217520) 30 SERAM rabaya, Jawa Timur, 18 Desember 1968, kup tinggi karena bisnis benih ini saya Dengan kelompok tani, kami memberi- — Kami isi dengan karakter lain. Karakter 
Maa Ba IR ea — AN Berikut petikan wawancara Kompas de- — sebut sebagai science-based industry (in- kan bimbingan teknis, Kami tidak men- — dasarnya, kan, produktivitas tinggi, per- 
Ben Bajysanaan Nagan 2 21 Zen Att En PUN ag ngan Presiden Direktur BIST Jemmy dustri berbasis sains). Kami harus pu- jual langsung ke petani. lu ditambahkan dengan ketahanan ter- 
Ta PT Ba Eka Putra di Surabaya, Sabtu (8/0). nya riset yang kuat. BIST mengaloka: Mengekspor benih juge | hadap penyakit, terutama wereng. 
EA TE TE AN CF AM GE DCC Apa yang mendukung laba semester kan pembiayaan 8-10 persen dari ke- Kami ada ckspor agak besar ke India Di lain pihak Indonesia belum bisa 
Apa Ae TNO G0 Sen Ga) “3022000000 239 12012? seluruhan pembiayaan perusahaan un- dan China. Yang lain kecil-kecil, seperti menerima teknologi GMO (genetically 
Ta en ne Pe Laba kami tidak sampai dua digit. tuk riset. Kami punya tim riset besar, ke Filipina. Namun, yang kami ekspor modified organisms, teknologi modifikasi 
Sampoerna aro Ti IPO TAP NB 28 ID NAN S0 AL Bisnis kami benih tanaman pangan, Kami punya beberapa PhD dan master. sebagian besar benih sayur-mayur,se- genetik) sehingga kita tidak bisa cuma 
Blntona Panma K0 200120 10 2000 khususnya jagung hibrida. Kemudian Tim riset kami 99 persen berasal dari perti cabai berbagai jenis. Benih jagung memasukkan gen. Pemasukan gen ha- 
Saman resi Pgrsury TDK 2 900 T.200 12650 TA,OU0 TIOO 24862500 19.67 ada padi hibrida dan sayur-mayur. Bis- Indonesia, seperti dari Institut Pertani- — baru melangkah ke Sri Lanka dan India. rus melalui pembiakan konvensional. 
Sinarmas MUA IDA 4175 4225 4125 4700 95 —L6A4 300 A7 Pa mn ji bala Mba 5 an atas Undah Nada ai akn Pe 
mamalia ai Aa Wan nis benih memang sangat dipengaruhi an Bogor, Universitas Gadjah Mada, Kenapa demikian! Itu lama. 
Suga Semesta Internusa TEE 1230 1220 210160 J0 42097300176 
Star Perochun Tu DAN 2000 TI 
Tower Bersama IN ASET “0/3 “JOO “A25 “TI/5 TO TEOB/.301 323 
Timah (Persero) Tbk, 1320 1550 1290 1550 230 9417/8000 Llbl 
Telekomunikasi Indoneag 900 “9750-9251 “34507 230 865310 NYAZ 
Eu Napi Senar Gara Ih MUSLIM WORLD BIZ 3 KERETA API PELABUHAN 
Tedi Mane TEK Po AN TO ID GAN ROS3ON 16.26 
Dat Sim PANAI JI Bat A31 & Hi P KAI B J I Kh 
United Tractors Thi 20400 22150 19500 22000 1.600 53.428.000 13,32 
Menwa ROA Transaksi Mencapai I agar bangun Jalur usus 
Aaya Karya Pattro) TDC ISO LAGI 1420 114020 163423001696 
.1. 

Rp 133 Mili ar JAKARTA, KOMPAS — Pem- mudah karenaantar-BUMN (ba- pendapat dengan pembangunan 
bangunan jalur rel khusus untuk dan usahamilik negara). Namun, jalur kereta api khusus barang 
kereta api barang dari kawasan yang terpenting, begitu Kalibaru berbarengan dengan pemba- 

KURS UANG KERTAS ASING JAKARTA, KOMPAS — Kon- kalau bisnis di antara mereka | industri di timur Jakarta menuju selesai dibangun sudah terba- — ngunan jalan tol. "Pertumbuhan 
Ga : hi ferensi dan Pameran Muslim juga berjalan, Interaksi semacam | Terminal Kalibaru di Pelabuhan ngun pula jalur kereta khusus arus peti kemas di Tanjung Priok 
Luh 2 Lb Lk World Biz Business and Inves- itu akan dilakukan setiap tahun | Tanjung Priok disarankan diba- barang,” ujar Nusyi luar biasa, Tak jadi persoalan jika 
us$ saran 952509 107390 255540 tment Zone yang berlangsung untuk memberi nilai tambah se- | ngun oleh PT Kereta Api In- — Pekanlalu, DirekturUtamaPT jalur kereta dibangun bersama 
pound eno 1BA000—te29n0n isarso0 pada 13-16 September menggaet tiap negara," kata Hidayat. donesia (Persero). Kiprah badan Pelindo IT (Persero) RJ Lino me- dengan jalan tol,” ujar Fran 
mts 258200 1102500 Logan 1001510 transaksi senilai 14juta dollar AS Menurut Hidayat, Indonesia | usahamiliknegarasangatdinanti nyarankan pemerintah mengini- —— Fransjustru tak dapat memba- 
s1$ TAB PGN ASTM eat , liar dari” memiliki kekuatan dalam mem- | supaya pembangunannya cepat siasi pembangunan jalur kereta yangkan beban lalu lintas yang 
Tn ai Ten Tg eat bisnis ke bisnis. Se- terlaksana. api khusus pelabuhan. Jalur ke- harus ditanggung persimpangan 
Tn ea PEN banyak 12.500 pengunjung ter- "Selama ini, PT KAI (Kereta reta api khusus pelabuhan ini  (interchange) Cikunir dan Jalan 
5 : TER catat menghadiri kegiatan ter- Api Indonesia) telah berpeng- disarankan untuk memasuki Pe- Tol Akses Tanjung Priok jika tak 
2 2 sebut. dones alaman. Sekarang juga sedang  labuhan Tanjung Priok dari arah ada jalur transportasi alternatil 
al 28 Ketua Umum Kamar Dagang berlaku secara internasional. membangun jalur kereta komu- — timur, "Tanpa jalur transportasi khus 
SL) IU dan Industri (Kadin) DKI Jakarta — "Halitubisa menjadi referensi | ter Bandara Soekarno-Hatta. — Lino mengusulkan pembebas- barang, lalu lintas di Jalan Tol 
Eddy Kuntadi, di Jakarta, Minggu bagi negara lain. Ini saatnya In- | Maka, sekalian saja membangun an lahan untuk jalur kereta api Trans-Jawa juga akan terganggu 
(16/9), mengatakan, banyak pe-  donesia lebih bisa mempromosi- | jalur khusus kereta pelabuhan,” khusus menuju pelabuhan dila-  kelancarannya karena terhambat 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS minat asing melihat produk In- kan karena produk halalnya di- | kata Wakil Ketua Komisi V De- kukan bersamaan dengan pem- truk barang” ujar Frans. 
Bank (Ro/USD) AbulantW) —— Ibulandi) —— Gbulangi) — A2 bulandi) donesia sebagai produk unggul terima di semua negara sebagai | wan Perwakilan Rakyat dari bebasan lahan Tol Cibitung-Ci- Pelabuhan-pelabuhan — dunia 
Bank Danamon s 580/025 4myo25 — ayo2s yang dianggap bisa dipasarkan di” produk yang memiliki standar,” | Fraksi PDI-P Nusyirwan Sogjo- lincing sepanjang 3893 kilome- lain, berdasarkan — pantauan 
Ta luar. ujar Hidayat. no, Minggu (16/9), di Jakarta. ter, Dia menekankan pentingnya — Kompas, mengombinasikan jalan 
Lana Kegiatan tersebut merupakan ——” Keunggulan lain Indonesia | Nusyirwan mengatakan, pem- pemisahan jalur kereta api ba- tol dan jalur kereta api khusus 
nan laa hasil kerja sama Kadin DKI Ja- adalah industri kreatif. Kemen- | bangunan jalur keretaapi khusus rang dengan jalur kereta api pe- barang. Dari Pelabuhan Rotter- 
Neta an karta dan OIC International terian Perindustrian selama pa- | ituakan lebih mudah karena Ter- numpang supaya ketepatan wak- dam, Belanda, bahkan dibangun 
SAN PRA, L Business Center. meran membuka stan dengan | minal Kalibaru di Tanjung Priok tu pengiriman barang terjamin. jalur rel khusus sepanjang 160 
mana SO Menteri Perindustrian Mo- mengikutsertakan industri kecil | jugadibangunoleh PT Pelindoll '—” Mantan Direktur Utama PT kilometer untuk membawa ba- 
intan Ja aya —52s/g8 hammad $ Hidayat pada Minggu dan menengah (IKM). IKM ke | (Persero). "Kerjasamaakanlebih Jasa Marga Frans $ Sunito se- rang menuju Jerman. (RYO) 
citibank— 4007035 400075 A00y085 sore mengunjungi stan-stan pa- depan mempunyai pasar di ne- 
Bank Panin 0 551050 SS0O7S 600075 meran. Ia menuturkan, Muslim  gara-negara anggota. ” s 
nk UOB Ine CR 100 ta) 2s 3507 World Biz 3 yang dihadiri per- tiap tahun dilakukan, pelaku bis- 
Bank DKI (R01 Int S/ Rp1 Min) a51 arsrst wakilan lebih dari 30 negara ter-  nisakan menentukan penawaran | PERDAGANGAN 
Bank 218 Satnto—— 550M00 55100 5507100 ea Be pati mempererat hu- dan PM Ha Hae an Pe 
TAN : - TN ungan bisnis antarnegara. memproduksi produk yang di- P 1 1 lb M h B 
Permata Bank 507078” A88M35 4801035 4507033 In A . empi 3 W . 
. Pada dasarnya nteraksibang- minati negara-negara tersebut” | £ @TUANI aralaba Vasi esar 
Bank Bukopin (ununy soorasa— Sayoso 550050 3508 ) 5 
Hear 5 SA sa atau negara akan berlanjut kata Hidayat. (CAS 
nk inna es mo ana" AR sa JAKARTA, KOMPAS — Per- ralabadan Lisensi Kamar Dagang fat waralaba dengan sistem yang 
Pa hai PA PR DER TS kembangan usaha bisnis w: Indonesia, kepada Kompas, sudah jadi dan harus dipatuhi 
laba, kemitraan, dan lisensi de- Minggu 6/9). membuat bisnis ini cocok untuk 
ngan omzet Rp100 triliun hingga Amir menjelaskan, kelas me- — orang muda dan perempuan. 
We Rp M0 triliun pada tahun 2011 nengah Indonesia sebanyak 80 Tevita Supit, Ketua Umum 
Rs E La TI un Naa Ia an diperkirakan meningkat 12-15 juta orang merupakan angka sa- Waralaba dan Lisensi Indonesia 
3 Y ersen pada akhir tahun 2012.  ngat besar. Mereka memiliki ke- mengatakan, saat ini ada 21 
us P2 2 BB BNNK... BN... P5 pada akhir tahun 2012 H bata Mati Hi Ke Kan Sia In ada oran 
tw oa Bi Ona B0 Olah AKA 9gp. Di30 OTK OM goa Oh UPI amk 1S | Peningkatan ini karena pasar In-  mampuan untuk membeli segala merek waralaba dan peluang bis- 
wo Tas am Bah Ame D0 23 yag WM GAM OMA gag 00 888 mw may | donesia sangat besar dan daya macam produk yang masuk. nis dengan 60 persen di antara- 
- AP aa oo Tg Dag Ke OA AA PN oi oU0 3 0 mg | beliinegyarakatsangit kuas “Lihat saja ketika Blackberry nya adalah merek lokal. Walau- 
Ro as naas AN TA Haa p5 Tapa pam Tanay 025 Dum RSA Tasan Dang Basa |, Namun, perkembangan usaha meluncurkanproduk baru,orang pun jumlahnya lebih besar, om- 
: - ini akan terancam, bahkan akan bersedia antre hingga ada yang  zet merek lokal masih lebih ren- 
1 lis Tn 1 Sal aa. In Tt Tt go IN 1 Ia an ditinggalkan oleh waralaba asing, pingsan. Lalu, hampir semuati- dah ketimbang waralaba asing. 
MR IA AS 221 Ogas 2 00 pump OM IM 3KA6 ATM apabila pemerintah membatasi ket untuk konser penyanyi asing “Ini wajar saja karena harga pro- 
1 In Ao Do AK Yk ora 0889 BM ppm 008p 1m 1s 14 | jumlah waralaba yang dimiliki selalu sold out. Daya beli yang duk asing lebih mahal” tutur 
mp A8 BN AM Ia M0 AG BAM” Xm Bam 009 Yo Isa sa Sasa | satu orangatau perusahaan. "Sa- kuat seperti ini membuat banyak Levita. : 
sa TAM ab DM MS OM OMS6 GAM” Yam OK KI om 0 as esa | at ini, peraturan menteri per- waralaba asing tertarik untuk” Yang menggembirakan, walau- 
Ta 5 - dagangannya masih digodok. masuk,” ujar Karamoy. pun jumlahnya masih sedikit, 
KRW INAGAASI MIPEMG LAMA. 2058 3 MA BETPNL I523N MABA) SAI Basa) 36252 L20MEIIS 1A6R673— LANUAN7 Terakhir, pemerintah membatasi Disampingitu,bisniswaralaba waralaba Indonesia sudah ada 
Two 2205 nge 37543 ds12 0031. Dara. 963 man ore MA kesod kind 15. Sand kutai 100 sampai 150 cabang untuk juga menarik bagi orang muda yang diekspor. “Yang paling ba- 
no Ras TAN MD GD DIM Bam MBS BAM OM 106 220 ama au | setiap pemilik. Akan tetapi, saya karena dengan waralaba mereka nyak tentunya makanan dan mi- 
p pi pi, say yi y 
ar ag 1. on on ot oa Ko os Sg Ik oa Ia 2g am | dengar saat ini ada kompromi bisa belajar bisnis. Hasil peneli- 'numan. Namun, ada juga salon 
hingga 200 cabang. Saya rasa tian di Amerika Serikat menun- dan spa, lalu sudah ada layanan 
g Dikin dad MB MO MMI M0 GK gam WAK AMS GM gm PAR A05 1 n 1 8 5 aa y 
cukup moderat,” kata Amir Ka- jukkan pelaku waralaba adalah pencucian mobil," kata Levita. 
cup oeus agan ons opina Ooo a00 oa oa Ona9 oa Oa og1o pan 063 a07 


ramoy, Ketua Komite Tetap Wa- orang muda dan perempuan. Si- GRN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


INDUSTRI KAYU 
Tinggal Lima 
Perusahaan 
yang Masih 
Bertahan 


BANJARMASIN, KOMPAS — 
Suplai bahan baku yang terus 
menurun membuat industri kayu 
di Banjarmasin, Kalimantan Se- 
latan, dan sekitarnya berguguran, 
Jika 10 tahun lalu ada 15 industri 
pengolahan kayu di wilayah itu, 
kini tinggal lima perusahaan yang 
masih bertahan. 

Kini bekas industri itu masih 
tampak di tepi Sungai Barito, 
yaitu gedung dan alat yang ber- 
karat. Kebutuhan kayu bagi in- 
dustri di Kalsel mencapai 2 juta 
meter kubik per tahun, tetapi 
pasokan dari dalam Kalsel ku- 
rang dari 200.000 meter kubik. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalsel 
Anton Simbolon mengatakan, in- 
dustri pengolahan kayu yang ada 
saat ini pun sudah tidak lagi 
berproduksi maksimal. Padahal, 
industri itu banyak menyerap 
tenaga kerja, yakni saat ini men- 
capai se) 20.000 orang. 

"Banyak industri pengolahan 
kayu yang pailit dan gulung tikar. 
Dari lima industri yang bertahan, 
i terpasangnya di bawah 
ungkap Anton, Sabtu 
(15/9), di Banjarmasin, Lima in- 
dustri yang masih bertahan itu di 
antaranya PT Wijaya Triutama 
Plywood Industri dan PT Surya 
Satria Timur Corporation. 

Anton mengatakan, penyebab 
utama matinya industri kayu di 
Kalsel adalah pasokan bahan ba- 
ku yang tak lagi sebanyak dulu. 
Saat ini kayu gelondongan (log) 
banyak didatangkan dari luar 
provinsi, seperti dari Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur. 

Perusahaan yang bertahan ju- 
ga tidak berkonsentrasi sepenuh- 
nya pada bisnis kayu, tetapi me- 
madukan dengan usaha lain, Me- 
nurut Anton, untuk bisa ber- 
kembang, industri perlu menye- 
suaikan diri, salah satunya de- 
ngan menye peralatan 
dengan kondi 

Tentang makin berkurangnya 
pasokan kayu itu dibenarkan Ke- 
pala Dinas Kehutanan Kalsel 
Rachmadi Kurdi. Menurut dia, 
bahan baku industri yang diper- 
oleh dari hutan di Kalsel saat ini 
hanya mampu memenuhi kurang 
dari 10 persen kebutuhan. Si- 
sanya harus didatangkan dari lu- 
ar Kalimantan, seperti Maluku. 

"Sebanyak 90 persen kebutuh- 
an bahan baku kayu itu dida- 
tangkan dari Kalteng Kaltim, 
dan Maluku. Kayu meranti di- 
datangkan dari Maluku," 
Untuk menambah suplai, hutan 
rakyat akan dikembangkan kem- 
bali di Kalsel. (WER) 


KOMPAS/BAHANA PATNIA GUPTA 


Wisatawan menikmati kejernihan air laut di Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Minggu (16/9). Banyaknya 


w 
merus 


awan yang berkunjung menikmati keindahan pantai dengan airnya yang jernih harus dibarengi dengan regulasi yang jela 
k ekosistem, terutama terumbu karang. 


agar tidak 


Masih Ada Pelaku Lain 


3 Tersangka Pengedar Narkoba Diduga Bagian dari Sindikat 


SURABAYA, KOMPAS — Tiga tersangka pengedar 
narkotika dan obat-obatan terlarang yang ditangkap 
Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian Negara Republik Indonesia diduga adalah 
bagian dari jaringan sindikat internasional. Barang 
bukti sebanyak 15 kilogram sabu dan 200.000 pil 
ekstasi yang disita polisi itu dipasok dari luar negeri. 


”Mereka bagian dari jaringan 
yang lebih besar karena barang- 
nya dipasok dari luar negeri. Ma- 
sih ada pelaku lain juga," jelas 
Direktur Narkoba Polda Jawa 
mur Komisaris Besar Bambang 


Triyanto, Minggu 9/9), di Su- 


labuhan Merak, Banten. JF d 
tangkap di Stasiun Gambir, Ja- 
karta, Terakhir, AO ditangkap di 
Surabaya, Jumat lalu, 

Saat menangkap AO di sebuah 
kamar indekos di Surabaya, polisi 
juga menemukan 15 kilogram sa- 
bu dan 200.000 pil ekstasi, terdiri 
atas 120.000 pil ekstasi kecil ber- 


warna merah serta 75000 pil 
ekstasi berukuran besar berwar- 
na kuning dan hijau. 

Bambang menambahkan, sa- 
bu dan pil ekstasi itu akan di- 
edarkan ke berbagai daerah di 
luar Jawa, seperti Makassar (Su- 
Selatan), Maluku, Bali, dan 
Tenggara Timur. "Bahkan, 
ang akan dikirim ke 
ucapnya. 

Bambang mengakui, salah satu 
dari tiga tersangka itu merupa- 
kan salah satu pemimpin jaring- 


h memburu pelaku la- 
in yang jadi bagian dari sindikat 
itu, Kepolisian juga memperketat 
penjagaan di bandara dan pe- 
labuhan yang menjadi pintu ma- 


suk untuk peredaran narkoba, 


Pabrik sabu di Kendari 


Secara terpisah, Kepala Polda 
Sulawesi Tenggara Brigadir Jen- 
deral (Pol) Tubi Anis Ang- 
kawijaya di Kendari, Sabtu, men- 
an, kasus narkoba di pro- 
vinsi itu cenderung meningkat. 
Bahkan, ada indikasi Kendari, ibu 
kota Sultra, mulai menjadi salah 
satu pintu masuk dan titik pe- 
nyebaran narkoba. 

"Setiap bulan kami menangani 
3-4 kasus narkoba. Padahal, lima 
tahun lalu nyaris tidak ada kasus 
narkoba di sini,” katanya, 

Kejadian terakhir yang me- 
nyentak publik Sultra adalah di- 
temukannya pabrik rumahan 
pembuatan sabu di Kendari, Mei 
lalu. Sebuah rumah toko dija- 
dikan tempat produksi sabu de- 
ngan omzet mencapai miliaran 
rupiah per hari. Ini adalah tem- 
pat produksi narkoba pertama 
yang terungkap di Sultra. 

is, dari “berbagai 
dan pelaku yang diungkap, 
k hasil penggerebekan 
abu, peningkatan kasus 


narkoba di Sultra terkait dengan 
meningkatnya mobilitas antar- 
daerah yang salah satunya dipicu 
maraknya aktivitas pertambang- 
an di Sultra. "Banyak pelanggan 
narkoba yang adalah pekerja di 
sektor tambang. Mereka berasal 
dari luar Sultra,” katanya. 
Kepala Biro Operasi Polda K: 
limantan Tengah Komis 
sar Slamet Rahardjo di Pala 
karaya pun mengakui, peke 
tambang dan perkebunan me- 
rupakan profesi yang mendomi- 
nasi pengguna narkoba di pro- 
vinsi itu. Tersangka kasus nar- 
koba di Kalteng pada Janua- 
ri-Agustus 2012 ialah 294 orang. 
Sebanyak 268 orang di antaranya 
n swasta. 
70 persen dari kar- 
yawan swasta tersangka kasus 
narkoba itu bekerja sebagai pe- 
kerja tambang dan perkebunan. 
"Sebagian besar tersangka ber- 
usia lebih di tahun," papar 
Slamet, Narkoba yang paling ba- 
nyak dipakai adalah 
banyak 171 kasus, Jeni: 
lah obat-obatan terlarang, 


BEBERAPA KASUS TKI ILEGAL 2012 


5 SEPTEMBER Pemerintah Kota Batam memulangkan 
34 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Mereka 
bagian dari 59 calon TKI ilegal yang diserahkan polisi 
sebagai hasil pengembangan informasi sehubungan. 
dengan penyergapan enam calon TKI dan seorang 
calonya yang akan berangkat ke Malaysia seminggu 
sebelumnya, 

@:— 21 AGUSTUS 101 TKI asal Nusa Tenggara Barat 
dipulangkan dari Malaysia karena tidak memiliki 
paspor dan dokumen serta izin tinggal yang sah 
bahkan menempuh cara ilegal saat berangkat ke 
Malaysia. 

€7—— 6 AGUSTUS 26 TKI dideportasi oleh Malaysia. Mereka 
dinilai tidak sah berada di negara tersebut. Mereka 


APLIKASI TEKNOLOGI 


Seharusnya Mudah, Malah Memperlambat 


da dasarnya teknologi di- 
Pp iptakan untuk memper- 
mudah urusan manusia. 
Akan tetapi, untuk urusan le- 
lang pengadaan barang dan jasa 
pemerintah melalui internet di 
Provinsi Bengkulu, lain cerita- 
nya. Di provinsi ini lelang pro- 
yek pemerintah secara online 


berasal dari Nusa Tenggara, Jawa, dan Lampung. 


07 ——— 22 MARET Seorang calo TKI, TES (40), ditangkap 
polisi di Batam bersama delapan TKI yang hendak 
diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura. Mereka 
akan masuk ke negara lain dengan visa kunjungan, 

r bukan visa kerja, 


Sumbo: Litbang "Kompas”/5JP, dari pemberitaan "Kompas" 


BURUH MIGRAN 


Polda Kalbar Amankan 
12 Calon TKI Ilegal 


PONTIANAK, KOMPAS — 
Jajaran Kepolisian Daerah Ka- 
limantan Barat mengamankan 12 
warga Sulawesi Selatan yang di- 
duga akan menjadi tenaga kerja 
ilegal di Negara Bagian Sarawak, 
Malaysia, Minggu (16/9) dini hari. 
Mereka diamankan saat menem- 
puh perjalanan darat menggu- 
nakan mobil dari Pontianak ke 
kawasan perbatasan Indonesia di 
Entikong, Kabupaten Sanggau. 
Kepala Bidang Hubungan Ma- 
syarakat Kepolisian Daerah Ka- 
limantan Barat Ajun Komisaris 
Besar Mukson Munandar 
mengatakan, 12 warga Sulawesi 
Selatan itu menumpang empat 
kendaraan dari Pontianak. Saat 
ini, mereka dimintai keterangan 


Kalbar. "Polisi masih meminta 
keterangan mereka dan me- 
ngumpulkan sejumlah alat bukti. 
Mereka mengaku hanya akan 
mengunjungi kerabat yang be- 
kerja di Sarawak, tetapi kami 
khawatir ini adalah modus untuk 
masuk ke Sarawak menjadi tena- 
ga kerja,” ujar Mukson. 


Seorang warga yang diaman- 
kan, Baharudin Ali (42), meng- 
aku, dia dan rombongan memang 
akan mengunjungi kerabat yang 
bekerja di Sarawak. Namun, saat 
ditanya di mana alamat kera- 
batnya itu, Baharudin dan 
teman-temannya kebingungan. 

Mengacu pada banyaknya cap 
di paspor, satu warga sering me- 
lintas melalui Entikong. Warga 
lainnya masih menggunakan pas- 
por yang baru dibuat. 

Direktur Yayasan Nanda Dian 
Nusantara (YNDN) Devi Tioma- 
na mengatakan, warga Sulawesi 
Selatan biasanya memilih Nu- 
nukan, Kalimantan Timur, se- 
bagai tempat transit menuju Ma- 
laysia. "Kemungkinan, sebelum 
mereka diamankan polisi, sudah 
ada satu atau beberapa rombong- 
an asal Sulawesi Selatan yang 
sukses masuk ke Sarawak dengan 
menggunakan Pontianak sebagai 
transit,” kata Devi. 

YNDN adalah lembaga swa- 
daya masyarakat yang mengad- 
vokasi kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan TKI. (AHA) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


justru menjadi penghambat ro- 
da pembangunan. 

”Ribet. Mencari pengumum- 
an lelang pemerintah sekarang 
jadi tambah susah. Harus setiap 
hari memantau internet. Ap: 
lagi, bagi saya yang sudah ham- 
pir kepala lima ini, huruf-huruf 
di layar komputer kecil-kecil, ti- 
dak terlihat jelas, Salah klik saja 
bisa lain tampilan di layar kom- 
puternya,” tutur Hermansyah, 
penyedia jasa konstruksi di Kota 
Bengkulu, Rabu (5/9). 

Keluhan yang disampaikan 
Hermansyah itu terkait meka- 
nisme pengadaan barang dan ja- 
sa pemerintah yang kini sudah 
dilakukan secara online melalui 
internet. Menurut Wakil Ketua 
Gabungan Pelaksana Konstruksi 
Indonesia (Gapensi) Bengkulu 
itu, pengumuman lelang yang 
dimuat di media massa masih 
lebih mudah. 

Lain lagi komentar Setia Lita 
dari Asosiasi Kontraktor Air In- 
donesia (Akaindo) Bengkulu. 
Menurut dia, terkadang koneksi 
data sistem lelang elektronik 
terganggu sehingga mengham- 
bat pemborong yang akan me- 
masukkan penawaran melalui 
internet. 

Koordinator Layanan Penga- 
a Elektronik (LPSE) 
Bengkulu Husni Mah- 
yudin menambahkan, bukan ha- 
hnya rekanan yang belum me- 
nguasai mekanisme lelang elek- 
tronik, pegawai di setiap satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) 
pun belum semuanya mampu. 

Padahal, sistem yang ada su- 
dah bagus dan sebenarnya akan 
mempermudah proses lelang 


pengadaan. Kapan saja dan di 
mana saja penyedia jasa bisa 
melihat pengumuman lelang 
dan memasukkan penawaran, 

"Kadang ketika mengunggah 
penawaran atau mengunduh do- 
kumen ada berkas yang lengkap 
atau tidak terbaca, misalnya,” 
ujar Husni, 


Kualitas SDM rendah 


Penguasaan teknologi, khu- 
susnya mekanisme lelang pro- 
yek pemerintah secara elektro- 
nik, yang kurang dari penyedia 
jasa ataupun aparat pemerintah 
menyebabkan lambatnya pro- 
yek-proyek pembangunan dile- 
lang. Akibatnya, penyerapan 
anggaran pemerintah rendah. 

Pada akhir semester I-2012, 
tingkat penyerapan anggaran 
Pemerintah Provinsi Bengkulu 
baru mencapai 19,5 persen. Dari 
23 SKPD yang ada di Provinsi 
Bengkulu, terdapat 209 paket 
pengadaan barang dan jasa yang 
dikelola Unit Layanan Pengada- 
an (ULP). Dari jumlah itu, 99 
paket (44 persen) di antaranya 
sudah selesai lelang, 16 paket (7 
persen) harus lelang ulang, 54 
paket (25 persen) dalam proses 
lelang, dan 47 paket (22 persen) 
dalam persiapan lelang. 

Manajer Eksekutif Lembaga 


jumen 


Pengembangan Jasa Konstruksi 
(LPKJ) Bengkulu Zetman 
mengakui terbatasnya kualitas 
sumber daya manusia pembo- 
rong, terutama yang berada pa- 
da perusahaan tingkat (grade) 4 
ke bawah. Tidak sedikit pemilik 
perusahaan tingkat 4 ke bawah 
yang meneruskan usaha orang- 
tuanya. Tingkat pendidikan me- 
reka rendah, tetapi memiliki 
modal cukup untuk mengerja- 
kan proyek pemerintah yang 
bernilai hingga Rp 2,5 miliar. 

Dari 800 perusahaan penye- 
dia jasa konstruksi di Bengkulu, 
sebanyak 70 persen di antara- 
nya adalah perusahaan tingkat 4 
ke bawah. 

Mengatasi keterbatasan pe- 
nguasaan mekanisme lelang 
elektronik oleh penyedia jasa 
konstruksi, LPSE dan LPJK pun 
memfasilitasi pelatihan bagi 
perusahaan penyedi: Baru 
28 orang yang sudah dilatih. 

Ke depan, peningkatan ke- 
mampuan aparat dan penyedia 
jasa konstruksi terhadap peng- 
adaan barang dan jasa secara 
elektronik harus terus didorong. 
Harapannya, sistem itu mem- 
permudah proses penawaran, 
menjamin transparansi dan 
akuntabilitas, 

(ADHITYA RAMADHAN) 


KT Tara 
KILAS 


Satwa Terancam Punah Telah Dilepaskan 

MALANG — Sudah ratusan satwa langka yang terancam punah 
dan dilindungi selama ini dilepaskan ke alam liar atau di- 
lepasliarkan oleh gabungan kerja sama lembaga pemerintah 
dan bukan pemerintah (LSM). Pada jenis primata lutung atau 
langur (Trachypithecus Auratus F) saja, Sabtu (15/9), dilepaskan 
13 ekor. "Jauh lebih baik jika penangkapan hewan liar dicegah 
melalui pendidikan bagi masyarakat. Sebab biaya dan waktu 
untuk upaya melatih satwa sebelum melepaskan ke alam liar 
sangat besar," kata Direktur Konservasi dan Keanekaragaman 
Hayati Kementerian Kehutanan Novianto Bambang Wawan- 
dono di Malang, Sabtu. Ia berada di Javan Langur Centre (JLC) 
di Kota Batu untuk memimpin upacara pelepasan itu. (ODY) 


Warga Blokade Jalan Rusak 


JAMBI — Sekitar 30 warga di Jalan Sunan Gunung Jati, 
Kecamatan Kotabaru, Jambi, Sabtu (5/9), memblokade jalan 
menuju area pengeboran minyak PT Pertamina. Pemblokadean 
itu dilakukan lantaran kesal jalan sekitar permukiman rusak 
dan berdebu karena kerap dilalui alat berat perusahaan. Warga 
setempat, Abdullah, mengatakan, tuntutan sudah diajukan ke- 
pada perusahaan agar memperbaiki jalan yang panjangnya 

r 500 meter. Namun, sampai sekarang tidak ada 
perbaikan. "Debunya beterbangan sampai ke rumah,” kata 
Thoibah, warga lainnya. (UTA) 

Bupati Flores Timur Dilaporkan ke PTUN Kupang 


KUPANG — Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yo- 
seph Lagadoni Herin dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara Kupang oleh peserta lelang proyek. Bupati diduga telah 
mengintervensi hasil lelang untuk memenangkan peserta lelang 
proyek senilai proyek Rp 1,2 miliar itu. Penasihat hukum CV 
Ama Karya Pratama (AKP), Ali Antonius, di Kupang, Jumat 
(14/9), mengatakan, Direktur CV AKP Ignasius Demon Helan 
sebagai pemenang tender proyek telah mendapat perlakuan 
sangat tidak adil oleh Bupati Herin. Panitera Muda PTUN 
Kupang Hendrikus, Rabu, mengatakan, perlu waktu untuk 
mempelajari administrasi tender itu. (KOR) 


Tiga Kabupaten Siapkan Pelabuhan Sendiri 


BENGKULU — Menghindari kerusakan jalan negara akibat 
angkutan batubara dan minyak sawit mentah dari lokasi pro- 
duksi ke Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu, tiga ka- 
bupaten di Provinsi Bengkulu siap membangun pelabuhan 
diri bekerja sama dengan pihak swasta, Ketiga kabupaten itu 
lah Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Hal 
itu terungkap saat para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu 
bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di 
Bengkulu, Jumat (14/9). (ADH) 


BAHAN PANGAN 


Pengembangan Gandum 
Masih Terhambat Pasar 


BANJARNEGARA, KOMPAS 
— Pengembangan tanaman gan- 
dum di Kabupaten Banjarnegara, 
Jawa Tengah, masih terhambat 
persoalan teknologi tanam dan 
pemasaran. Minimnya permin- 
taan gandum lokal menyurutkan 
antusiasme petani dalam memi- 
lih gandum sebagai tanaman al- 
ternatif komoditas hortikultura 
lain, seperti jagung dan kedelai. 
Zulkifli (43), petani gandum di 
Desa Karangtengah, Kecamatan 
Batur, Banjarnegara, menutur- 
kan, petani masih enggan me- 
nanam gandum & 
bab belum ada jam 
"Jika pasarnya tersedia, kami bi 
sa beralih menanam gandum. Se- 
jauh ini, kami kerap kebingungan 
dalam memasarkan hasil pro- 


3 


Jika pasarnya tersedia, 
kami bisa beralih 
menanam gandum. 
Sejauh ini, kami kerap 
kebingungan dalam 
memasarkan hasil 
produksi. 


didapat. Padahal, produktivitas 
gandum di wilayah itu bagus, 
yaitu hingga 8 ton per hektar, 


duksi 


btu (15/9). 
elain itu, keterbatasan pe- 
ngetahuan petani terhadap ta- 
naman ini dan teknologi budi- 
daya serta pengolahannya men- 
jadi kendala lain. Petani juga ke- 
sulitan mendapatkan benih gan- 
dum atau sorgum yang berku- 
alitas atau bersertifikat. 

Eko Sujarwadi (38), petani di 
Desa Bakal, Kecamatan Batur, 
Banjarnegara, yang mulai mem- 
budidayakan gandum sejak se- 
tahun terakhir, mengaku, infor- 
masi mengenai pembeli gandum 
yang adalah bahan dasar pem- 


Kepala Desa Karangtengah 
Nasrulah menambahkan, petani 
belum mengenal teknologi peng- 
olahan gandum. Juga belum ada 
alat pengolahan gandum hingga 
menjadi tepung. Petani juga 
menganggap gandum tak meng- 
untungkan, kurang bisa bers 
dengan jagung atau sayu 

Kepala Dinas Pertanian, Pe- 
ternakan dan Perikanan Banjar- 
negara Dwi Atmadji mengatakan, 
saat ini luas lahan pengembang- 
an gandum di Banjarnegara baru 
40 hektar. Tahun depan diha- 
rapkan Juasannya mencapai 100 


buatan tepungteriguitupun sulit hektar. (GRE) 


KULIAH...? 
BSI AJA 


Akademi-Akademi BSI 
Terakreditasi 


AMIK BSI 


Araswn Mararetran Informasi dan Kongu 


Kenapa Akademi ? 


8 Dibanding dengan S1. Program Akaderv 
(OB) letih cepat setesai 

#8 Cepat merebut peluang pekerjaan 

@ Dibandingkan degan Wlusan S1 lulusan 
Ahadeny lebih banyak @cari oleh perusahaan 

@ Perkuliahan lebih apikatf 
Total biaya yang dikeluarkan lebih efisian 
Praktikum lebah banyak dibanding S1 
Kualitas lulusan telak kalah dengan S1 
Dapat melanjutkan studi ke & 


Kenapa BSI ? 


BSI terakreditasi BAN PT dengan 
kurikulum yang selalu disampurnakan 


Komputerisasi Akuntansi » 
Manajemen Informati 
Teknik Komput. 
ASM BSI 


Abadurs Belyetar dar Marujerman 


Sekretaris 
Manajemen Administrasi « 


ABA BSI 


Akademi Bahana A$ 


dengan perkembangan teknologi Bahasa 
W Biaya kuliah telak mahal 2 
ae Sen arna 000,/ bulan Bahasa Cina (Mandarin) 
@ Bekerjasama dengan 6 Bank Nasor AKOM BSI 


Dosen protesionai & terlatih (serttiasi") 


8-siswa pendidikan (dari 


Yayasan, Kopertis, Diki dan perusahaan 
Lai Penyiaran (Broadcasting) 


Periklanan (Advertisingi 


AKPAR BSI 


W Bagi yang Ing melanjutkan studi 
jenjang S1, BSI bekerjasama deng 
Unwersitas dan Sekolah Tg! 

di indonesia 

8 Ada BSI Career Gentar (BCC) yang 
bekerjasama 
lebih dari 1,000 perusahaan & BSI 
Entrepreneur Center (BEC) 


@ Puluhan prestasi mahasiswa 
intemasanai maupun lokal 
@ Kegiatan sosiai kemasyarakatan 
1 Lokasinya tersebar dimana-mana, lebih 
dekat dari rumah atau kantor (thengherrat 
biaya transpord) 


Gelombang Khusus 
4-24 Soptombar 2012 


NUSANTARA 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Menteri 
Kelautan dan 
Perikanan 
Sharif C 
Sutardjo serta 
Menteri 
Pariw 
Ekonomi 
Kreatif Mari 
Elka Pangestu 
(kedua dan 
ketiga dari 
kiri) 
melepasliarkan 
anak penyu 
(tukik) jenis 
penyu 
belimbing dan 
penyu hij 
Pantai 
Inggrisau, 
Kepulauan 
Yapen, Papua, 
Minggu (46/9). 


a dan 


KOMPAS/RADITYA HELABUMI 


ANSMIGRASI 


Kalimantan Tengah Lakukan Moratorium 


PALANGKARAYA, KOMPAS 
— Pemerintah Provinsi Kaliman- 
tan Tengah melakukan morato- 
rium atau menunda sementara 
program permukiman transmi- 
grasi baru. Program itu akan di- 
berlakukan mulai tahun 2013 
hingga masalah di berbagai p: 
mukiman transmigrasi yang su- 
dah ada bisa diselesaikan. 
Gubernur Kalteng Agustin 
Teras Narang di Palangkaray: 
Kalteng, Sabtu (5/9), menga- 
takan, hingga kapan moratorium 
diberlakukan belum dipastikan. 
Akan tetapi, semakin segera per- 
baikan dan pembenahan dilaku- 
kan, kian cepat pula pemprov 
mencabut moratorium tersebut. 


1960. Seba- 
nyak 01 keluarga atau 
305621 jiwa telah didatangkan 
hingga akhir 2011 dan tersebar di 
261 unit permukiman terj 
(UPT). Beberapa lokasi trani 
grasi berkembang dengan baik. 


”Lokasi-lokasi itu menjadi pu- 
sat pertumbuhan ekonomi baru 
serta berkembang sebagai fungsi 
perkotaan yang telah membe- 
rikan kontribusi bagi percepatan 
pembangunan Kalteng,” ujarnya. 

Namun, sebagian permukiman 
transmigrasi gagal berkembang. 
Bahkan, ada yang masuk kategori 
desa tertinggal. Pada akhirnya, 
pemerintah daerah harus me- 
nanggung beban. Persoalan itu 
tidak lan dengan  Un- 
dang-Undang (UU) Nomor 29 
Tahun 2009 tentang Ketransmi- 
grasian. 


Jalan setapak 


Kondisi transmigran yang saat 
ini amat memprihatinkan ter- 


utama berada di kawasan Pe- 
ngembangan Lahan Gambut 
(PLG) yang tersebar di Kabu- 


paten Kapuas dan Barito Selatan. 
Pada 1999, sejumlah 15.600 ke- 
luarga menempati kawasan PLG 
yang berasal, antara lain, dari 


Jawa Timur, Yogyakarta, dan Nu- 
sa Tenggara Timur. 

Mereka tersebar di 39 unit 
permukiman terpadu atau setara 
desa. Kini, jumlah transmigran 
tinggal tersisa sekitar 8.000 ke- 
luarga, Mereka hengkang karena 
infrastruktur yang tak kunjung 
dibenahi. Listrik belum masuk 
dan jalan-jalan ke permukiman 
belum diaspal, bahkan sering ru- 
sak. 

Suriansah, — Kepala — Desa 
Sukakarya, Kecamatan Jenamas, 
Barito “Selatan, mengatakan, 
transmigran pertama ditempat- 
kan di desa itu tahun 1998. Desa 
tersebut termasuk permukiman 
migran yang berada di ka- 
n PLG, Namun, setelah 
hampir 15 tahun, jalan masuk ke 
sana hanya berupa jalur setapak. 

Jalur ini hanya bisa dilalui se- 
peda motor. Sejak dulu kondisi 
tak berubah, Bahkan, jembatan 
menuju Sukakarya hampir ro- 
boh. (BAY) 


Pembakar Hutan Kabur 


Berupaya Mengalihkan Perhatian agar Leluasa Mencuri Kayu 


TEMANGGUNG, KOMPAS 


— Tiga orang diketahui 


membakar kawasan hutan produksi terbatas dengan 
melempar korek api menyala di petak 7 Resor 
Pemangku Hutan Kwadungan, Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Temanggung, Jawa Tengah, 
Sabtu (15/9) pukul 09.00 WIB. 


Api kemudian berkobar besar, 
meluas hingga Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPF) 
Wonosobo, dan akhirnya baru 
berhasil dipadamkan pada Ming- 
gu pukul 1745, 

Kepala BKPH Temanggung 
Juni Junaedi mengatakan, upaya 
sengaja membakar ini sempat di- 
ketahui warga sekitar. Tiga orang 
ini langsung melempar korek api 
menyala ke rumput dan se- 
mak-semak yang sudah menge- 
ring. Setelah ditegur w: me- 
reka berusaha memadamkan, 
tetapi api telanjur membesi 
stelah melihat api membe- 
dan makin meluas, tiga orang 
yang mengen sepeda motor 
ini langsung kabur meninggalkan 
lokasi,” ujarnya, Sabtu. Belum di- 
ketahui motif dan tujuan upaya 
pembakaran hutan ini. 


Berdasarkan data sementara, 
Minggu siang, di BKPH Temang- 
gung, api telah menghanguskan 
kawasan hutan di petak 7B Resor 
Pemangku Hutan (RPH) Kwa- 


dungan dengan luasan arcal 
mencapai sekitar 15 hektar, Di 
BKPH Wonosobo, api telah 


membakar kawasan hutan di pe- 
tak 16 dan petak 18 di RPH 
dang dengan luasan areal 
terbakar mencapai sekitar 8 hek- 
tar. 

Kepala BKPIT Wonosobo 
Sindar Pasaribu mengatakan, se- 
telah sebelumnya berasal dari 
BKPH Temanggung, api mulai 
menjalar ke RPH Sigedang pada 
Minggu pukul 1000. Upaya pe- 
madaman di dua wilayah ter- 
sebut dilakukan dengan melibat- 
kan ratusan orang, terdiri dari 
petugas Perum Perhutani KPH 


Kedu Utara dan warga sekitar. 
Api menjalar dengan cepat dan 
sulit dipadamkan karena angin 
bertiup kencang. 

Pada hari yang sama, kemarin, 
bara api juga membakar 0,25 
hektar semak belukar dan ilalang 
di kawasan hutan alam di Gu- 
nung Sumbing petak 23A1 RPH 
Kemloko, BKPH Temanggung. 
Bara api ini berasal dari sisa 
kebakaran sebelumnya. Api mu- 
lai terlihat pukul 0700 dan ber- 
hasil dipadamkan Sabtu sore, 


Mencuri kayu 

Administratur Perum Perhu- 
tani KPH Kedu Utara Iwan Se- 
tiawan mengatakan, selain ka- 
rena kelalaian manusia seperti 
pendaki atau pembuat arang 


disebabkan oleh kesengajaa 
jumlah oknum dengan 
an-tujuan tertentu, 

'Ada orang yang sengaj: 
" hutan sek 
alihan perhatian agar mereka da- 
pat dengan leluasa mencuri kayu 
di kawasan hutan yang lain,” 
ujarnya. Namun, pelaku pem: 
karan hutan tersebut sulit dil: 


tuju- 


ja mem- 
peng- 


dan diproses hukum, kecuali jika 
tertangkap tangan. 

Sement: itu, Balai Besar 
Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango memutuskan untuk 
menutup gunung yang berada di 
wilayah — Kabupaten — Bogor, 
Sukabumi, dan Cianjur, Jawa Ba- 
rat, itu hingga Oktober. "Ini un- 
tuk menghindari kemungkinan 
jatuhnya korban dari kebakaran 
hutan yang mungkin terjadi se- 
lama musim kemarau," ujar Agus 
Wahyudi, kepala balai tersebut, 
Minggu, (EGI/HEI) 


PILKADA 


PAN Dukung Pencalonan Dede Yusuf dan Primus Yustisio 


BANDUNG, KOMPAS — Dede 
Yusuf dinilai paling berpotensi 
didukung sebagai calon gubernur 
Jawa Barat periode 2013-2018 
oleh Partai Amanat Nasional. Hal 
serupa juga diutarakan untuk 
Primus Yustisio bila nanti me- 
mutuskan berlaga di pilkada bu- 
pati Subang. 

ebut mengemuka da 
halalbihalal Menteri 
Koordinator Perekonomian Hat- 
ta Rajasa dan Wakil Gubernur 
Jawa Barat Dede Yusuf dengan 
pengusaha di Hotel Horison, 
Bandung, Jumat (4/9) malam. 
Hatta yang juga Ketua Umum 
PAN datang bersama pengurus 
Dewan Pimpinan Pusat PAN 
seperti ketuanya, Bima Arya, 
menggelar pertemuan bersama 


Dede Yusuf. 
Setelah acara, Hatta yang ber- 
diri di depan Dede hanya men- 
jawab singkat sewaktu ditanya 
posisi PAN dalam pilkada gu- 
bernur Jabar 2013, "Sudah ga- 
haru, cendana pula, Sudah tahu, 
bertanya pula,” katanya dengan 
tersenyum kemudian berlalu me- 
ninggalkan lokasi acar: 

Bima menuturkan, pertemuan 
tersebut bisa disebut sebagai 
sinyal dukungan PAN dalam pil- 
kada gubernur Jabar mendatang, 
Dede menjadi calon kuat guber- 
nuryangakan diajukan PAN, 
ini, pihaknya tengah men 
gur pendamping Dede 
calon wakil gubernur, 

a saja dari kader partai, 
tetapi juga figur lain dari luar 


ar 


agai 


partai," kata Bima. 

Dede saat ini sudah loncat ke 
i Demokrat, sementara par- 
nya belum mendapatkan nama 
alon tetap gubernur untuk pil- 
kada mendatang. halnya 
dengan PDI-P yang masih me- 
nimbang beberapa nama seperti 
Rieke Diah Pitaloka, anggota 
DPR: Don Murdono, Bupati Su- 
medang: ataupun Gatot Tjahjo- 
no, pengurus Dewan Pimpinan 
Daerah Provinsi Jabar, Baru PKS 
yang sudah menetapkan kader 
mereka sekaligus petahana, Ah- 
mad Fleryawan, sebagai calon un- 
tuk pilkada Jabar. 


Dukung Primus 
Dalam kesempatan yang sama, 
Bima menuturkan, PAN siap 


Pp: 


memberikan dukungan kepada 
Primus Yustisio, anggota DPR, 
bila memutu: ingin maju 
kembali sebagai calon bupati Su- 
bang dalam pilkada tahun 2013. 
Primus yang lebih dikenal ma- 
syarakat sebagai artis sinetron ini 
pernah mencalonkan diri dalam 
pilkada bupati Subang tahun 
2008 tetapi kalah. Pada pemilu 
tif tahun 2009, dia berh: 
h dengan daerah pemilihan 
Subang, Majalengka, dan Sume- 
dang 

“Primus masih memiliki elek- 
tabilitas 


sih memiliki basis 
Subang” kata Bima. Bima 
mengatakan, partainya belum 


memiliki figur lain yang paling 
berpeluang selain Primus. (ELD) 


KEISTIMEWAAN YOGY 


Paku Alam IX Teg 


YOGYAKARTA, KOMPAS — 

. pisowanan atau 
a menghadap pemimpin 
di Puro Pakualaman Yogyakarta, 
Minggu 6/9), Kanjeng Gusti Pa- 
ngeran Adipati Arya Paku Alam 
IX menegaskan, dirinya adalah 
pewaris takhta yang sah dar 
marhum Paku Alam VIII. Paku 
Alam IX, yang dinobatkan tahun 
1999, kini menjadi bagian dari 
loro-loroning atunggal atau dwi- 
tunggal bersama Sul Ha- 
mengku Buwono X dari Keraton 
Yogyakarta dalam memimpin 

stimewa Yogyakarta. 

an Paku Alam IX itu 
an Penghageng Kawe- 
ontanan Paku- 
Yogyakarta Kanjeng Pa- 
0 (KPH) Tjondro- 
bentuk medhar 
sabda (pernyataan) dari pemim- 
pin Puro Pakualaman, Pemb 
saan pernyataan itu disampaikan 
lam pisowanan yang dipimpin 
Paku Alam IX. Wakil Gubernur 
DIY, sebagai pemimpin Puro Pa- 
kualaman, duduk di takhta ka- 
dipaten, disaksikan oleh kerabat, 
sentana (punggawa), dan mas 


AKARTA 


KGPAA Paku Alam IX 


rakat yang memadati Bangsal Se- 
wotama Pura Pakualaman, 
Tjondrokusumo menjelaskan, 
Paku Alam IX adalah putra su- 
lung dari Paku Alam VIIT, Karena 
itu, hak waris takhta adalah sah 
miliknya. "Paku Alam IX yang 
sekarang bertakhta di Pakualam- 
an Yogyal 
gai adipati, menggunakan tata 
cara, peraturan yang lengkap, di- 
sertai atribut dan upacara ber- 
dasarkan adat istiadat yang ber- 
laku, Juga didukung oleh kerabat 


skan Dirinya Sah 


dan keluarga besar Kadipaten Pa- 
kualaman dan masyarakat Yog- 
yakarta,” jelasnya lagi. 

Dalam butir pernyata 
Paku Alam IX menyatakai 
bagai awitunggal bersama Sultan 
HB X, ia mendukung tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Tn- 
donesia (NKRI). 

Seusai Tjondrokusumo mem- 
bacakan medhar sabda, keluarga 
Puro Pakualaman bersama warga 
Yogyakarta dari berbagai elemen 
menyatakan sikap pula, Inti dari 
dukungan itu menyatakan, akan 
menghormati dan mengaman- 
kan kepemimpinan Paku Alam 
IX sebagai pemimpin Puro Pa- 
kualaman yang sah. 

"Kami mendukung sepenuh- 
nya Paku Alam TX yang bertakhta 
sejak 1999, Inilah dwitunggal sah 
yang harus dihormati. 
dihasto, Ketua Sekret: 


timewaan DI Yogyakarta, 

April lalu, KPH Anglingku- 
sumo dikukuhkan sebagai Paku 
Alam TX. Dia menjadi tandingan 
bagi Paku Alam yang bertakhta 
sejak 1999. (TOP) 


NU 


PT Bumen Redja Abadi, Laturver 
Motor, Jer 
PT Batavi 


Lima: 021-6 
Bintang Berlian, 
Motor, ati: 021 

PT Setiakawan Pahala Motor, 


x DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya 


BUNGA MULAI 


We ip osisL.coln 
L 


in M ti 
- PT Setiakawan Menara Motor, se 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


- PT Owindo Berlian Samjaya, Bintar 
PT Mustika Prima Berian arogan: 


1 - PT Srikandi Olamond Motor, Mar 


"PT Prabu Mandiri Motor, Si 


3 «PT Padja 


ELECTRONIC 
SOLUTION 


Addi 


HOME 


SOLUTION 
Satisfaction For Better SOLUTION (a27 September 2012) 


Bata 


Discount vr 


2 


Electronic Solution Facliie: 


SSOGOGOASS 


Electronic Solution Facilties 


seSBoOAe 


Visit Our Website and See Our Store Location werwel 
ton 


4 & www homesatu 


Weekday 
-n Special 


KOMPAS, SENIN, 


17 SEPTEMBER 2012 


NUSANTARA 


KESEJAHTERAAN DAERAH 


Tabanan, Lumbung Padi di Bali 


Derap pembangunan fisik terkait pariwisata dan 
pesatnya pertumbuhan penduduk lokal Pulau Bali 
memaksa lahan persawahan beralih fungsi. Namun, 
Kabupaten Tabanan berupaya tetap konsisten 
mempertahankan diri sebagai lumbung padi bagi 


"Pulau Dewata”. 


aerah ini bertahan de- 
Dim lahan sawah yang 

ada. Pemerintah dan ma- 
arakat terus membangun ke- 
percayaan diri bahwa pertanian 
bisa diandalkan untuk meno- 
pang kehidupan. 

Untuk program tahun 2013, 
Tabanan tengah menyusun ren- 
cana peraturan daerah yang me- 
muat zona lahan abadi untuk 
tanaman padi, Lahan abadi ini 
dinilai menjadi solusi mencegah 
tergerusnya alih fungsi. 

Selain itu, pengakuan Jatilu- 
wih sebagai bagian dari budaya 
subak—yang diakui sebagai wa- 
risan budaya dunia oleh 
UNESCO tahun 2012 ini—be- 
nar-benar membangkitkan ke- 
percayaan diri masyarakat pe- 
tani, 

Luas lahan sawah pun diupa- 
kan tetap bertahan dengan 
jumlah hamparan 22400 hek- 
tar. Hal ini terbukti selama lima 
tahun terakhir luasannya mam- 
pu bertahan di angka kisara 
tersebut, Produksi pa- 

di juga terbukti me- 
ningkatkar 
beras dari 
pada 2007 menjadi F 
45.651 ton tahun 2011. “2. 

Namun, petani Ta- pa 
banan mengaku kesu- 
litan mendapatkan bi- 
bit padi, Tentu 
mereka berharap mendapatkan 
bibit padi yang bervarietas ba- 
gus dan aman dari serangan ha- 
ma tanaman. 

Ketua Kelompok Subhantara 
Kecamatan Marga I Wayan Su- 
kanada mengakui, pengakuan 
dunia semakin menambah ke- 
banggaannya menjadi petani Ta- 
banan. 

"Bagaimanapun ini patut di- 
syukuri dan kami bangga men- 
jadi petani, Kami berupaya agar 
generasi muda pun tak mening- 
galkan pertanian," katanya, awal 
September, di Tabanan, 

Ta mengaku bertahan ber- 
sama sekitar 20 petani anggota 
kelompoknya yang memiliki to- 
tal lahan sekitar 3.000 hektar 
sawah. Hany: mau tidak 
mau kendala cuaca tak dapat 


dimungkiri. Demikian pula ha- 
ma, 

Akan tetapi, Sukanada ber- 
sama anggotanya terus berupaya 
mencari bibit padi yang unggul. 
Pendapatan Sukanada untuk 
pengadaan bibit dari 1 hektar 
mencapai sekitar Rp 82 juta. 
Bagi dia, pendapatannya ini lu- 
mayan untuk menghidupi kelu- 
arganya. 

Ta termasuk di antara 
orang-orang Bali yang tidak ter- 
tarik dengan pariwisata di Ba- 
dung dan Denpasar. Kecintaan- 
nya terhadap pertanian Tabanan 
tak tergantikan. 

Hal ini sejalan dengan prog- 
ram pemerintah setempat yang 
mengajak petani menyisakan se- 
kitar 1 hektar sawahnya untuk 
belajar di lapangan bersama 
tenaga penyuluh. Upaya ini un- 
tuk melatih petani agar 
terhadap tanaman padi pilihan- 
nya. Harap maklum, setiap la- 
han memiliki karakter berbeda 
sehingga diperlukan semacam 
sekolah lapangan agar 
petani semakin pa- 
ham bagaimana ta- 
naman miliknya di- 
perlakukan. 

Kepala Dinas 
tanian Tanaman Pa- 
ngan dan Hortikultu- 
ra Kabupaten Taban- 
an Nyoman Budana 
menjelaskan, sekolah lapangan 
ini merupakan salah satu prog- 
ram yang mengarahkan perta- 
nian bisa bertahan dengan 
musim yang makin tak menen- 
tu, 

"Kami juga menginginkan pe- 
tani bisa kreatif memperlakukan 
tanaman dan nnya dar 
ling bertukar pikiran antara pe- 
tani dan penyuluh lapangan,” 
tuturnya, 

Sementara ini Budana belum 
mampu menyuplai anggaran 
yang memadai karena keterba- 
tasan kemampuan dana daerah. 
ini, pihaknya meng- 
gantungkan pasokan dana dari 
pemerintah pusat. Oleh karena 
itu, ia mengedepankan bagaima- 
na meningkatkan sumber daya 
manusia di tengah minimnya 


pesona Jatiluwih, 


anggaran. 

Tahun ini, anggaran untuk 
dinas tersebut berasal dari pe- 
merintah pusat, yakni sekitar 
Rp 5 miliar. Meskipun anggaran 
pusat menurun dari tahun lalu 
sekitar Rp 10 miliar, Budana 
tetap memotivasi petani dan pa- 
ra penyuluh agar kreatif. 
wa pertanian dari 
univer negeri atau- 
pun swasta juga diarahkan un- 
tuk bersedia membagi ilmu dan 
teknologinya demi kemajuan 
pertanian Tabanan. 

Kelemahan Tabanan, menu- 
rut Budana, tidak memiliki se- 
kolah menengah keahlian 
(SMK) berbasis pertanian. 

”Kami sungguh berharap ke- 
majuan teknologi pertanian di 
Tabanan itu penting guna me- 
ningkatkan kemampuan dan pe- 
ngetahuan petani. Kami pun 
tengah menyusun sejumlah 
program termasuk pendidikan 
di bidang pertanian. Aneh juga 
Tabanan sebagai lumbung padi 
kebanggaan Bali tak memiliki 
sekolah berbasis pertanian,” ujar 
Budana. 

Soal penggunaan pupuk or- 


rupakan daerah lumbung padi di Pulau Bali. Petani sepakat mengupa 
wah tercatat sekitar 22.000 hektar. Tahun ini produl 
wah di Kabupaten Tabanan, yang juga menjadi warisan budaya dunia. 


ganik, Budana menjelaskan, pi- 
haknya tak bisa sekaligus me- 
ninggalkan pupuk nonorganik. 
ia berjanji pema- 
alan pupuk nonorganik ini 
menjadi alternatif terakhir yang 
diberikan kepada tanaman padi, 
Wakil Bupati Tabanan Ko- 
mang Gede Sar ra mengakui, 
tidak mudah mencegah alih 
fungsi lahan ini terutama per- 
sawahan, Ketika sawah tak lagi 
diupayakan untuk menghasil- 
kan, lanjutnya, petani atau pe- 
milik tanah bisa cenderung 
menjualnya, Harga tanah yang 
terus melambung hingga ratus- 
an juta rupiah per arenya be- 
nar-benar menjadi tantangan. 
Menurut dia, tergiurnya pe- 
tani beralih menjual tanahnya 
karena tidak menghasilkan se- 
perti yang diharapkan, dan ting- 
ginya harga tanah itu manusi- 
awi. Namun, ini menjadi tan- 
tangan bagi pemerintah kabu- 
patennya untuk bagaimana 
mempertahankan lumbung padi 
serta terus memotivasi petani 
dengan peningkatan pengetahu- 
annya, 
"Kami per 


a, tanaman padi 


padi 


akan mempertahankan lua: 
rplus sekitar 45.000 ton. Ini merupakan 


DATA LUAS SAWAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2007-2011 


22600 
msl 22479 22465 22455 
22.400 
22.300 

2007 
Perubahan (Ha) 183 1 “19 


Rekapitulasi Anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Kabupaten Tabanan (rupiah) 


2010 2011 2012 

APBD Kabupaten: 

Belanja Tidak Langsung 8.382.500.000 5.747.141.000 5.210.733.900 
Belanja Langsung 1.270.882.400 614.100.000 2.488.810.200 
Jumlah APBD Kabupaten 9.653.382.400 6361241000  7.699,574.100 
APBN: 

Ditjen Tanaman Pangan (03) 1.395.125.000 2587.773.000  3472900.000 
Ditien Hortikultura (04) 430.000.000 1.950.000.000 2.018.870.000 
Ditien P2HP (07) 400.000.000 - - 
Ditjen PSP (08) 675.000.000 5.475.500.000 - 
Jumlah APBN 2.900.125.000 10.013.273.000  5.921770.000 
Total 12.553.50700 16.374.514.000 13.621344.100 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabanan GUNAWAN 


tetap dinanti dan tak pernah 
mati, Hampir semua makan na- 
si. Kami hanya membutuhkan 
perhatian dan peningkatan 


teknologi demi kecintaan kami 
terhadap padi ini," kata Suka- 
nada berharap. 

(AYU SULISTYOWATI) 


TANAH LONGSOR 


Pengungsi 
Terserang 


Penyakit 


PADANG, KOMPAS — Seba- 
gian korban bencana tanah long- 
sor di Kampung Ubi, Batu Busuk, 
Kelurahan Lambung Bukik, Ke- 
camatan Pauh, Kota Padang, Su- 
matera Barat, yang kini meng- 
ungsi, mulai diserang beragam 
penyakit. Di antara beberapa je- 
nis penyakit yang dominan a 
lah demam dan batuk sebagi: 
akibat lanjut dari infeksi saluran 
pernapasan akut, 

Sejumlah pengungsi, Minggu 
6/9), terlihat mendatangi tenda 
pelayanan pengobatan darurat 
yang didirikan di pelataran Pusat 
Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Kuranji PT Semen Padang. Selain 
pengungsi, sebagian anggota ke- 
luarga mereka juga berobat. 
ian di antara anggota ke- 
luarga korban yang berobat itu 
datang dengan keluhan luka-luka 
di sebagian tubuhnya. Hal itu 
menyusul upaya pertolongan dan 
evakuasi, setelah longsor yang 
menimbulkan empat korban te- 
was dan meratakan sedikitnya 
tujuh rumah warga. 

Seorang tenaga medis di tenda 
pengobatan, Yosrida, menutur- 
kan, beragam penyakit cende- 
rung menyerang orang dewasa. 
"Mungkin disebabkan daya tahan 
tubuh yang cenderung lemah ka- 
rena cuaca yang kerap hujan. 
Selain itu, tinggal di dalam tenda 
besar dengan banyak orang ada 
kemungkinan saling tertular bi- 
bit peny: 

Jenis penyakit lain, seperti di- 
are dan gatal-gatal, tak terlalu 
banyak menyerang pengungsi. 
Sanitasi yang baik dan sumber air 
bersih yang masih tersedia mem- 
bantu pengungsi terhindar dari 
ancaman penyakit ini. 

Selain puluhan orang yang 
mengungsi di tenda darurat, se- 
bagian korban lainnya mengung- 
si ke rumah kerabatr 
rumah war 


jug 
bersih, " 
telah bencana longsor menghan- 
curkan rumah kami," kata Hasan 
Basri (54), korban longsor. 
Sementara tim operasi darurat 
yang rencananya berada di hulu 
sungai selama tujuh hari pada 
Minggu sudah kembali, setelah 
diberangkatkan beberapa jam se- 
belumnya. Tim semula akan 
membersihkan hulu sungai dari 
material banjir bandang. (INK) 


INFRASTRUKTUR 


Pemecah Gelombang di Pulau Baai Terlalu Pendek 


BENGKULU, KOMPAS — Pe- 
mecah gelombang di alur masuk 
Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi 
Bengkulu, yang pendek me- 
nyebabkan pendangkalan hebat 
di alur masuk pelabuhan. Pe- 
mecah gelombang perlu diper- 
panjang untuk menekan pen- 
dangkalan yang sering me- 
nyebabkan kapal kandas. 

Seusai meninjau Pelabuhan 
Pulau Baai hingga ke Pulau Tikus 
bersama PT Pelabuhan Indone- 
sia (Pelindo) IT Cabang Bengkulu, 
Minggu 6/9), Asisten TT Pem- 
prov Bengkulu M  Nashsya 
Pelabuhan Pulau 
revitalisasi. Selain 
pengerukan alur, pemecah ge- 
lombang perlu diperpanjang agar 
pendangkalan alur tak terjadi. 

Panjang pemecah gel 
pelabuhan yang ada 
652 meter untuk 
meter pada sisi kanan alur de- 
ngan lebar m g-masing 6 me- 
ter. Diperlukan perpanjangan pe- 
mecah gelombang sekitar 300 
meter. Rencana pengembangan 


Pelabuhan Pulau Baai segera di- 
sampaikan kepada pemerintah 
pusat. "Perbaikan sangat dipei 
lukan agar Pulau Baai menjadi 


pelabuhan pengumpul yang 
tangguh,” kata Nashsya. 
Sementara itu, PT Pelindo IT 


Cabang Bengkulu telah mengeruk 
endapan pasir yang menghalangi 
alur masuk Pelabuhan Pulau Bani, 
Investasi pengerukan dinilai lebih 
ekonomis dibandingkan jika harus 
memperpanjang pemecah gelom- 
bang, Jika pemecah gelombang di- 
perpanjang pun, pengerukan tetap 
harus dilakukan. 

Sebelum dikeruk, endapan pa- 
sir yang terbawa gelombang laut 
menutupi sebagian alur masuk 
pelabuhan. Kedalaman alur pun 
rata-rata hanya -3 meter low wa- 
ter spring (LWS). Inilah yang 
kerap menyebabkan kapal 'ber- 
bobot mati di atas 20000 ton 
kandas. Setelah dikeruk, kini ke- 
dalaman alur pelabuhan telah 
mencapai -10 LWS. Kapal ber- 
bobot mati 40.000 ton sudah bisa 
masuk pelabuhan. 


"Anggaran untuk pengerukan 
Rp 40 miliar-Rp 50 miliar se- 
tahun,” ujar Manajer Usaha Ter- 
minal PT Pelindo II Cabang 
Bengkulu Sabar Haryono. 


Menambah dermaga 


Menurut Sabar, salah satu pe- 
ngembangan pelabuhan yang se- 
dang dilakukan PT Pelindo ialah 
menambah dermaga untuk kapal 
curah cair. Sebab, selama ini 
bongkar muat minyak sawit 
mentah (CPO), peti kemas, dan 
kargo umum masih di satu der- 
maga. Seiring dengan alur yang 
sudah dapat dilalui kapal 'ber- 
bobot mati 40.000 ton, ke depan 
bongkar muat masing-masing je- 
nis barang itu akan dilakukan 
pada dermaga terpisah, 

Sejauh ini, kata Sabar, telah 
ada empat perusahaan yang siap 
berinvestasi pada dermaga khu- 
sus kapal muatan curah cair. Ke- 
butuhan investasinya mencapai 
Rp 36 miliar-Rp 40 miliar. 

Nashsya berharap, pemecah 
gelombang bisa diperpanjang dan 


P SUMATERA 


SAMUDRA HINDI 


Bengkulu 


- 


Pulau Tikus 
u 
—— Pelabuhan 
5 km Pulau Baai 


NOVAN 


pendangkalan alur terai e- 
hingga semakin banyak kapal 
yang bisa merapat ke Pelabuhan 
Pulau Baai. Dengan demikian, 
konektivi serta arus barang 
dari dan ke Bengkulu akan se- 
makin lancar, (ADH) 


KONSERVASI 


Jalan Menuju Cagar Alam Menipo Sangat Buruk 


KUPANG, KOMPAS — Kawas- 
an Cagar Alam Menipo di Desa 
Enoraen, Kecamatan Amarasi Ti- 
mur, Kabupaten Kupang, Nusa 
Tenggara Timur, sebenarnya 
ngat layak "dipasarkan” karena 
termasuk obyek wisata alam ber- 
daya tarik tinggi. Namun, ke- 
molekan Menipo seakan jauh di 
awang-awang, semata-mata ka- 
rena infrastruktur jalannya be- 
lum mendukung, bahkan masih 
sangat buruk. 

Demikian catatan dan kesak- 
sian Kompas bersama tim dari 
Balai Besar Konservasi Sumber 
Daya Alam (BBKSDA) NTT 
mengunjungi pulau mungil yang 
telah menjadi Taman Wisata 
Alam (Menipo), Jumat-Sabtu 
(5/9) lalu. Tim dimaksud di an- 
taranya Wiratno (Kepala), Ma- 
man Surahman (Kepala Seksi 
Perlindungan, Pengawetan, dan 
Perpetaan), dan sejumlah staf- 
nya. Ketika di lapangan, tim di- 
dampingi Kepala Resor TWA 
Menipo Yesaya Talan bersama 


sejumlah anggota pasukan pen- 
jelajah kawasan. 

Kawasan  Menipo, seluas 
2449,50 hektar, menjadi habitat 
utama sekitar 250 ekor rusa ti- 
mor (Cervus timorensis). Garis 
pantainya sepanjang lebih ku- 
rang 7 kilometer yang berpasir 
putih dan halus menjadi tempat 
penyu bertelur. Keberadaan ber- 
bagai jenis satwa lainnya, seperti 
kakatua kecil jambul kuning (Ca- 
catua sulphurea), buaya muara 
(Crocodylus porosus), dan kalong 
(Pteropus vampyrus) di Menipo 
relatif terjaga. Penyebabnya, si- 
kap masyarakat yang aktif mem- 
bantu petugas konservasi meng- 
amankan kawasan beserta selu- 
ruh biota. 

Jika cuaca cerah dan dibantu 
teropong, cahaya lampu malam 
di pantai utara Benua Australia 
terlihat dari Menipo. Daya tarik 
lain, kawasannya berkarakter 
ganda, yakni jadi pulau tersendiri 
saat pasang naik atau menyatu 
dengan Timor saat pasang surut. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


3 


Menipo jadi kawasan 
terisolasi dan sulit 
ditembus bila 
bepergian melalui 
Batuputih atau Bena. 


Permukaan kawasan berbalut sa- 
bana dan ditumbuhi ribuan lon- 
tar (Borrassus /labelifer), cemara 
laut (Casuarina  eguisetifolia), 
serta mangrove jenis Rhizophora 
mucronata dan Bruguira spp. 


Dua pilihan 

Bepergian ke Menipo dari Ko- 
ta Kupang bisa melalui Oekabiti 
sejauh 119 kilometer (km) atau 
melalui Batuputih (wilayah Ka- 


bupaten Timor Tengah Selatan), 
sekitar 124 km. 

Jika melalui Batuputih, jaring- 
jalan beraspal mulus hanya 
sejauh lebih kurang 90 km, atau 
berakhir hingga persimpangan di 
Bena. Perjalanan tersisa sekitar 
35 km hingga Menipo hanya bisa 
dilalui mobil bergardan ganda. 
Jaringan jalannya mirip jalan liar. 
Mobil yang melintas harus me- 
rangkak pelan untuk menghin- 
dari jebakan lubang, debu tebal, 
hingga menerobos alur sungai 
yang belum berjembatan. 

Memasuki musim hujan, Me- 
nipo jadi kawasan terisolasi dan 
sulit ditembus bila bepergian me- 
lalui Batuputih atau Bena. "Mobil 
bergardan ganda sekalipun tidak 
berani lewat karena jalan ber- 
lumpur tebal, berlubang dalam, 
serta ancaman banjir” kata Ales 
Amtiran, pengemudi — mobil. 
Jumat malam, Wiratno bersama 
jajarannya meliarkan kembali 
405 ekor anak penyu ke Laut 
Timor. (ANS) 


DAMPAK KEKERINGAN 


Pasokan Air ke Sawah Terganggu 


SUWAWA, KOMPAS — Pa- 
sokan air bagi ribuan pelanggan 
Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Bone Bolango, Go- 
rontalo, terganggu sejak tiga bu- 
lan lalu akibat kekeringan. Ke- 
keringan juga berdampak terha- 
dap sawah milik petani di Bone 
Bolango. 

Dai kitar 6.000 rumah tang- 
ga pelanggan PDAM Kabupaten 
Bone Bolango, separuhnya atau 
sekitar 3000 rumah tangga 
mengalami gangguan pasokan 
ir. Air dari PDAM hanya meng- 
alir di waktu malam. Hal itu 
disebabkan turunnya debit air 
pada sumbernya. 

”Saat normal, debit air men- 


capai 70 liter per detik. Sekarang 
menjadi 20 liter per detik” ujar 
Kepala PDAM Bone Bolango Yu- 
sar Laiya, Minggu (16/9). 
Sementara itu, petani di Ke- 
camatan Tilong Kabila, Bone Bo- 
lango, mengeluhkan tiadanya pa- 


ata-rata berusia satu bulan 
-masa sedang mem- 
butuhkan banyak air. Tanah di 
persawahan tampak kering dan 
merekah, 

Petani khawatir, jika keadaan 
ini terus berlangsung, mereka bi- 
sa gagal panen karena tanaman 
padi kekurangan air. Sebagian pe- 
tani terpaksa menyewa mesin pe- 


nyedot untuk menyedot air dari 
sungai dan mengalirkannya ke 
sawah-sawah yang kering lewat 
lang. "Ada puluhan hekt 
wah yang kering kekurangan air 
kata Jamil (40), salah satu petani 
di Desa Tlolehuma, Kecamatan 
Tilong Kabila, Bone Bolango. 

Pelaksana Tugas Bupati Bone 
Bolango Hamim Pou membe- 
narkan bahwa Bone Bolango se- 
dang dilanda kekeringan. Pra- 
kirawan pada Badan Meteoro- 
logi, Klimatologi, dan Geofisika 
Provinsi Gorontalo, Fatuhri Sya 
bani, mengatakan, musim kema- 
rau di Gorontalo diperkirakan 
berlangsung sampai akhir Ok- 
tober, (APO) 


Tambahan diskon 10” 
dengan menggunakan 


kartu kredit tertentu" 


www.svensonhair.co.id 


16"ANNIVERSARY! 


Selama 16 tahun, Lady Svenson telah membantu 
banyak orang mendapatkan penampilan lebih baik 
dengan rambut yang lebih sehat. Pada ulang tahun kali 
ini, kami Ingin berterima kasih atas kesetiaan Anda 
dengan memberikan diskon fantastis sebesar 5046. 


Rayakan bersama kami hari ini juga dan temukan 


kesuksesan rambut Anda. 


Hubungi kami 021 391-7308 Lady 


Srenson 


Bank @ BTN 


Ae: 


292 Kilometer 
Dituntaskan 


”Kompas” Bali Bike Lintasi 7 Kabupaten/Kota 


DENPASAR, KOMPAS 
— Perjalanan bersepeda 
Kompas Bali Bike 2012 
selama tiga hari, dimulai 
Jumat dan berakhir hari 
Minggu (16/9) di Bentara 
Budaya Bali, Kabupaten 
Gianyar, Bali, selesai 
sudah. Semua peserta 
menuntaskan perjalanan 
292 kilometer melintasi 
tujuh kabupaten dan 
kota di Pulau Bali. 


Perjalanan bersepeda pada ha- 
ri ketiga Kompas Bali Bike 2012 
sejauh 122 kilometer (km) di- 
mulai dari kawasan wisata Desa 
Penelokan, Kecamatan Kini 
ni, Kabupaten Bangli, Minggu, 
pukul 0 menuju Ketewel, 
Kabupaten Gianyar. Pada etape 
terakhir, perjalanan lebih ber- 
variasi. Di awal perjalanan pada 
ketinggian 1.300 meter di atas 
permukaan laut (mdpl), peserta 
langsung menghadapi jalan me- 
nanjak sejauh 10 km menuju Bu- 
kit Penulisan, Bangli, pada ke- 
tinggian sekitar 1.700 mdpl. 

Selepas Bukit Penulisan, pe- 
serta menikmati jalan menurun 
dan berkelok sejauh 30 km de- 
ngan panorama persawahan, per- 
kebunan kopi, dan jeruk di Kin- 
tamani sebelum beristirahat di 
sekitar Jembatan Tukad Bang- 
kung, Kabupaten Badung. Pe- 
mandangan di lembah Tukad 


DENPASAR 


RUTE 
” KOMPAS” 
BALI BIKE 


Bangkung mengundang peserta 
untuk berfoto di jembatan ter- 
tinggi dan terpanjang di Bali itu. 

Setelah rehat, peserta kembali 
menghadapi tantangan lain, yak- 
ni melintasi jalan pedk n yang 
rusak dan berlubang disertai tu- 
runan sepanjang sekitar 2 km, 
yaitu di ruas Petang, Badung, ke 
Luwus, Baturiti, Kabupaten Ta- 
banan. Kondisi jalan rusak itu 
menyebabkan tiga pesepeda ter- 
gelincir dan dua pesepeda meng- 
alami ban pecah. 

Seusai menaklukkan jalan ru- 
sak, peserta kembali dimanjakan 
dengan jalan menurun dan ber- 
aspal mulus ke Pura Taman 
Ayun, Mengwi, Badung. Peserta 
pun rehat dan menikmati ke- 
indahan Pura Taman Ayun, yang 
adalah situs warisan dunia, Dari 
sana, peserta melewati 
menuju kawasan perkotaan Den- 
pasar sebelum finis di Bentara 


'@ Kintamani 
Hari 2 (15 Sep) 


FINIS: KETEWEL 


, 
1525, START: NUSA DUA 


NOYAN 


Budaya Bali. 

"Perjalanan ini amat menye- 
nangkan. Sudah lama saya me- 
rindukan a 
olahraga sekaligus berwis: 
ka tahun depan dilakukan 
Bali Bike ini, saya pasti mengaja 
teman-teman untuk mengikut- 
inya,” kata Mark F Winkel, kon- 
sultan humas di Jal 

Suhartono (47), peserta dari 
Bekasi, menambahkan, 
ali, dan tidak menyangka 
menyelesaikan hingga finis. 
juga baru pertama kali ikut 
touring seperti ini. Kalau kegi- 
adakan lagi tahun 
ya ingin ikut Lk 

Menurut Wakil Pemimpin Re- 
daksi Kompas Budiman Tanu- 
redjo, dalam penutupan Kompas 
Bali Bike 2012, perjalanan ber- 
sepeda akan dijadikan agenda ta- 
hunan harian Kompas. 


ra seperti ini, ber- 
Ji- 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Sa Ma N 
— € KAGRIN 


SRIKANDI BALI BIKE 


Hama 


NN 


ba “BRO 


- 


S9 


PERTAMINA 


Berpanasan, Siapa Takut? 


da sejumlah perempuan 
Aswan yang bergabung 

'engayuh sepeda di 
Kompas Bali Bike, Jumat sampai 
Minggu (16/9). Mereka datang 
dari latar belakang yang berbe- 
da, tetapi punya satu selera, ber- 
sepeda. Berpanasan di bawah 
terik matahari pun tak meng- 
gentarkan mereka. 

Rahmidiati salah satunya. Pe- 
rempuan yang bekerja untuk 
Badan Perserikatan Bang- 
sa-Bangsa (PBB) untuk 
Anak-anak (Unicef) ini datang 
dari Papua demi bersepeda di 
Bali. Ta gandrung dengan sepe- 
da. Setahun ia bisa ikut lebih 
dari tiga touring sepeda. Empat 
bulan tak touring sudah diang- 
gap lama. 

"Lama tak ikut touring itu ra- 
sanya pegel-pegel di badan,” kata 
perempuan berbadan mungil 
itu, Terakhir, sebelum mengikuti 
Kompas Bali Bike, ia juga meng- 
genjot sepeda dari Jepara (Jawa 
Tengah) ke Jakarta, bergabung 
bersama anggota srikandi biker. 
Ta bahkan tak ingat berapa kali 
ikut acara sepedaan, Saking se- 
ringnya ikut tur, sepedanya tak 
mulus lagi karena terlalu sering 
masuk bagasi pesawat. 

Aliah Khaimoeddin (35) juga 
perempuan penggila sepe 
Karyawan bagian marketing per- 
n tambang nikel di Ja- 
arta itu sudah melanglang du- 
nia, ikut jelajah sepeda. Tempat 
uh yang pernah ia je- 

Y alah Belanda, Ta juga 
jin ikut tur di sejumlah negara 
Asia, seperti di Makau, Singa- 
pura, Thailand, dan Vietnam. 

Belanda menjadi negeri yang 
paling berkesan bagi pesepeda 
seperti Aliah karena negeri itu 
mempunyai jalur khusus untuk 
pesepeda, Polisi pun akomodatif' 
dan ramah. Udara yang sejuk 
membuat penggowes betah me- 
ngayuh pedal, Akan tetapi, ne- 


r 4 PERTAMINA 


LA 
KOMPAS/TOTOK WIJAYAN 


Jamy Van Der Post, wanita berkewarganegaraan Perancis, berusaha melalui jalanan di perbukitan 
kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada etape ketiga Kompas Bali Bike 2012, Minggu (16/9). Jamy 
adalah satu dari sembilan perempuan yang mengikuti kegiatan bersepeda sejauh 292 kilometer itu. 
Kompas Bali Bike 2012 diikuti 114 peserta. 


gara yang paling menantang da- 
lam bersepeda tetap Indori 
Di negeri ini, pesepeda hei 
dengan becak, motor, sampai 
truk untuk mendapatkan jalan, 
Soal medan, jalur 
menanjak, turunan, 
hingga rute ratusan 
kilometer tak masa: 
lah bagi p: kandi 
itu, Sri Hardining- 
rum atau Ningrum 
(80), office manager 
sebuah perusahaan 
mebel di Jepa 


Solo dengan bersepeda motor. 
Padahal, jarak antara Jepara dan 
Solo lebih dari 150 km. 
"Penginnya terus bersepeda. 
Kaki bisa gerak terus dan enjoy 


sepanjang jalan," kata perempu- 
an asli Sragen, Jateng, itu. 


Berpanas-panasan 

Para perempuan itu menga- 

kui, olahraga bersepeda 

i-laki. Di Kompas Bali 
Bike saja hanya ada 
sembilan perempuan 
dari 14 peserta yang 
ikut. Ningrum menjadi 
satu-satunya perempu- 
an anggota komunitas 
pesepeda di Jepara. 

Biarpun kawan 
bersepedanya laki-laki 
semua, Ningrum 
tetap bisa berjalan mengimbangi 
mereka, Malah ia diuntungkan 
karena punya banyak pengawal. 
"Mau melintas kota pakai ma- 


lam juga aman. Tidur di pom 

bensin pun aman karena banyak 

laki yang menjadi penga- 
katanya. 

Ketangguhan dan kecintaan 
pada sepeda dari srikandi 
Kompas Bali Bike terbukti 
rak 102 km dalam etape pe 
tama mereka lalui dengan lan- 
car. Pada etape kedua yang me- 
nanjak, Rahmi melibas habis se- 
muanya. Wuss wuss wuss... Pe- 
sepeda pria pun dibuat melongo 
dengan aksinya itu. 

Tiga hari menempuh jarak 
292 km tak membuat para sr 
kandi ini kelelahan. Mere 
tetap enjoy, dan tetap tampil 
cantik. Rahasianya ada dalam 
hati dan tas, yang berisi tabir 
surya, pelembab wajah, dan lip- 
gloss. (NET/SEM/COK) 


DJARUM SUPER 


INA ka Kd 


PLEASURE 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JAN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PN, 


9 


CONFIDENGCE 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


Sekolah dan 
Pabrik Terbakar 


Kelalaian Warga Masih Menjadi Penyebab Utama 


JAKARTA, KOMPAS — Dalam sehari, Minggu 
(16/9), terjadi setidaknya lima kebakaran di Jakarta. 
Tak hanya rumah warga yang dilalap api, tetapi juga 
sekolah dan tempat usaha. Diduga korsleting listrik 
masih menjadi penyebab utama kebakaran, selain 
diperparah oleh angin kencang selama kemarau ini. 


Lima kebakaran itu nyaris ter- 
jadi secara susul-menyusul. Di 
Jakarta Selatan contohnya, di 
kebakaran terjadi pada dini hari. 

Sekitar pukul 02.15, kebakaran 
pertama melalap bangunan seko- 
lah TK, SD, dan SMP Yayasan 
Pembina Pendidikan Adik Irma 
di Jalan Tebet Barat TV, Rawa 
Bilal, Bangunan sekolah empat 
lantai itu hangus terbakar hampir 
80 persen. Sebanyak 21 mobil 
pemadam kebakaran dikerahkan 
untuk memadamkan. Baru Seki- 
tar pukul 05.20, api dapat dipa- 
damkan. 

Menurut Sajiman, petugas sat- 
pam sekolah, api pertama kali 
muncul dari ruangan kantin yang 


berada di belakang bangunan se- 
kolah. Diperkirakan api itu mun- 
cul akibat hubungan pendek arus 
listrik yang apinya menyambar 
bangunan kantin. 

Diduga akibat angin berembus 
kencang saat itu, api kemudian 
merambat ke bangunan sekolah, 
dari lantai dasar hingga lantai 
empat. "Pihak yayasan masih 
menunggu pemeriksaan kepolisi- 
an untuk mengetahui penyebab 
utama kebakaran ini,” tuturnya. 

Menurut salah satu orangtua 
murid, sebelumnya seorang pe- 
tugas satpam sekolah telah ber- 
upaya menarik keluar dua tabung 
gas yang ada di kantin sekolah. 
Upaya itu membuat tidak ada 


ledakan pada kebakaran itu. 

Kebakaran itu pun mengun- 
dang keprihatinan dari kalangan 
murid dan orangtua murid. Nau- 
fal (8), siswa kelas IV untuk prog- 
ram anak berbakat di sekolah ini, 
mengaku terkejut. 

”Sedih. Di situ masih ada buku 
pelajaran saya, sarung dan saja- 
dah untuk shalat,” kata Naufal. 

Melalui pengumuman di din- 
ding sekolah, pihak yayasan mem- 
beritahukan bahwa siswa kelas 
T-III SD diliburkan selama 17-21 
September. Sementara siswa ke- 
las IV-VI dan siswa kelas VII-IX 
SMP diminta berkumpul di Mas- 
jid Ittihaad yang berada tak jauh 
dari sekolah, 17 September pagi. 

Baik guru maupun pihak yaya- 
san belum bersedia memberikan 
keterangan terkait kebakaran ini. 
”Tunggu hari Senin saja untuk 
konfirmasi,” kata salah seorang 
guru, 

Dalam waktu hampir bersa- 
maan, kebakaran juga melalap 
pabrik tahu di Gang Swadaya, 
Jalan Kamang Bawah, Lebak 


MA 


KOMPAS/MADINA NUSRAT 


Bangunan sekolah TK, SD, dan SMP Yayasan Pembina Pendidikan Adik Irma di Jalan Tebet Barat IV, 
Jakarta Selatan, hangus terbakar, Minggu (16/9). Siswa dan orangtua yang menyaksikan kejadian itu 


menyatakan prihatin. 


Ius, Cilandak, Jakarta Selatan, se- 
kitar pukul 03.30. Pabrik seluas 
200 meter persegi hangus dilalap 
api dan kobaran api baru dapat 
dipadamkan sekitar pukul 05.25. 

Kepala Suku Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penanggulangan 
Bencana Jakarta Selatan Frans 
Hodden mengatakan, tak ada 
korban jiwa pada dua peristiwa 
kebakaran di Jakarta Selatan. Di- 
duga kedua kebakaran itu dise- 
babkan korsleting listrik 

Selang beberapa jam, kebakar- 
an melanda toko material Mah- 
kota Jaya di Jalan Pagelarang, 


Setu, Cipayung, Jakarta Timur, 
sekitar pukul 08.00. Seorang pe- 
kerja di toko itu, Kaming (50), 
mengalami cedera luka bak: 
rena punggungnya terkena 
anapi. 

Menurut perwira piket Sudin 
Damkar PB Jakarta Timur, Sriyo- 
no, diduga kebakaran itu dipicu 
korsleting listrik di ruangan mes 
tempat para pekerja toko meng- 
inap. Jilatan api dari ruangan itu 
kemudian merembet ke tum- 
pukan balok kayu bangunan di 
toko. Api menjadi semakin mem- 
besar, 


Ferdi (42), pemilik toko itu, 
menaksir kerugian yang dialami- 
nya mencapai lebih dari Rp 100 
juta. "Pekerja kami yang terluka 
sudah kami obati ke rumah sakit. 
Tak dirawat karena lukanya 
ngan,” katanya. 

Pada Minggu sekitar pukul 
1.05, kebakaran kembali terjadi 
di Jakarta Pusat. Sebuah rumah 
yang digunakan untuk tempat 
usaha katering di Jalan Alaydrus 
62, RT 002 RW 02, Kelurahan 
Petojo Utara, Kecamatan Gam- 
bir, dilalap api. 

Kepala Seksi Operasional Su- 


din Pemadam Kebakaran dan Pe- 
nanggulangan Bencana Jakarta 
Pusat Ahmad Lamping mengata- 
kan, lokasi kebakaran merupa- 
kan tempat hunian yang tertata. 
”Kami terjunkan 20 unit mobil 
pemadam sehingga api cepat pa- 
dam dan tidak merambat ke seki- 
tarnya,” katanya. 

Di Jakarta Barat, sebanyak 15 
rumah dan kontrakan di Jalan 
Tanggul Timur RT 017 RW 10, 
Kelurahan Kapuk, Kecamatan 
Cengkareng, juga ludes terbakar 
sekitar pukul 13.00. Tidak ada 
korban jiwa ataupun korban luka 
dalam kejadian itu. 

Api bermula dari rumah petak 
milik Sudir (40) akibat hubungan 
pendek arus listrik. Rumah itu 
berdekatan dengan pabrik balon. 
Api cepat merambat ke ru- 
mah-rumah di sekitarnya yang 
kebanyakan rumah petak. 


(ERO/MDN) 


Lihat Video Terkait 
"Kebakaran di Cengkareng” 
di vod.kompas.com/ 
kebakarancengkareng 


PEMBUNUHAN 


Kawanan Pelajar SMP Celurit Pelajar Lain hingga Tewas 


aksud hati ingin meng- 
habiskan akhir pekan 
N | Fe jalan-jalan ke 


mal seusai pulang sekolah, Sabtu 
(46/9) siang, malah berujung ma- 
ut karena disabet celurit. Kisah 
duka itu dialami Putranto Setyo 
Utomo (13), warga Kampung Ga- 
ga RT 002 RW 06, Kelurahan 
Gaga, Kecamatan Larangan, Put- 
ranto adalah pelajar SMP Negeri 
1 Larangan, Kota Tangerang, 

Kasus ini bermula pada pukul 
13.15. Ketika itu, pelajar SMP 
Negeri XI berhamburan di Jalan 
HOS Cokroaminoto, Ciledug, 


Putranto bersama Delpin Al 
rizi (43) berada dalam kerumun- 
an pelajar tersebut. Keduanya 
ber n kaki menuju mal Cen- 
tral Bisnis Distrik (CBD) Cile- 
duk dengan jalan kaki. 

Baru saja memisahkan diri 
dari kumpulan pelajar, di depan 
Perumahan Puri Beta 2, Larang- 
an Utara, Kota Tangerang, lang- 
kah mereka tertahan oleh keda- 
tangan empat pelajar SMP 
swasta yang dipimpin RDS 05). 
Keempat pelajar itu muncul se- 
cara mendadak dengan meng- 
gunakan sepeda motor, 


Salah seorang dari penger 
ra motor itu mengayunkan clu 
rit ke arah Putranto. Serangan 
mendadak itu membuat korban 
tak kuasa menghindar, Ayunan 
clurit mengenai dada korban, 
Dalam kondisi terluka, korban 
sempat berlari menyelamatkan 
diri. Namun, karena lukanya ba- 
nyak mengeluarkan darah 
akhirnya korban terjatuh di 
pinggir jalan. Warga dan para 
pelajar yang ada di sekitar lokasi 
langsung membawa korban ke 
Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug, 
tetapi nyawanya tak tertolong. 


Tak hanya Putranto yang 
menjadi sasaran ayunan clurit. 
kena ayunan celurit. 
t ini Delpin masih 
dirawat di RS Sari Asih. Seusai 
membacok korban, para pelaku 
langsung kabur, 


Satu masih buron 


Menurut Kepala Polsek Cile- 
dug Komisaris Maskuri, berda- 
sarkan keterangan saksi dan 
olah tempat kejadian perkara, 
petugas polisi langsung menge- 
jar pelaku. "Tiga orang terduga 
penyerangan sudah diamankan. 


Petugas masih melakukan pe- 
ngejaran terhadap seorang ter- 
duga lainnya,” kata Maskuri. 

Ketiga terduga penyerangan 
itu adalah RDS (15), SS (15), dan 
EP (10). Saat ini, lanjut Maskuri, 
kasus pengeroyokan itu ma 
dalam pemberkasan dan segera 
dilimpahkan ke Polres Tang 
rang Kota. Pelimpahan dilaku- 
kan mengingat kasus ini meli- 
batkan anak-anak. 

Kepala Satuan Reserse Kri- 
minal Polres Tangerang Kota 
Ajun Komisaris Besar Suharyan- 
to membenarkan peristiwa itu. 


"Kasus ini masih dalam pem- 
berkasan di Polsek Ciledug,” ka- 
ta Suharyanto. 

Menurut hukum yang berla- 
ku, para pelaku terancam Pasal 


DiDin sw 


170 KUHP tentang pengeroyok- 
an yang menyebabkan hilangnya 
nyawa orang, Ancaman hu- 
kuman lebih dari lima tahun 
penjara. (PIN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


UNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


METROPOLITAN 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Jalur bus transjakarta di sepanjang Masjid Istiglal di Jalan Perwira, Lapangan Banteng, Jakarta, digunakan sebagai tempat parkir motor, Minggu (16/9). Padatnya kegiatan di 
kawasan tersebut kerap membuat jalan umum akhirnya dipakai sebagai lahan parkir. 


”17 Langkah” Berjalan Lambat 


Pengamat: Presiden Berhak Tegur Instansi 


JAKARTA, KOMPAS — September tahun ini genap 
dua tahun pasca-penetapan 17 langkah mengatasi 


kemacetan Jakarta oleh Wakil Presiden Boediono. 
Beberapa program, seperti penataan trotoar, 


penyediaan park and ride, 


dan sterilisasi jalur bus 


transjakarta dinilai berjalan cukup baik. Akan tetapi, 


reali, 


Tinggal tersisa waktu dua ta- 


hun lagi untuk menyelesaikan 17 
langkah 


mengatasi kemacetan 
am itu dicanang- 
un 2014. 

a Unit Kerja Presiden 
Bidang Pengawasan dan Pengen- 
dalian Pembangunan (UKP4) 
Kuntoro Mangkusubroto, Ming- 
gu (16/9), mengatakan, pada 
2010, sudah ada 5 lampu indi- 
kator dari 17 langkah itu yang 
sudah berwarna hijau, 9 warna 
kuning, dan 3 merah. 

"Indikator ini kami dapatkan 
dari hasil laporan institusi terkait 
serta pengecekan di lapangan," 
ujar Kuntoro. 

Kelima langkah itu adalah ste- 
ri empat jalur bus tr: 
karta, penambahan dua jalur bus 
rta, harga khusus 
$ si, pengaturan ulang 
rute kereta rel listrik (KRL), dan 
percepatan MRT. 

UKP4 adalah perpanjangan 
tangan pemerintah pusat untuk 
memantau perjalanan tiap lang- 
kah yang telah menjadi komit- 
men setiap institusi. Selain Pe- 
merintah Provinsi DKT Jakarta 
dan pemda sekitarnya, program 
17 langkah mengikat beberapa 
kementerian, seperti Kementeri- 
an Pekerjaan Umum, Keuangan, 
BUMN, dan Perhubungan. 

Adapun indikator kuning me- 
nunjukkan langkah yang sudah 
ada kemajuan, tetapi belum se- 
suai harapan. Langkah tersebut 
adalah perbaikan sarana-prasa- 
rana jalan, kebijakan dan pene- 
ge hukum perparkiran 
orsstreet, restrukturisasi bus kecil 
yang tidak efisien, pembentukan 
otoritas transportasi Jabodeta- 
bek, revisi rencana induk trans- 
pori terpadu, pembangunan 
lingkar dalam KRL terintegrasi 
bus transjakarta, tol tambahan, 
pembatasan kendaraan bermo- 
tor, serta fasilitas parkir kenda- 
raan (park and ride) bagi pe- 
numpang KRL. 

Sementara tiga langkah yang 
belum mencapai target adalah 
pemberlakuan 
bayar (electronic road pricing/- 
ERP), penertiban angkutan liar, 
dan pembangunan empat jalur 
KRL (double double track). 

Selain persoalan kemacetan, 
penggunaan kendaraan pribadi 


si keseluruhan program berjalan lambat. 


yang bertambah tentu akan ber- 
imb: kebutuhan bahan ba- 
kar, Sebagian besar kendaraan 
masih bergantung pada bahan 
bakar minyak (BBM) bersubsidi 
Eksesnya, subsidi BBM teru 


membengkak dan tahun ini su- 
dah menyentuh angka Rp 137 
triliun, 


acetan bi Ma Hama tasi ka- 


rena pertumbuhan angkutan 
umum saat ini tidak bisa me- 
ngejar laju pertambahan kenda- 
raan pribadi. Apabila pertambah- 
an kapasitas angkut kendaraan 
umum bertambah 685 orang per 
hari, laju penambahan kendaraan 
pribadi melesat di angka 5:600 
penumpang per hari,” kata Depu- 
ti VUKP4 T Nirarta Samadhi. 


Terbentur kewenangan 


Dinas Perhubungan DKT Ja- 
karta sudah berupaya mengatasi 
kemacetan di wilayahnya. Na- 
mun, upaya itu terbentur kewe- 
nangan yang terbatas dan payung 
hukum. Penanganan kemacetan 
yang tercantum dalam 17 langkah 
mengatasi persoalan transportasi 
Jakarta sebagian sedang diker- 
jakan. 

"Sebagian sudah kami laku- 
kan, tetapi belum dapat melang- 
kah ke tahap berikutnya karena 
terbentur payung hukum. Pemu- 
ngutan retribusi ERP belum ter- 
muat dalam ketentuan Un- 
dang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi 
Daerah,” kata Kepala Dinas Per- 


hubungan DKI Jakarta Udar 
Pristono. 

Dari 17 langkah menangani 
persoalan transportasi, Dinas 


Perhubungan DKI Jakarta me- 
nanggung beban tugas pada tujuh 
poin. Beberapa poin penanganan 
masalah transportasi yang sudah 
dilakukan Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta di antaranya ste- 
rilisasi jalur bus transjakarta, ke- 
bijakan ulang perparkiran, dan 
pembangunan lahan parkir di se- 
kitar stasiun agar pengguna ken- 
daraan pribadi beralih ke ang- 
kutan publik. 

Dari semua poin itu, satu di 
antaranya, yaitu restrukturisasi 
angkutan umum armada kecil 
agar beralih ke armada besar, 


belum dapat dilakukan. Sebab, 
restrukturisasi ini perlu payung 
hukum dari pemerintah pusat, 
bukan pemerintah daerah. 


Tanpa target 

perkotaan dari Uni- 

kti, Yayat Sup 
isasi program 17 

an mengu- 


ada target yang jel 
sana program. 

da target bersama da- 
5 tahun, 10 tahun, harus 
mencapai tahap tertentu. Kemu- 
dian, tidak ada orang atau pihak 
yang memiliki kewenangan me- 
nilai dan menegur jika ada in- 
tau kementerian atau pe- 
merintah provinsi yang tidak me- 
lakukan tuga: ya dengan benar 
atau sesuai target,” papar Yayat. 

Jabatan wakil presiden, kata 
Yayat, « truktur tidak me- 
miliki kewenangan memaksa 
atau dalam arti memerintahkan 
instansi atau kementerian me- 
lakukan atu lalu menilai atau 
menegur yang bersangkutan. 
i, masalah kebuntuan 
ini sebenarnya bisa di- 
akali dengan memanfaatkan ke- 
bi an UKP4. 

Yayat menegaskan, Presiden 
atau Wapres berhak meminta 
UKP4 menilai pelaksanaan 17 
langkah. Biarkan UKP4 membe- 
rikan rapor atas kinerja instansi 
terkait pelaksanaan 17 langkah. 
Tugas UKP4 untuk memublika- 
sikan rapor itu kepada publik, 
Tugas presiden dan wapres 
lanjutnya adalah memberi tegur- 
an keras bagi yang berapor merah 
dan memerintahkan koordinasi 


bagi beluk: 


at juga meli 
program yang dikl 
laksanakan dalam kurun dua 
hun terakhir untuk mer 
macet Jakarta tidak disert: 
jian mendalam. Sebagai contoh, 
program pembatasan mobilitas 


TRANSPORTASI 


Warga Akan Terus 
Menuntut 


Ty corang pria menyeruput teh botol sembari duduk di kursi 
Gis di bawah naungan terpal milik pedagang kaki lima 
di trotoar Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat 
(44/9). Keberadaan pria itu dan lapak PKL, menghalangi lang- 
kah Widawati (27) sehingga harus turun ke badan jalan serta 
menyelipkan tubuhnya di antara mobil yang terparkir dan 
barisan sepeda motor tukang ojek. 
Harusnya trotoar itu bersih biar orang-orang kayak saya 
bisa terus jalan,” kata warga Serpong, Tangerang Selatan, yang 
akan berbelanja ke Pasar Tanah Abang. 

Perbaikan trotoar di sekitar stasiun kereta api adalah salah 
satu program dalam 17 langkah mengatasi kemacetan Jakarta 
yang ditetapkan Wakil Presiden Boediono dua tahun silam. 

Trotoar yang bersih dan dalam kondisi baik dianggap bisa 
membantu warga dalam mobilitasnya. Warga bisa aman ber- 
jalan kaki menuju tempat tujuan atau berpindah moda trans- 
portasi. Namun, terbukti langkah kecil itu belum sepenuhnya 
bisa direalisasikan, 

Langkah lain untuk mengurangi macet, antara lain, adalah 
peningkatan layanan bus transjakarta. Terhitung hingga per- 
tengahan tahun 2012, program peningkatan layanan bus trans- 
jakarta terealisasi dengan beroperasinya Koridor XI, tetapi 
layanan angkutan massal milik Pemerintah Provinsi DKI Ja- 
karta ini belum memuaskan kebutuhan mobilitas warganya. 

m datang bus masih tidak tepat jadwal. Katanya sterili- 
sasi, tetapi tetap saja banyak mobil, motor, dan bus masuk ke 
jalan bus trar "titur Ahmad. 

Cerita lama, seperti antre berdesakan di halte bus trans- 
jakarta, sebagian fisik bus yang rusak di sana-sini termasuk 
pendingin ruangan yang tak berfungsi, kembali diungkap. 

Kon rupa dikisahkan para pengguna KRL. Coba 
ikuti kicauan para komuter di Twitter, Jumat lalu: "pelayanan 

asih seperti ini cecehhhh tega2nya...". begitu bunyi kicauan 
pemilik akun @.wt128, @stompbox20, dan @krimania, 
uan itu menggambarkan penderitaan mereka yang harus 


kan menunggu kereta 


di stasiun, seperti di Stasiun 
Sudirman. Kereta mereka 
terlambat datang hingga ber- 
jam-jam karena adanya gang- 
guan pr: na di 


EVALUASI 17 LANGKAH 
PENANGANGAN TRANSPORTASI JABODETABEK 


@ sterilisasi 4 jalur bus transjakarta dengan menindak pengendara yang 


Stasiun Kampung Bandan. 
Namun, di tengah kurang 
maksimalnya pemenuhan ke- 


Setiap hari saya naik 
sepeda motor dan 
parkir di sini lalu lanjut 


memasuki jalur bus transjakarta dengan tilang dan teguran serta menempat 


kan petugas di setiap jalur yang memiliki 


ingkat pelanggaran tinggi. 


@ Penambahan dua jalur bus transjakarta: Koridor IX dan X 


Harga gas khusus transportasi 


@ Percepatan pembangunan MRT 
Perbaikan sarana-prasarana jalan 


Kebijakan dan penegakan hukum perparkiran “on-street" 
Restrukturisasi bus kecil yang tidak efisian 
Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek 

Revisi rencana induk transportasi terpadu 

Pembangunan lingkar dalam KRL terintegrasi bus 


transjakarta 
Pembangunan tol tambahan 

Pembatasan kendaraan bermotor 
Lahan parki 


Mengatur ulang rute KRL: dengan jalur "loop-line" 


@ Indikator Hijau: 
sudah berhasil 
terwujud 


Indikator Kuning: 
langkah yang 
sudah ada ke- 
majuan, tetapi 
belum sesuai 
harapan 


"park and ride") untuk penumpang KRL 


(@ Pemberlakuan "electronic road pricing" 
1 Penertiban angkutan liar 


ber: Litbang "Kampas”/PUT/STI diolah dari 


truk yang hanya boleh melewati 
tol dalam kota ruas Cawang-To- 
mang pada malam har per- 
gahan tahun 2011. 

i -masa awal 


aturan 


pembatasan truk dilaksanakan, 
kemacetan memang berkurang, 
bahkan angka kecelakaan 
pun turun, 


lalu 
Polda Metro 
angka kecela- 
an di ruas Tol Cawang-Tomang 
bisa ditekan sampai 50 persen. 
Namun, kondisi tol dalam kota 
saat ini kembali disesaki kenda- 
a mobil pribadi. 
di karena orang ter- 
pacu memakai mobilnya ketika 
tahu jalanan cenderung tidak 
macet lagi. Akibatnya, mobil pri- 
badi makin banyak di jalanan, 
macet kembali terjadi,” kata Ya- 
yat. 


Macan ompong 


Direktur Institut Studi Trans- 
portasi Darmaningtyas justru 
mengatakan, 17 langkah atasi ke- 


pong. “Lihat 
parkir offestreet di kawasan Jalan 
Gajah Mada. Seusai ditertibkan, 


“@ Indikator Merah: 
langkah belum 
mencapai target 


t Kerja Prasiden 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UK) 


ANDIU 


tak ada pemeliharaan. 
orang-orang 
Tengoklah se 
Darmaningtyas. 

Meskipun Darmaningtyas ti- 
dak melihat hal positif dan pesi- 
mistis 17 langkah atasi macet bisa 


Sekarang 


si dan memper- 
lahan, program-prog- 
bisa memba- 
wa Jakarta lepas dari belenggu 
kemacetan, Bahkan, ke-17 prog- 
ram itu bisa diterapkan di ko- 
ta-kota metropolitan lain, seperti 
Surabaya, Medan, dan Makas 
yang mulai mengalami masalah 
serupa, 
Yayat meminta 
hak menurunka 
dan menepis nz 


P 
ego sektoralnya 
Isu mendapatkan 
keuntungan dari proyek-proyek 
yang tercipta dari adanya prog- 


ram 17 langkah itu. 

”Semua pihak terkait seharus- 
nya duduk bersama, menyama- 
kan sudut pandang dan langkah 
untuk mengatasi kemacetan yang 
menjadi penyakit dan merugikan 
semua pihak,” katanya. 

(NEL/AF 'RO/PIN/NDY/PUT) 


butuhan bertransporta: 


pakai busway ke kantor 
di Sudirman. 
Ahmad Junaedi 


lengan hasi 

pembangunan pemerintah. 
"Setiap hari saya naik 

peda motor dan parkir di sini 

lalu lanjut pakai busway ke 

kantor di Sudirman,” kata 

Ahmad Junaedi (31), warga Jalan Cipedak, Srengseng Sawah, 

karta Selatan, yang ditemui di Halte Ragunan, 


badi atau Wang MAA 
terlihat di kawasan Mampang, adanya poli 
perhubungan yang rutin berj 
sepeda motor, mobil, dan bus 

"Karena jalannya bus relat 
dan berangkat terlalu pagi. $ sampai 
kantor sebelum pukul 09000,” ujar Ahmad. Kebetulan kantor 
Ahmad memberlakukan kebijakan jam masuk kantor satu jam 
lebih siang dari jam kantor biasanya, yaitu pukul 0900, 


Banyak program sulit dilaksanakan 


Menurut Direktur Institut Studi Transportasi Darmaning- 
tyas, realisasi program 17 langkah mengatasi macet selama dua 
tahun ini tak maksimal karena banyak program sulit dilaksana- 
kan, Ta pun menawarkan pemerintah agar mau mengubah 
sedikit dari ke-17 langkah itu menjadi langkah yang lebih 
: sederhana, dan tidak ana 


dan Beri 
jaga cukup signifikan menghalau 


mesipotta sia Ellon SW Tangkaduny 1 ng 
derttanasitwatitara Jain memberdegakain anakitan uan di 
Jakarta dan sekitarnya sembari menunggu perbaikan jaringan 
KRI, bus transjakarta, dan transportasi cepat massal (mass 
rapid transit/MRT). 

"Jumlah bus dan angkot masih amat banyak dan mencukupi 
kebutuhan mobilitas warga jika dikelola dengan baik,” katanya. 
Akan tetapi, perbaikan dan pengaturan angkutan umum 
reguler belum juga bisa dilakukan, Rencana pemberian insentif 


a. Di sisi lain, kampanye untuk meninggalkan kendaraan 
pribadi dan beralih kembali ke angkutan umum tak juga dila- 
kukan. "Misalnya, kampanye naik angkutan umum secara 
bergantian oleh seluruh PNS di masing-masing instansi. Ba- 
yangkan kalau dalam satu hari ribuan guru dan pengajar naik 
angkutan umum, pasti kendaraan pribadi berkurang drastis," 
papar Darmaningty: 
Ia pun menawarkan tim pelaksana program 17 langkah agar 
sesekali rapat di jalanan sekaligus melihat langsung p: 
kondisi lapangan. Selama tidak ada niat dan upaya be 
kata Darmaningtyas, kemacetan tak akan berkurang, Warga 
mungkin bakal mengeluh dan mengeluh terus. (NELI TRIANA) 


(enesindonetakumenuis Cor NAN 


jani 0813-2872-8182, 08182-769-78 


Sukses Menjadi Penulis Produktif 


tg 6 - 7 Okt 2012 


1.188 artikol, lahirkan » 


an. 


»321 penulis & peraih Rekor MURI bidang Penulisan 


mJ Untuk: Protesional Pegawai Dosen. Guru Rohaniwan Pensiunan,Ibu Rumah Tangga, 


Mhs, Pelajar & siapa saja yg Ing 


gera MENULIS & MENERBITKAN BUKU 


Indonesia Menulis Kelas diYogya,28-29 Sept 2012 KIMPNgen EA SEA UH 


GRAND FURNITURE pagu 


AWARD 


Ng 


GRE 
NOWON 


NUSA MANDIRI 


Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer 
Sekolah Tinggi Bahasa Asing 


Fasilitas : 
@ Ruang Teori & Lab ber-AC 


@ Lab Komputer & Linux 
@ Internet Hotspot Area 
@ Program Beasiswa 
@ Perpustakaan 

@ Lab Bahasa 


Lokasi Kampus : 


Teknik Informatika (S1) « 


@ DLP Projector & Sound di seluruh ruang teori 
@ Bursa Kerja & Entrepreneur Center 


STMIK Nusa Mandiri 


Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer 
Magister Ilmu Komputer (S2) # 


Sistem Informasi (S1) « 


STBA Nusa Mandiri 


Sekolah Tinggi Bahasa Asing 


Sastra Inggris (S1) « 


WWW. nusamandiri.ac.id 


Gelombang Khusus 
4-24 September 2012 


3ody 6 Facetos 


www bodylacekab c019 


Sudah bulan 
September, masih 


belum turun juga? 


Menghi berat badan bi 


jangan kuatir 


angkar 
terlihat. Taj 
dapat memb 
Jan elegan yan 


sa lebih sulit dari yar 


The Body & Face Lab 


kah Anda hanya Ingin mengh 


Anda. The Body & Face Lab adi 
lobal Bea, 
as kami sudah memiliki 


ty International Group dan 


Kunjungi kami di The Body & Face Lab hari ini ju 


yang terbukt 


PROMO SPESIAL 


Nikmati 

22 Perawatan 
hanya seharga 
Rp 2,688,000 


t 


cicilan hingga 
12 bulan untuk 


ea 


Pa 


mandin 


TAMAN ANGGREK Mall Taman Anggrek L2 # 221 021. 5699 8556 


SUDIRMAN 
DEPOK 
KELAPA GADING 


Wisma BNI 46 Koto BNI 13 #3OSA O21 
Mall Margo City, GF2IA 021 
Mall of Indonesia, LI #C15 O21 


572 2030 
7887 0958 
- 4586 7903 


CIBUBUR 
GANDARIA CITY 
PEJATEN VILLAGE 


Mall Cibubur Junction, Lt 1, unil 05 & 07 O21-87756418 
Mall Gandaria City, L2 # 250 021 - 2905 3140 


SALES OFFICE Mall Pejaten Viloge, LG Floor #L21 O21 - 781 8256 


021 33113188 


2 
| 
a 
| 
| 
D 
| 
2 (BB sergabungiah bersama kami di wwwfacebookcom/bilindo 
a 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, SENIN, 17 


SEPTEMBER 2012 


METROPOLITAN 


27 


Waspadai Praktik Politik Uang 


Modus Pembagian Uang kepada Calon Pemilih Kian Beragam 


JAKARTA, KOMPAS — Menjelang hari 
pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran 
kedua, segenap pihak diminta waspada terhadap 
praktik politik uang, Modus politik uang yang 
digunakan semakin beragam, tak sekadar bagi-bagi 


uang kepada pemilih. 


Sejumlah elemen masyarakat 
kembali menyerukan gerakan 
antipolitik uang, Minggu (16/9). 
”Pemilihan gubernur harus men- 
jadi ruang pemenuhan kedaulat- 
an warga Jakarta. Politik uang 
merupakan ancaman besar 
demokrasi dan daulat rakyat. Po- 
litik uang telah mencederai inte- 
gritas pemilu dan daulat warga. 
Karena itu, warga DKI harus cer- 
das dan jeli memilih gubernur, 
Bukan karena uang, melainkan 
program,” demikian bunyi dekla- 
rasi antipolitik uang yang dica- 
nangkan di depan Pintu T Sektor 1 
Gelora Bung Karno, Senayan. 

Sejumlah lembaga dan organi- 
sasi, antara lain Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi (KPK), Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Per- 
ludem, KIPP Jakarta, JPRR, Pu- 
sat Pemilihan Umum Akses Pe- 
nyandang Cacat (PPUA Penca), 
dan Solid: Perempuan, hadir 
dalam acara tersebut. 

Selain orasi, mereka memba- 
gikan buklet bergambar kartun 
tentang antipolitik uang, buletin 
serta selebaran berisi profil, visi, 
misi, dan program dua pasang 
calon gubernur dan wakil guber- 
nur dan stiker bertuliskan "Stop 
Politik Uang! Pemilih Jakarta 
Antipolitik Uang. Jangan Ambil 
Uangnya!” 

Pada kesempatan itu, Ketua 
KPU DKI Jakarta Dahliah Umar 
mengatakan, ajang itu makin me- 
negaskan komitmen untuk me- 
nolak politik uang. "Tak ada ma- 
kan siang gr: Kalau ada pe- 
serta pilkada yang coba-coba h 
yar pemilih, pasti akan bertindak 
korup ketika terpilih,” katanya. 

Jika tidak ingin menggadaikan 
depan Jakarta, lanjut Dah- 


m 


PUTARAN KE-2 


Jakarta 


liah, pemilih hendaknya memilih 
calon yang memiliki visi, misi, 
dan program yang cerdas. 

"Jangan memilih calon guber- 
nur hanya karena dia punya ba- 
nyak uang atau memiliki banyak 
donatur agar bisa membeli sua- 
ra” ujarnya, 


Bentuk lain 


Menurut Dahliah, modus po- 
litik uang sekarang sudah sema- 
kin inovatif, Caranya tidak seka- 
dar membagi-bagikan uang saat 
kampanye, tetapi juga pada de- 
tik-detik menjelang pemungutan 
suara atau sehari menjelang pe- 
mungutan suara, Bentuknya pun 
belum tentu uang tunai, tetapi 
bentuk lain, seperti bahan kebu- 
tuhan pokok dan barang-barang 
lainnya. 

Yang pernah terjadi pada pu- 
taran pertama, pemilih mendo- 
kumentasikan pilihannya untuk 
kemudian dimintakan uang ke- 
pada calon yang bersangkutan 
seperti yang telah dijanjikan. 

"Atau surat suara dilubangi 
pada wajah sehingga bisa jadi 
bukti memilih. Kami tegaska 
surat suara yang berlubang 
perti itu dinyatakan rusak dan 
tidak sah,” tutur Dahlial 

Oleh karena itu, pemilih kini 
dilarang membawa kamera atau 
telepon seluler yang dilengkapi 
kamera ke dalam bilik s 

Panitia pengawas pemilu me- 
miliki relawan untuk mengawasi 
sampai ke tingkat paling rendah 
karena pembagian uang itu ter- 


PILKADA DKI JAKARTA 


Foke dan Jokowi Yakin Menang 


JAKARTA, KOMPAS — Kec- 
dua pasangan calon guber- 
nur-wakil gubernur DKI Jakarta 
memanfaatkan suasana hari be- 
bas kendaraan bermotor di Bun- 
daran FIT, Minggu (16/9), untuk 
menarik dukungan lewat kam- 
panye hari terakhir putaran ke- 
dua Pilkada DKI Jaka 

Massa Fauzi Bowo-Nachrowi 


Ramli (Foke-Nara) berkampanye 
di depan Pos Polisi Bundaran FIT. 
Mat 
haja 


ia Joko Widodo-Basuki Tja- 

Purnama (Jokowi-Ahok) 
mpanye di trotoar Pla 
. Kedua kelompok dipi- 
sahkan oleh Bundaran HT dan 
diawasi anggota Panitia Peng- 
awas Pemilu DKI Jakarta dan 
penggiat Perkumpulan untuk Pe- 
milu dan Demokrasi (Perlu- 
dem). 

Seusai berkampanye di Bun- 
daran HI, Jokowi meneruskan 
kegiatan dengan menyapa peda- 
gang Pasar Petak Sembilan, Ja- 


karta Barat. Kemu , Jokowi 
menghadiri halalbihalal warga 
Sunda dan Banten di TMII, 
payung, dan menyapa warg: 

Pasir, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 
serta memberikan pembekalan 
di Pos Perjuangan Rakyat, bekas 
Kantor Pusat PDI-P di Jalan Di- 
ponegoro, Jakarta Pusat. 

t halalbihalal, Ketua Umum 
rut Jakarta Raya Imam 
Hermanto meminta — Jokowi 
mengayomi keberadaan orang 
Garut dan warga DKI Jakarta 
"Jika memim- 
pin, saya adalah milik warga,” 
kata Jokowi, 

Saat pembekalan, Jokowi me- 
minta saksi dan relawan timnya 
memantau secara jeli pemungut- 
an suara, penghitungan suar 
kapitulasi penghitungan 
dan penetapan perolehan sua 

"Untuk mencegah kec 
kata lelaki yang masih men- 
bat Wali Kota Solo itu. 


KOMPAS/DASTI KURNIA 


Kain panjang digelar oleh ICW dan LBH Jakarta untuk mengajak masyarakat menuliskan komitmen mereka untuk tidak terlibat politik 
uang dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (46/9). 


jadi pada jam-jam yang tak dike- 
tahui.” Laporkan jika Anda dapati 
ada dugaan atau percobaan suap 
kepada pemilih. Kami sudah me- 
ima laporan pembagian s 
bako di beberapa kecamatan,” 
ungkap M Juhri, anggota Pan- 
waslu DKT Jakarta. 

Wakil Ketua KPK Adnan Pan- 
du Praja mengatakan, pihaknya 
telah mengundang kedua 
sangan calon untuk menanda- 
tangani pakta integritas. 

”Seorang tokoh sangat menen- 
tukan ke arah mana jalannya 


pemerintahan, Pilih tokoh yang 
b s rekam jejaknya, 
serta lihat integritas dan prog- 


Jokowi 
agar kondi, 
dengan teliti 


juga mengingatkan 
surat suara dic 
telah dikeluarkan 


dari kotak dan akan dipakai da- 
lam pemungutan, Saksi jangan 


menyetujui pemakaian surat sua- 
ng sobek dan atau bolong 
itu tetap dipakai, 
coblo: isa dianggap tidak 
"Banyak modus kecu 
tanya, 

Jokowi juga meminta saksi 
dan relawan timnya untuk men- 
dokumentas 
penghitungar 
tingkatan hingga penetapan pe- 
milih. Dokumentasi itu penting 
sebagai bukti otentik tentang 
perolehan suara. Apabila terjadi 
gugatan, bukti-bukti itu bisa di- 
jadikan pegangan. 

Terkait pemungutan suara pa- 
da Kamis (20/9), Jokowi meng- 
imbau warga menggunakan hak 
bilih. "Jika memilih saya, terima 
kasih sebesar-besarnya,” kata 


ramnya. Sudah banyak pejabat 
yang ditangkap KPK,” katanya. 


Siap awasi 

W: ng hadir dalam dek- 
si itu juga menyatakan tidak 
akan menggadaikan kebebasan 
memilih dengan uang, Mereka 
menyatakan siap mengaw: 
memantau Pilkz 
agar bersih dari praktik pol 
uang. 

Menurut Direktur 
Perludem Titi Angg 
terutama pemilih, diposisil 
bagai obyek dalam pertarungan 
k dua kandidat 
ak ditemukan tindakan 


Eksekutif 


sarjana kehutanan UGM Yogya- 
karta itu, Jokowi yakin, pada pe- 
mungutan suara nanti akan ada 
kejutan dari masyarakat. 


Semakin yakin 

Kampanye di hari terakhir di- 
gunakan Fauzi Bowo atau Foke 
untuk menajami i dan mi- 
sinya. Setelah an di 
Bundaran TI, Foke menyapa dan 
berdialog dengan para pedagang 
di Glodok, Jakbar, 

Dalam dialog, Fauzi menekan- 
kan pentingnya keberagaman. Ta 
menjamin tidak akan membuat 
kebijakan pembangunan yang 

iskriminatif. "Program dapat 
an dengan baik karena ada- 
nya jaminan keamanan,” kata Fo- 
ke yang masih menjabat Guber- 
nur DKI Ja 

Setelah dialog 'iku, Foke! ine- 
nemui warga Muhammadiyah di 
Jalan Kramat Raya, Jakpus. Ke- 
pada warga, Foke meminta du- 


im 


tak etis oleh pasangan calon, 
kampanye, atau pihak terkait 
in. Putaran kedua ini rasanya 
semakin berat bagi warga untuk 
mendapatkan lilan. Padahal, 
merekalah aktor utama yang 
menjadi penentu keberhasilan 
pemilihan gubernur,” paparr 

Deklarasi serupa juga digelar 
kemarin di Bundaran Hotel In- 
donesia. Elemen masyarakat y 
menamakan diri sebagai Alians 
Warga Jakarta untuk Pilkada 
Bersih membentangkan kain pu- 
tih sepanjang 30 meter berisi 
tanda tangan mendukung peno- 
lakan politik uang. 

Lembaga dan organisasi, an- 


kungan dan doa restu untuk 
kembali memimpin Jakart: 
harusnya, setelah kegiatan 
bersama warga Muhammadiyah 
itu, Foke menghadiri pertemuan 
dengan Jaringan Pemuda dan 
Remaja Masjid Indonesia di Aula 
SMA Al Azhar, Jak: 


Foke diwakili Triwis 
tua Majelis Pertimbangan Wi- 
layah Partai Keadilan Sejahtera 
DKI Jakart 

Di hari terakhir kampanye, 
ke, kandidat bernomor urut 1 ini, 
juga sempat menghadiri acara 
pernikahan anak Pardjono, pen- 
jaga Pintu Air Mangara, Jaksel, 


Sebagai balasan a Ai ketan 
Foke, Pardjono selaku tuan 
rumah merasa bangga menerima 
tamu, yakni Gubernur DKI Ja- 


tara lain Indonesia Corruption 
Watch (ICW), Indonesian Bud- 
get Center (IBC), dan LBH Jakar- 
ta, mengajak para pemilih dalam 
Pilkada DKI Jakarta putaran ke- 
dua untuk menolak praktik poli- 
tik uang Tak hanya itu, aliansi itu 
juga menyerukan agar para calon 
gubernur dan wakil gubernur ti- 
dak menggunakan fasilitas peme- 
rintah dan dana APBD untuk 
ampanye. (FRO) 


Lihat Video Terkait 
"Deklarasi Anti Politik 
Uang” di vod.kompas.com/ 
antipolitikuang 


karta. Dalam pandangan Par- 
djono, Foke kerap menemui di- 
rinya untuk memberikan do- 
rongan semangat kerja selama 
bertugas. Foke sering bertemu 
Pardjono di lapangan saat ada 
jir di Jakarta. 

ya berharap petugas di la- 
gan tetap memberi pelayanan 
terbaik ke mi: 'akat,” tutur Fo- 
ke dalam pernikahan anak 
Pardjono yang juga dihadiri se- 
jumlah pejabat tinggi Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta. 

Budi Siswanto, Sekretaris Tim 
Sukses Foke-Nara mengaku puas 
dengan kampanye pilkada pu- 
taran kedua. Respons warga pada 
kampanye putaran kedua ini me- 
lebihi harapan tim sukses. 

Bahkan, masih banyak per- 
mintaan pertemuan dengan war- 
ga yang tidak sempat dipenuhi. 
”Melihat fakta ini, kami semakin 
yakin pada putaran ini kami bisa 
menang,” kata Budi. (NDY/BRO) 


KILAS 
METRO 


Mahasiswa UIN Tewas 
Terlindas Bus 


Seorang perempuan muda tewas 
dalam kecelakaan di Jalan Raya 
Parung-Ciputat, Minggu (16/9), 
pukul 10.30. Korban diduga ber- 
nama Ayu Andriani S, warga Ci- 
putat, Tangerang Selatan, ma- 
hasiswa Fakultas Sains dan Tek- 
nologi Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah. Identitas 
korban diketahui berdasarkan 
temuan fotokopi kartu tanda 
penduduk bernomor 
112094000007. Kepala Unit 
Kecelakaan Lalu Lintas Polri 
Metro Jaksel Ajun Komi: 
git Purnomo mengatakan, 
korban tewas akibat sepeda mo- 
tor Yamaha Mio yang ia ken- 
darai menabrak trotoar, terpen- 
tal, dan jatuh ke aspal, Ayu lalu 
indas bus Primajasa yang 
”Korban mau menda- 
hului dari kiri. Lalu saya dengar 
di bagian belakang suara tabrak- 
an. Sebagian tubuhnya terlindas 
ban belakang. Saya berhenti, dia 
sudah tidak berdaya,” tutur Ting 
Haryadi (43), sopir bus Prima- 
jasa, di lokasi. Haryadi kini d 
tahan sebagai saksi penyelidikan 
kasus kecelakaan itu. (NDY/RAY) 


Perampokan di Tambun 


Dua aksi perampokan terjadi di 
Tambun Selatan, Kabupaten Be- 
kasi, Sabtu (15/9) malam, Aksi 
pertama menimpa pemilik wa- 
rung, Supanto (38), sekitar pu- 
kul 20.30, Ta terluka tembak di 
paha kanan akibat menghadang 
empat lelaki yang berusaha 
mencuri sepeda motor Yamaha 
Vixion merah miliknya di depan 
warung di Kampung Pekopen 
RT 003 RW 06, Tambun Se- 
latan. Salah satu pelaku yang 
menembak dengan pistol diduga 
panik karena kepergok korban. 
Peristiwa kedua dialami Sodikin 
npok di rumah 
Tam- 

, oleh 
tujuh lelaki bersepeda motor. 
Sodikin dikeroyok karena me- 
mergoki komplotan yang hen- 
dak melarikan kendaraannya. 
Namun, korban lolos dan bei 
teriak minta tolong mengun- 
dang warga datang. Perampok 
lalu kabur tanpa membawa ha- 
sil, tetapi sempat melepaskan 
dua kali tembakan. (BRO) 


Kandidat Pilkada 


Kabupaten Tangerang 
Pilkada Kabupaten Tangerang 
hampir pasti akan diikuti empat 
pasang bakal calon bupati dan 
wakil bupati. Hal ini didasarkan 
pada empat pasang calon yang 
mendaftarkan diri ke KPU Ka- 
bupaten Tangerang, Minggu 
(6/9). Empat pasang kandidat 
itu berangkat dengan dukungan 
partai politik. Keempat pasang- 
an itu adalah Ahmed Zaki Is- 
syah (Golkar, 

, PKS, PKB, 
PBB), Ahmad Subad- 

: r Hutapea (Demokrat), 
Achmad Suwandi-Muhlis 
(PDI-P dan PAN), dan Aden Ab- 
dul Khalig-Suryana (PPP, PNUI, 
PDP, dan PKPB). Sebelum men- 
daftar secara resmi, empat pa- 
sang kandidat mendeklarasik: 
rencana keikutsertaan dz 
pilkada kepada masyarakat. Pe- 
mungutan suara direncanakan 
pada 9 Desember 2012. (PIN) 


LINGKUNGAN 


Warga Keluhkan Tambang Pasir di Sungai Cisadane 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Tambang pasir dan 
batu dengan memakai alat berat 
muncul di Sungai Ci: 
mengalir di Desa gg 
camatan Setu, Kota Tangerang 
Selatan. Dari pantauan, Minggu 
(46/9), alat berat berada di tengah 
sungai mengisikan pasir dan batu 
ke bak truk-truk yang mengan- 
tre, 

Penambangan itu terletak ha- 
nya sekitar 200 meter dari sebu- 
ah jembatan sepanjang sekitar 
100 meter di atas Sungai Cisada- 


ne, Satu alat berat mengeruk pa- 
sir dan batu dari dasar sungai. 
Truk-truk juga masuk ke tengah 
sungai yang dangkal untuk me- 
nunggu muatan. Dari pantauan, 
lebih dari 10 truk yang hilir mu- 
dik masuk-keluar lokasi alat be- 
rat mengeruk pasir dan batu, 

Pasir dan batu itu kemudian 
dibawa melalui jalan di Desa 
Kranggan melewati Kelurahan 
Muncul menuju Jalan Raya Pus- 
pitek. 

Kepala Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air Kota Tangerang 


Selatan Retno Prawati mengata- 
kan akan berkoordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi Banten se- 
kaligus mengecek ke lapangan 
soal tambang itu. 

Menurut M Yusuf (70), warga 
RT 009 RW 04 Kranggan, peng- 
galian pasir dan batu di sungai 
memang ada. "Ttu lagi menam- 
bang sirtu (pasir dan batu), tetapi 
itu tidak seberapa. Kalau dulu, 
tambang pasir di sini banyak di 
lahan-lahan punya warga,” ka- 
tanya, 

Yusuf menceritakan, beberapa 


tahun lalu daerah Kranggan me- 
mang menjadi salah satu pusat 
penambangan pasir. Akibat pe- 
nambangan itu, banyak lahan 
pertanian milik warga ri 

"Akibat ditambang pasirnya, 
lahan itu tidak bisa lagi ditanami, 
sudah jadi danau semua, terpaksa 
saya jual murah sekali. Saya dulu 
menjual tanah saya ke pengem- 
bang hanya Rp 30.000 per me- 
ter,” tutur Yusuf lagi, 

Selain dengan alat berat, tam- 
bang pasir juga dikerjakan de- 
ngan alat tradisional memakai 


rakit yang terbuat dari bambu. 
Penambang dengan rakit terlihat 
di sejumlah tempat di sungai. 
Pasir itu dijual dengan harga Rp 
16 juta per truk besar berukuran 
tujuh meter kubik. Truk-truk 
pengangkut pasir atau batu tam- 
pak hilir mudik di jalan. 

Menurut Ahmad, warga Ke- 
lurahan Muncul, Kecamatan Se- 
tu, truk yang mengambil pasir 
dan batu di Cisadane di dekat 
jembatan di Desa Kranggan itu 
baru terlihat beberapa hari ter- 
akhir, (RAY) 


ANGKUTAN KOTA 


APTB Buslane Tangerang Belum Diminati Warga 


TANGERANG, KOMPAS — 
Setelah hampir tiga bulan ber- 
operasi, angkutan perbatasan ter- 
integrasi bus transjakarta busla- 
ne rute Poris Plawad (Kota Ta- 
ngerang)-Kalideres (Jakarta Ba- 
rat) sepi peminat. Hal ini dise- 
babkan karena terbatasnya ang- 
kutan kota ke terminal itu. 

Minggu (16/9), hanya terlihat 
dua angkot parkir di dalam Ter- 
minal Poris. Bahkan, selama satu 
jam berada di depan terminal, 
tidak ada angkot yang melintas, 
Angkot tak ada yang masuk, kata 
Sadil (35), pengojek, karena pu- 
tarannya jauh. 

Dengan sendirinya para calon 
penumpang malas naik buslane, 


Mereka tetap memilih angkot da- 
ri Serpong dan Cikokol untuk 
menuju ke Terminal Kalideres, 
Tarifnya sama dengan buslane, 
Rp 8.000 per orang, sudah sam- 
pai di Terminal Kalideres, 

"Memang naik buslane ada 
AC-nya, tetapi kalau mau ke Ter- 
minal Poris susah angkotnya. Be- 
lum lagi kalau mau masuk ke 
Poris, butuh waktu 15 menit dari 
jalan raya utama,” tutur Wiwin 
(25), warga Cikokol. 

Akibatnya, buslane sepi pemi- 
nat. Hal itu terlihat pada Minggu 
siang saat angkutan perbatasan 
terintegrasi bus (APTB) transja- 
karta buslane bergerak dari Ter- 
minal Poris ke Kalideres, APTB 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hanya terisi lima penumpang. 
Meski demikian, bus tetap be- 
rangkat sesuai jadwal. 

"Walau penumpangnya hanya 
dua, bus tetap jalan. Soalnya, da- 
lam sehari, setiap bus diwajibkan 
tujuh rit (pulang dan pergi dari 
dan ke terminal)” kata Arjuna, 
pengemudi buslane. 

Sejak dioperasikan pada akhir 
Juni 2012, kata Arjuna, jumlah 
penumpang dalam bus paling ba- 
nyak 15 orang. 

Sebagai informasi, APTB di- 
resmikan bersama oleh Guber- 
nur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan 
Wali Kota Tangerang Wahidin 
Halim, 20 Juni 2012. Pemenang 
tender sebagai operator di jalur 


ini adalah Perum Pengangkutan 
Penumpang Djakarta (PPD). 

Pengoperasian angkutan ter- 
integrasi itu diharapkan mampu 
mengurangi kemacetan yang ter- 
jadi di sekitar pinggiran dan da- 
lam kota Jakarta. Kota Tangerang 
adalah daerah penyangga perta- 
ma yang memiliki buslane. 

Sebelumnya, Kepala Operasi- 
onal PPD-Buslane Kota Tange- 
rang Sabar Sihombing mengata- 
kan, meski sepi operasional, bus- 
lane tidak akan dihapuskan. 

“Kami mengutamakan pela- 
yanan ketimbang bicara soal un- 
tung Kondisi saat ini kami ang- 
gap masih dalam tahap wajar," 
kata Sihombing. 


Kepala UPT Angkutan Massal 
dan Buslane Dinas Perhubungan 
Kota Tangerang Yunianto menje- 
laskan, pihaknya masih optimis- 
tis dengan perkembangan busla- 
ne, "Bersama PPD, kami sudah 
berkomitmen mengembangkan 
buslane secara bersama-sama. 
Kami optimistis ke depan busla- 
ne akan diminati warga,” papar 
Yunianto. 

Secara terpisah, Sekretaris Di- 
nas Perhubungan Kota Tangerang 
Fatchulhadi mengatakan, dalam 
waktu dekat pihaknya akan me- 
lakukan kajian untuk rekayasa 
lalu lintas, termasuk dalam peng- 
aturan angkot yang masuk ke 
Terminal Poris. (PIN) 


Title 


Gross Output (VM) : 
Engine 


200 MW 


'scheme. The bidders shall 


evaluation. 


6 MW per unit for Gas Engine. 


profit and total assets. 


Baru, Jakarta 12160 


PT PLN (PERSERO) 


INVITATION FOR BIDS 
FOR GAS FIRED POWER PLANTS 200 MW ARUN LOCATION 


1. PTPLN (Persero) invites sealed bids for an Intemational Competitive Bidding 
that Implementing a two stages bidding process for a project : 


: GAS FIRED POWER PLANTS 200 MW ARUN 
LOCATION 


Gas Turbine or Gas Engine 


. The Bidder will be EPC enterprise in the form of Manufacturer, Single 
Company, Joint Venture/Joint Operation or Consortium to undertake the 
engineering, procurement, construction, and commissioning including 
gualification of main egulpment, Gas Turbine/Gas Engine, generator, 
Instrument & control, and 150 KV substation. 

Tn pejact Wb Ananad Ha coeporia joki BLN Tidar ci Ea 


than 85 94 of project cost without dak guarantee to PLN for further 


.. The scope of works shall be on a tumkey basis, includes but not limited to 
site investigation and site development, engineering, procurement of goods, 
construction, testing and commissioning, substation, related civil works, 
including the warranty. Detail of scope: 

.. The prospective bidder aritria will be based on the satisfactory demonstration 
ot: 


a. Successful experience In constructing of minimum on 2 (two) projects 
as Contractor/Subeontractor for engineering, procurement, construction, 
commissioning of minimum 25 MW per unit for Gas Turbine or minimum 


. The proposed Gas turbine or Gas Engine has already been operated 
for at least 10.000 (ten thousand) hours, 
The minimum unit size of Gas Turbine is 50 MW or larger and the 
minimum unit size of Gas Turbine is 9 MW or larger. 

| Financial capability as evidenced by audited balance sheet and profitloss 
statement for the last 3 (three) years. The bidder's financial capabilty 
should be sound and satisfactory and shall be evaluated in term of net 


. Bidders may register and collect the bid document from September 1981 
— November 1211, 2012, after payment of a non refundable fee in the 
'amount of Rp 15.000.009,- (fiteen million Rupiah) at the address below: 

PT PLN (Persero) Head Office 
do Chief of Procurement Committee for GFPP Arun Location 
Main Buliding, 15 Floor, Jalan Trunojoyo Blok MI/135, Kebayoran 


Phone 46221- 7261875, 7261122, Fax t6221- 7227060 

. The Proposal shali be submitted in one (1) original, two (2) copies and one 
(1) electronic copy by hand not later than 14:00 PM local time on November 
19ih, 2012 to the above adiress in the sealed envelopes with cleariy marked 
jas mentioned as Project of point 1 above. 


Jakarta, September 17th, 2012 
Procurement Committee for GFPP Arun Location 


lender to cover not less 


of work is available on Bid Document. 


PROFIL ATLET 


PON Terakhir 
Esther Sumah 


elari spesialis jarak 800 meter asal Lumajang, Jawa. 
Paw: Esther Sumah, menyatakan, PON Riau 2012 

adalah PON terakhir baginya. Usianya kini 46 tahun 
dan tiba saatnya dia meninggalkan arena atletik yang mem- 
besarkan namanya, 

”Anak saya melarang saya terus jadi atlet Perhatian 
terhadap anak berkurang karena harus latihan ke luar 
kota,” kata ibunda Michael Joel Resmol (10) itu, 

Puluhan tahun dia malang melintang di lintasan lari. 
Esther selalu tampil di PON sejak PON 1985 sampai PON 
2012 di Riau, Di pentas internasional, dia mulai mem- 
perkuat Indonesia di SEA Games Jakarta 1987. Esther ikut 
membela Merah Putih di pesta olahraga Asia Tenggara itu 
mulai 1991 sampai 2001. Dia meraih emas dari nomor 800 
meter di SEA Games Singapura 1993 dan Jakarta 1997. 

Kehidupan Esther berubah drastis karena atletik. Dari 
anak seorang tukang becak di Lumajang, dia melanglang 
buana membawa nama Indonesia di lintasan atletik. Esther 
mengenal dunia atletik secara kebetulan. Semua berawal 
kala dia akan dinikahkan saat masih kelas II SMP. Esther 
menolak rencana itu, Bingung karena tidak bisa melawan 
kehendak orangtua, Esther melampiaskan dengan meng- 
ikuti berbagai lomba lari tingkat lokal tanpa sepengetahuan 


orangtua, 


"Saya tidak bilang 

sama orangtua saya & 
ring juara lomba lar 
Suatu har menun- 

Saya sangat menikmati 

ketika sedang berlari. 

Rasanya nikmat. Badan 

segar dan pikiran 


jukkan baju training ha- 
diah dari lomba lari ke- 
menjadi lega. 
Esther Sumah 


pada ibu saya. Melihat 

yu menyuruh saya 
serius berlatih. Pernikah- 
an pun b: ata pelari 
kelahiran Desa Tempeh 
Lor, Kecamatan Tempeh, 
Lumajang, itu. 

Mulai SMP, Esther se- 
rius menekuni atletik. 
Dia terl bangun pu- 
kul 03.00 untuk berlatih. Bakatnya terus berkembang di lari 
800 meter, Dia pernah mencoba nomor lain, seperti lari 
400 meter dan 1.500 meter, 

Puncak pr Esther di nomor lari 800 meter tercapai 
di SEA G lan SEA Games 1997. Bahkan, rekor 
lari 800 meter putri masih atas nama Esther 
1) dan belum terpecahkan sejak 1993 sampai sekarang, 

Kecintaan Esther terhadap dunia atletik karena atletik 
mengangkat kehidupannya dari anak tukang becak menjadi 


PEKANBARU, KOMPAS — Angkat berat 
menyuguhkan lifter gemilang di PON Riau 2012. 
Lifter angkat berat terus melampaui catatan rekor 
Asia. Meski pencapaian mereka di PON ini tidak 
diakui sebagai pemecahan rekor, mereka tidak patah 
arang dan terus memberikan penampilan terbaik. 


BER 2012 


atlet berpresi 
turut memotivi: 


i dirinya teru 


Imbalan bonus sebagai atlet berprestasi 
menjadi pela 


"Di keluarga saya, hanya saya yang menjadi atlet dan bisa 
sekolah,” kata Esther yang kini bekerja di Kantor Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Lumajang, 


Untuk menjaga 
seminggu bet 


atan, Esther berlatih sampai 11 kali 
a pelatihnya, Purwadi. $ 


lain menjaga po- 


la makan dan latihan rutin, Esther selalu tidur sebelum 


pukul 22.00. 


”Saya sangat menikmati ketika sedang berlari, Rasanya 


nikmat. Badan segar dan pikiran menjadi lega. Kalau s 


tidak bergerak, badan t 


ya 


sakit. Ini juga karena karunia 


Tuhan,” ujar pelari kelahiran 10 Juni 1966 itu. (WAD) 


TENIS 


Irfandi dan Heravita 
Lolos ke Semifinal 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Petenis DKI Jakarta, Irfandi 
Hendrawan, menjadi petenis 
pertama yang lolos ke semifinal 
tunggal putra pada PON 
Riau 2012, Minggu 6/9), di 
Pekanbaru, Riau. Di tunggal put- 
ri, petenis tuan rumah Heravita 
Mediana juga lolos pertama ke 
semifinal. 

Unggulan ketiga Irfandi me- 
nyisihkan unggulan kelima Arief 
Rahman (Kaltim), 6-2, 6-1. Se- 
mentara Heravita yang juga ung- 
gulan ketiga menjegal Novita Di- 
naryanti (Kaltim), 6-0, 6-4. 

Unggulan pertama tunggal 
putri, Cynthia Melita (Jateng), ke 
perempat final setelah mendepak 
Beatrice Gumulya (Kaltim), 6-4, 
7-5. Pada perempat final, Cynthia 
menghadapi penantangnya, Rek- 
yan Woro (DIY). 

Unggulan kedua Vonny Dar- 
lina juga ke perempat final. 
Dia mengakhiri perlawanan Id- 
hun Safa'ati (Jateng), 6-3, 6-2. Di 
perempat final, Vonny akan ber- 
temu Rani Fitriya Wardhani 
(DIY). 

Di tunggal putra, unggulan 


pertama Indra Wijaya (DKI) me- 
laju ke perempat final. Dia me- 
nekuk M Rizky Widianto (Jatim) 
dalam laga ketat, 7-5, 7-6 (2). 
Sementara urutan kedua Wisnu 
Adi Nugroho ke perempat final 
setelah membungkam Aditya 
Ichsandi (Riau), 6-4, 6-3. 

Selanjutnya, Indra bertemu 
Hemat Bakti Anugrah (Aceh) un- 
tuk merebut tiket ke semifin 
Wisnu berjumpa Ibrahim Ung- 
gulaga (Jatim). Calon semifinalis 
lainnya adalah pemenang ari 
David Agung Susanto dan Risky 
Bagus Saputra. 


Voli pantai 

Tim bola voli pantai putri NTB 
bertemu Jatim di final PON Riau 
2012. Bertanding di lapangan voli 
pantai Bengkalis, Kabupaten 
Bengkalis, Minggu, Putu Dini Ja- 
sita dan Dhita Juliana melib: 
putri Papua, 2-0. Sementara Ja- 
tim ke final setelah mengalahkan 
tim Jateng, 2-0. 

Di putra, DIY bertemu Bali di 
final, mengulang final PON Kal- 
tim 2008. Keduanya sama-sama 
mendepak Jatim. (OKI/SAH) 


Dari empat nomor, Minggu 
(16/9), di Pekanbaru, Riau, dua 
lifter Lampung, Sri Hartati dan 
Noviana Sari, melampaui rekor 
A 


Pencapaian melampaui rekor 
Asia juga dibuat Andarias Man- 
dowen (Papua Barat) di kelas 83 
kg, Sri Hartati dan Noviana Sari 
menambah koleksi medali emas 
PON 2012 untuk Lampung, se- 
dangkan Andarias meraih medali 
perunggu untuk Papua Barat. 


Di kelas 57 kg, Sri Hartati 
memecahkan rekor nasional se- 
kaligus rekor Asia atas namanya 
sendiri di ketiga jenis angkatan, 
yaitu sguat, bench press, dan 
deadlift. Untuk sguat, Sri Hartati 
memperbaiki c: atannya dari 215 
kg menjadi 216 kg, di bench press 
dari 140 kg menjadi 141 kg, dan di 
deadlift dari 195 kg menjadi 196 
kg. 

Noviana Sari memperbaiki re- 
kornas dan juga rekor Asia atas 


KOMPAS/HERU SRI KUMOHO 


Pejudo Jawa Barat, Ira Purnama Sari (putih), menghadapi Vika 
Irma dari Jawa Timur pada final kelas -78 kilogram putri PON 
XVITI di GOR Tribuana, Pekanbaru, Riau, Minggu (16/9). Ira meraih 


medali emas. 


namanya sendiri di jenis ang- 
ke guat dan deadift. Untuk 
sguat, Noviana memperbaiki ca- 
tatannya dari 220 kg (rekor A: 
dan 226 kg (rekornas) 
227,5 kg. Sementara di angkatan 
deadlift, lifter Lampung itu me- 
najamkan rekornya dari 220 kg 
(rekor Asia dan rekornas) men- 
ja 


melampaui rekor 
83 kg untuk angkatan 
sgual, dari 337,5 kg atas nama 
Turakhanov vranbek (Ki 
zakhstan) yang dibuat pada N 
vember 2011 di Plzen, Ceko, men- 
jadi 340 kg. 
Rekor-rekor Asia milik Sri 
Hartati dan Noviana Sari itu d 
buat dalam Kejuaraan Asia di 
Kobe, Jepang, Desember 2011. 
ya memecahkan re- 


Asia kel: 


JUDO 


“2 


Skor yang dicapai Syaiful Hagi pada PON XVI, 
2004 nomor air rifle hunting, sekaligus 
memecahkan rekornas sebelumnya atas 
nama Saridi (Jateng) dengan skor 547 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Sejumlah tim 
dayung nomor 
perahu naga 
putri berlaga 
di final nomor 
1000 meter 12 
kru di arena 
dayung Pekan 
Olahraga 
Nasional Riau 
2012 di Danau 
Kebun Nopi, 


Singingi, Riau, 
Minggu (6/9). 
Kontingen 
Kalimantan 
Tengah 
meraih dua 
dari tiga 
medali emas 
yang 
diperebutkan, 
sementara 
satu emas lain 
diraih Riau, 


2. HAN 
KOMPAS/MURHAMAD KURNIAWAN 


Rekor-rekor Asia Terlampaui 


Kaltim Rebut Emas ”Compound” Beregu Putra 


dali emas juga tercapai,” ujar No- 
viana yang bersama Sri 
dipersiapkan ke kejuaraan 
pra-Kejuaraan Dunia di Puerto 
Riko, Oktober mendatang. 

Di kelas 74 kg putra, Doni 
Meiyanto (Lampung) menyabet 
emas dengan total angkatan 797,5 
kg (sguat 320 kg, bench press 165 
kg, deadlift 292 kg. Doni juga 
memperbaiki rekor atas na- 
manya sendiri yang dibuat pada 
pra-PON di Bandung, September 
2011, yaitu sguat 315 kg dan 
deadlift 0 kg. Sementara re- 
kornas bench press atas nama 
Darso (Jabar), 210 kg. 

Medali perak milik Bagus Su- 
darmoko (Kaltim) dengan total 
angkatan 785 kg (sguat 300 kg, 
bench press 192,5 kg, dan deadlifi 
292 kg). Perunggu diraih T Ketut 
Widana (Bali) dengan angkatan 


sguat 295 kg, bench press 180 kg, 
dan deadlift 205 kg. 


Panahan 


Tampil penuh percaya diri, tim 
Jatim harus mengakui ketang- 
guhan dan strategi jitu tim divisi 
compound putra Kaltim. Syam- 
sudin dan kawan-kawan meraih 
emas pertama bagi tim Kaltim 
setelah memenangi final divisi 
compound putra di lapangan pa- 
nahan Universitas Islam Riau de- 
ngan skor 222-221. 

Harmaji, pelatih compound 
Kaltim, mengatakan, sejak awal, 
ia menempatkan pemanah ter- 
baik sebagai pemanah pertama, 
"Untuk mendongkrak moral dua 
pemanah berikutnya, ujarnya. 

Di nomor compound beregu 
putri, tim Jatim meraih emas. 

(OKI/MHD) 


Pejudo Veteran Belum Juga Pudar 


PEKANBARU, KOMPAS 
Tiga dari empat emas yang ter- 
sedia pada hari pertama laga judo 
PON Riau 2012 di GOR Tribuana, 
Pekanbaru, Minggu (6/9) ma- 
lam, diraih pejudo senior. 
Pejudo Jawa Tengah, Krisna 
h berjaya di kelas 
. Livia Susanti 
dari Lampung menguasai kelas 
178 kilogram putri. Sementara 
Ira Purnama Sari (81) dari Jawa 
Barat meraih emas kelas -78 kg, 

Satu emas lainnya jatuh ke 
tangan pejudo berusia 22 tahun, 
Vincent Madjid (22) asal Banten, 
di kelas 4100 kg putra. 

Di final, Krisna memupus ha- 
rapan Ade Sujana (Jawa Besa 
dengan susah payah 
penyisihan, tenaga Krisna 
berkurang ketimbang pada masa 
jayanya dahulu. Namun, dari segi 
teknik, Krisna memiliki kemam- 
puan jauh di atas rata-rata semua 
lawannya, 

"PON kali ini tidak saya per- 
sembahkan kepada siapa 
hanya untuk saya 
adalah teman ber 
masih yunior. Dia tahu teknik 
saya dan saya juga tahu persis 
kemampuan dia. Banyak pejudo 
yunior bagus, tetapi belum dapat 


berkembang. Mungkin itu tugas 
saya nanti," ujar Krisna yang 
berencana pensiun dari PON se- 
telah mengantongi 11 cma la 
enam pelaksanaan PON, 

Ira yang memenangi perta- 
rungan melawan Vika Irma dari 
Jatim juga ingin pensiun dari 
judo. "Semula saya hendak pen- 
siun pada PON Kaltim 2008. Na- 
mun, Jabar meminta saya turun. 
PON 2016 nanti saya tidak akan 
turun lagi. Mudah-mudahan Ja- 
bar mau memakai saya sebagai 
pelatih," kata pejudo yang me- 
ngumpulkan lima emas sepan- 
jang PON yang diikutinya itu. 

Livia mengatakan, PON Riau 
adalah PON terakhirnya. Emas 
tersebut adalah emas pertama 
sekaligus terakhir, Pada PON 
Kaltim 2008 dan PON Palem- 
bang 2004, Livia meraih perak. 

Windra, pelatih Vincent, me- 
nilai kemampuan anak asuhnya 
terus meningkat. Teknik perma- 
inannya bertambah matang dan 
berkembang. Vincent sabar da- 
lam menyerang dan mampu ber- 
tahan kala lawan menekai 

Saat memenangi partai final 
melawan Muhammad Amin (Ja- 
bar), Vincent tertinggal satu ban- 
tingan, Namun, dia sabar me- 


nunggu celah. Amin yang merasa 
di atas angin membuat kesalahan 
dalam upaya bantingan lainnya. 
Dia terjatuh di bawah Vincent. 
Pencak silat 

Di Bangkinang, Riau, dari tiga 
nomor final pencak silat, Minggu, 
Bali menguasai dua nomor. Me- 
reka merebut emas tunggal putra 
dan putri. Satu emas lainnya di- 
ambil Hamdani/Yusuf (Jatim) 
dari nomor ganda putra 

Emas tunggal putra milik T 
Gusti Ngurah Arya. Dia meng- 
ungguli Linggar Uji Nugraha (Ja- 
teng) dan Achmad Faisal Jatim) 
yang mendapat perak dan pe- 
runggu. Emas tunggal putri dire- 
but I Dewa Ayu Ari Parwiti (Bali). 
Perak jatuh ke tangan Puspa 
Arum Sari (DKI) dan perunggu 
Aghata Trisnawaty (NTT). 

Dua emas tunggal putra dan 
putri ini mengukuhkan dominasi 
Bali sebagai jawara dalam seni 
gerak di pencak silat. Bali juga 
merebut emas di nomor beregu 
putra, beregu putri, dan gar 
putri. Total, mereka mengoleksi 
lima emas. "Mungkin itu karena 
kami giat berlatih,” ujar Ketua 
Harian TPSI Bali Bagus Nyoman 
Wiranata. (SAH/ADP) 


PAMERAN 


IMAMATEK 


BUSINESS SOLUTION DAYS 
For Distributor 


18 - 19 September 2012 
Jakarta Design Center (JDC),JI. Gatot Subroto Kav. 53 Jakarta 


Lotus 1, Lotu: 


|waktu 


09.00-17.00 WIB 


Di Pameran ini Anda Akan Melihat Solusi Untuk : 


“Principle yang Ingin mengetahui secondary sales 


« Distributor Consumer Goods 
« Distributor Elektronik 

“ Distributor Farmasi 

# Distributor Makanan 


- Distributor Suplier Modern Outlet 


«Dan Solusi - Distributor Lainnya 
Jadwal Seminar 

Rabu, 19 September 2012, 
15.30 - 16.30: 


“Imamatek Agency Club, & 


Akutansi Yang Tepat Kepada Client" 


Tn 
FINA Light Edition 
888-000 


Tama pem" 
Solusi Bagi Anda Para Consultant Accounting 
Yang Bingung Merekomendasikan Software 


imametek 
Informasi Lebih Lanjut 
Silahkan Hubungi : 

PT. Integritas Makmur Mandiri 
Jl. Daan Mogot Raya 
No. 47 Jakarta 11470 
Telp.021-5698 0883 
SMS.021-7091 7993 
Fax. 021-5698 0887 
info@imamatek.com 
www. imamatek.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HOLDING COMPANY MANAGEMENT 


lolele) 


FACILITATORS: 


899 


On AA Kuma temha: K1 teu 
Gwuman 


cowuatam cansatam 


Jakarta, 26 - 27 September 2012 


an 
HOT TOPICS 


# Holding 
Architecture 


@@ 


entar ru. 
SA, AM 
Master 
Conutant 


@ Organization 
Structure & System 

# Tax Planning - 
Transfer Pricing 


THE JAKARTA CANGULI NG GROUP 


t, Ph. 021 - 572 7515 (Hunting) Fa 


dil: seminar @jakartacor 


PT Astra 
International 


KOMPAS, SENIN, 


2.600 


17 SEPTEMBER 2012 


Jumlah atlet yang 
bertanding pada PON II 
tahun 1951 yang berasal 
dari 10 provinsi 


Gede Gantung Sepatu 


Samai Salah Perhitungan 


PEKANBARU, KOMPAS — Pelari maraton I Gusti 
Gede Karangasem (37) menutup kariernya sebagai 
pelari dengan menjuarai maraton PON Riau 2012, 
Minggu (16/9), di kompleks Stadion Utama 
Universitas Riau, Pekanbaru. Pelari senior Jawa 
Barat itu finis dalam 2 jam 31 menit 149 detik. 


Pelari yang akrab disapa Bang 
Gede itu mengungguli Nicolas A 
Silva (Bali) yang finis kedua de- 
ngan catatan waktu 2:35:52,7. 
Urutan ketiga, Jauhari Johan 
(Sumsel) yang finis dengan waktu 
2:37:290 detik. 

Di bagian putri, absennya ratu 
maraton Triyaningsih membuka 
peluang bagi pelari-pelari lain 
menjuarai nomor tersebut. Me- 
dali emas jatuh ke tangan Erni 
Ulatningsih (Jateng) yang finis 
dalam waktu 2:54:06,2 detik. 

Di belakangnya, Meri Paijo 
(NTT) dengan 4 detik. Pe- 
lari veteran Supriyati Sutono 
bar) belum pudar, Dia finis ket 
dengan 6,3 detik, menda- 
hului rival yang lebih muda, Sup- 
riyati (40) menyatakan, inilah pe- 
nampilan terakhirnya di PON. 

Peserta maraton PON satu per 
satu tumbang di jalan. Dari 12 
putra dan 7 putri, hanya 8 putra 
dan 4 putri yang finis. Peraih 
emas maraton di SEA Games 
2011, Yahuza (Bangka Belitung), 
pun gagal finis. 

"Kenangan terbaik di PON 
terakhir, Ini perjuangan luar bia- 
sa,” kata G PON Riau adalah 

ON keempat bagi Gede yang 
selalu turun di nomor maraton. 
Namun, baru kali ini dia meraih 
mas, Menurut pelari berusia 37 
tahun itu, semua lawan tangguh. 
Namun, banyak pelari tidak sam- 
karena kelelahan setelah 


finis, Gede spontan 


melepas sepatu dan menggan- 
tungnya di papan pencatat pu- 


taran, ”Saya akan pensiun,” ujar 
pelari yang anggota TNI AD ber- 
pangkat letnan satu itu. 

Erni mengatakan, tanpa ke- 


hadiran pemegang rekor nasional 
maraton putri Triyaningsih, dia 
tampil sebagai juara. "Emas ini 
hadiah dari Triyaningsih. Terima 
kasih untuk Triyaningsih,” kata 
Erni yang empat kali ikut PON, 
tetapi baru sekarang merebut 
emas. 


Rekor baru 


Rekor PON tercipta di nomor 
tolak peluru putri melalui Eki Peb- 
ri Ekawati (Jabar) sejauh 13.89 
meter, Eki memecahkan rekor Jo- 
sephine Mahuse (Papua) pada 
PON 1989, yakni 13,77 meter, Dewi 
Lantari (NTB) meraih perak (13,72 
meter) dan Ni Putu Nita (Bali) 
merebut perunggu (13,68 meter). 

Pada Sabtu malam, Maria Na- 
talia Londa (Bali) memecahkan 
rekor PON nomor lompat jangkit 
atas namanya sendiri. Maria me- 
lompat sejauh 1346 meter, 
dangkan rekor PON atas nam: 
nya di PON Kaltim 2008 adalah 
13,16 meter, Ika Puspa Dewi (Ja- 
bar) meraih perak (12,71 meter) 
dan Venny Feranika (Kalbar) pe- 
runggu (1242 meter). 

Ni Putu Desi M (Sumsel) me- 
rebut emas loncat tinggi galah put- 
ri dengan loncatan setinggi 3,6 
meter, Sundari (Kaltim) meraih 
perak (34 meter) dan Emrina 
(Sumbar) perunggu (34 meter). 

Di nomor dasalomba putra, 
Zakaria Malik (Lampung) meraih 
emas dengan nilai total 6.626, 


total 6.239 dan Gayus Sibuangin 
(Kaltim) nilai total 6.042, 

Rini Budiarti (KT Jakarta) 
mengukir rekor PON baru atas 
namanya sendiri di nomor lari 


3000 meter halang rintang putri 
dengan catatan waktu 10:01,77. 


Rekornya di PON Kaltim adalah 
10:33,51. Total, di PON Riau, Rini 
memetik tiga emas dari lari 800 
meter, 1.500 meter, dan 3.000 
meter halang rintang putri. 

Tim Maluku memecahkan re- 
kor PON nomor lari 4 x 400 
meter putri dengan waktu 
3:46119. Rekor sebelumnya milik 
tim putri Jatim pada PON 1996, 
yakni 3:48,63. 


Salah perhitungan 


Di Siak, gara-gara tidak mem- 


KOMPAS/HBRU SRI KUMORO 


Atlet ski air Sumatera Selatan, Surya Hadinata, saat beraksi di babak semifinal nomor wakeboard PON 
XVII di Danau Bandar Sri Khayangan, Pekanbaru, Riau, Minggu (6/9). 


SKI AIR 


Indra Tampil Mengejutkan Lagi 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Setelah meraih medali perunggu 
di SEA Games 2011, Indra Har- 
dinata (Sumatera Selatan) kem- 
bali membuat kejutan. Remaja 
berusia 16 tahun itu merebut 
emas ski air nomor slalom pada 
PON Riau 2012 di danau buatan 
di Rumbai, Pekanbaru, Minggu 
6/9). 

Saat dinobatkan sebagai juara, 
Indra menitikkan air mata. Dia 


sangat senang dan terharu ka- 
rena baru pertama kali tampil di 
PON dan langsung menyabet ge- 


barkan. Senang sekali karena ba- 
ru sekali ikut bisa juara dan me- 
” kata Indra. 
itu, Indra unggul 
atas semua rivalnya dengan pen- 
capaian tali terpendek, yaitu 
14,25 meter dan 1,25 bola. Keme- 
nangan ini telak karena terpaut 
2,25 meter dari peraih perak, Ade 
Herman (Kalimantan Timur). 
Medali perunggu menjadi milik 
Eka Fajar Samudra (Jawa Timur) 
dengan panjang tali 18,25 meter 
dan empat bola. 

Indra mengatakan, dia tidak 
menduga tampil sebagai juara. 
Bagi dia, ajang PON ini untuk uji 
coba kemampuan. Apalagi dia 
mendapat dukungan kuat dari 
kedua orangtuanya. "Saya me- 
nargetkan medali, tetapi tidak 
menyangka langsung mendapat 
emas. Kedua orangtua saya selalu 


memotivasi saya,” ujarnya. 

Dalam lomba slalom, peserta 
tidak hanya diuji kemampuan 
teknik dan mental, tetapi juga 
fisik dan stamina, Semua peserta 
bersaing di tengah kondisi terik 
matahari dan udara lembab di 
Pekanbaru. 

Pelatih kepala ski air Sumsel, 
Imam Suwaji, mengatakan, sl: 
lom adalah nomor spesiali 
Indra dari empat nomor lomba, 
yakni slalom, trick, jumping, dan 
wakeboard, Indra pun bisa turun 
di nomor wakeboard, tetapi pelu- 
angnya mendapat medali kecil. 

Target Indra selanjutnya ada- 
lah tampil dalam Kejuaraan Du- 
nia Ski Air 2012 pada November. 
Dia tidak membidik target tinggi 
dalam kejuaraan yang diikuti at- 
let-atlet terbaik dunia itu.”"Target 
saya masuk 10 besar, Di sana, 
mereka banyak yang bisa tali 10 
meter, sedangkan saya rekornya 
hanya tali 12 meter,” kata Indra. 

Di nomor slalom putri, Sholi- 
kah Ummuh Thoyibatus (Goron- 
talo) meraih emas setelah men- 
dapat nilai tertinggi dengan tali 
16 meter dan lima bola, Dia ter- 
paut 3,5 bola dari peraih medali 
perak, Nirmala Dini (DKI Ja- 
karta). Peringkat ketiga adalah 
Yolandasari Baig Vera (Jatim) de- 
ngan tali 18,25 meter dan empat 
bola. 


Renang indah 
Di renang indah, para manajer 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kontingen batal memboikot ca- 
bang olahraga itu. Semula para 
manajer kontingen mengingin- 
kan PB PON menggelar tujuh 
nomor renang indah sesuai de- 
ngan peraturan Federasi Renang 
Internasional (FINA), bukan tiga 
nomor seperti yang ada saat ini di 
PON. 

Namun, setelah melalui dis- 
kusi panjang dengan panitia pe- 
nyelenggara, mereka menerima 
keputusan penyelenggaraan tiga 
nomor demi menyelamatkan 
mental atlet. Ketiga nomor ter- 
sebut adalah nomor solo, duet, 
dan tim dengan penggabungan 
kategori teknik rutin dan rutin 
bebas. 

”Kami ingin atlet tetap ber- 
lomba karena mereka berlatih 
lebih dari dua tahun. Penyeleng- 
garaan renang indah hanya tiga 
nomor adalah pelanggaran atur- 
an FINA, tetapi PB PON tetap 
tidak mau mendengarkan saran 
kami untuk menambahnya,” kata 
Fitrah Utami, Kepala Bidang Re- 
nang Indah PRSI. 


Polo air 


Sementara itu, di cabang polo 
air, tim DKI Jakarta mengawali 
langkah dengan mengempaskan 
tim Sumsel dengan nilai 17-6. 
Ridjkie Mulia Harahap menjadi 
pahlawan tim DKI dengan men- 
cetak tiga gol dan memberikan 
umpan-umpan penting yang ke- 
mudian menjadi gol. (OTW/ECA) 


perhitungkan ada lawan kuat dari 
Kaltim dan hanya fokus kepada 
lawan kuat dari Jatim, Samai 
(DIY) mendapat perak, Minggu. 
Dia dan Projo Waseso (Kaltim) 
memiliki poin spi 
poin, di lomba 
sepeda, Namun, ha 
terakhir, Projo lebih unggul 
hingga Samai tergusur ke posisi 
kedua, 

”Saya salah perhitungan. Saya 
hanya memperhitungkan Feri- 
nanto (Jatim). Saya tidak melihat 


Pelari Jawa 
Barat, 1 Gusti 
Gede 
Karangasem, 
menyiramkan 
air ke kepalanya 
saat mengikuti 
nomor maraton 
putra PON Riau 
2012 di 
kompleks 
Stadion Utama 
Universitas 
Riau, 
Pekanbaru, 
Minggu (16/9). 
Gede mera 
medali emas di 
nomor ini. 


ada Projo,” ujar Samai. 

Samai mengira dia mengoleksi 
poin sprint tertinggi. Jadi, dalam 
perebutan poin terakhir, Samai 
tidak terlalu ngotot. 

Adanya dua pebalap berpoin 
sama membuat wasit lomba 
terium menentukan pemenang 
dari adu sprint terakhir. ”! 
perebutan terakhir, Projo me- 
rebut poin tertinggi sehingga dia 
berhak atas emas dan Samai pe- 
rak,” ujar Eva Chatarina, wasit 
lomba. (WAD/HLN) 


BOLING 


Ryan Ukir Tiga Rekor 
di Satu Nomor 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Peboling DKI Jakarta, Ryan Leo- 
nard Lalisang, mencetak tiga re- 
kor PON sekaligus dalam satu 
nomor, dobel putra, Minggu 
(16/9). Sehari sebelumnya, Ryan 
mencetak rekor PON di nomor 
singel putra. 

Ryan mencetak rekor pertama 
di nomor dobel pada kategori 
perfect game dengan mencetak 
300 poin atau menjatuhkan se- 
mua pin dengan satu lemparan 12 
kali berturut-turut, Rekor PON 
sebelumnya adalah 299 poin. 

Rekor kedua adalah pada ka- 
tegori lemparan berdua dengan 
nilai total 549. Nilai itu meme- 
cahkan rekor pada PON Kaltim 
2008, yaitu 496 poin. 

Rekor ketiga Ryan adalah total 
nilai dalam enam gim, yakni 
2,836 poin, dan memecahkan re- 
kor PON sebelumnya, 2.784 poin. 
Hasil itu mengantarkan Ryan 
dan Hengky Susanto meraih 
s bagi tim DKI Jakarta. 

a bermain sabar dan men- 
saat di nomor 
Saya tidak terburu-buru 


dobel. 
dan tidak ingin terpengaruh de- 


ngan hi yang saya raih atau 
diraih lawan,” kata Ryan. 
Bagi Ryan, medali emas 
merupakan yang ke-10 di ajang 
PON. Di PON Riau 2012 ini, Ryan 
merebut dua emas. Dia bc 
cana merebut tiga emas dari tiga 
nomor tersi 
Ryan juga mencetak rekor 
PON di nomor singel putra de- 
ngan 1406 poin, memecahkan 
rekor sebelumnya, 1.367 poin. 
“Ryan pernah urutan ketiga di 
kejuaraan dunia, Rekor di PON 
sangat mudah dia pecahkan, Ka- 
mi ingin Ryan berlaga di seri 
kejuaraan duni: 
di Asian Games da 
ra dunia,” 
Ketua Persatuan Boling Indone- 
sia DKI Jakarta. 
Panjat tebing 
Pemanjat tebing Jawa Timur 


yang juga atlet nasional, Wilda, 
menjadi pemanjat tercepat di ka- 


tegori lead perseorangan putri 
pada PON 2012 di Pekanbaru, 
Riau. Pada final, Minggu, Wilda 
mencapai puncak dengan nilai 
terbaik dan merebut emas. Perak 
milik Nadya Putri Virgita (Bali), 
sedangkan perunggu milik Syari- 
fah (DKI Jakarta). 

"Saya bersyukur meraih emas 
di nomor ini. Semua lawan di 
PON ini tangguh. Apalagi saya 
mendapat giliran terakhir & 
hingga tekanannya besar sekali,” 
ujar Wilda, 

Medali emas di nomor lead ini 
mengobati kekecewaan Wilda di 
nomor speed-track perseorangan 
putri. Di nomor ini, Wilda tampil 
sebagai pemanjat pengganti. 
"Waktu latihan hanya tiga hari,” 
katanya. 

Wilda mengakui, setelah me- 
ngetahui tingkat persaingan atlet 
di PON 2012 ini, peluang Jatim 
tampil sebagai juara umum de- 
ngan target minimal tujuh emas 
agak sulit dicapai. 

"Semoga selanjutnya kami 
tampil bagus. Kami berharap me- 
nang di nomor speed-trach cam- 
puran, speed-record putra-putri, 
dan boulder campuran,” kata 
Wilda yang juga turun di nomor 
boulder campuran. 

Di nomor lead perseorangan 
putra, andalan Jatim, Nurman- 
'ah, gagal meneruskan dominz 
sinya pada semifinal karena ha- 
nya menempati peringkat keem- 
pat. Medali emas nomor ini di- 
rebut Temi Teli Lasa (Jateng). 
Dia menyisihkan pemanjat te- 
bing andalan Jabar sekaligus jua- 
ra PON Kaltim 2008, Amri. Amri 
pun membawa pulang medali pe- 
runggu. 

Nurmansyah dan Amri 
ma kesulitan mencap: 
k karena jalur yang disusun 
sulit ketimbang pada babak 
dan semifinal. 

Medali perak milik Eka Bayu 
Prabowo (Riau) yang memiliki 
nilai sama dengan Amri, 37, Akan 
tetapi, Eka Bayu lebih unggul 
dalam usaha untuk meraih poin 
terakhir. (ECA/OKI) 


| SPT Tahunan 
Di Drop Box 


Miliki NPWP 
Bayar Pajak 
Lapor SPT 
Wajib dan oa Patriot Bangsa masa kini! 


aa 


www.pajak.go.id 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


Tinggi (meter) Gunung Dempo, tempat 
digelarnya upacara pengambilan api PON XVI 
2004 yang juga menjadi tempat pertandingan 
cabang paralayang dan sepeda gunung 


Tangis dan Haru 


diraih kontingen Sulawesi Selatan, 


Atlet anggar 
Sumatera 
Selatan, Rully 
Mauliadhani, 
meraih emas 
sabel perse- 
orangan putra 
di Rumbai, 
Pekanbaru, 
Riau, Rabu 
(2/9). Di final, 
Rully mengalah- 
kan atlet Sumsel 
lainnya, Hendri 
Eko Budianto, 


SERBI PON 


Kalsel Siapkan Rp 300 Juta untuk Satu Emas 
Kalimantan Selatan menghargai Rp 300 juta untuk setiap 

yang dihasilkan pada Riau 2012. "Pemerintah 

| memutuskan untuk menghargai satu emas yang 
diraih atlet Kalsel dengan bonus sebesar itu," ujar Sekretaris 
Jenderal Pengurus Provinsi ISSI Kalsel Juhdi, Sabtu (15/9). 
Selain itu, atlet masih akan mendapat bonus dari pemerintah 
kabupaten/kota sebesar Rp 25 juta. Untuk besaran bonus, apa 
yang dijanjikan Kalsel kepada atletnya itu jauh melebihi bonus 
yang diberikan Pemprov DI Yogyakarta. "Satu medali emas, 
Pemprov DI Yogyakarta menyiapkan Rp 100 juta,” ujar manajer 
tim balap sepeda DI Yogyakarta, Teguh Raharjo, Adapun Pem- 
prov DKI Jakarta menghargai satu keping em: 
sementara Pemprov Kalimantan Timur Rp 200 


(Hingga Minggu Pukul 21.17 WIB) 


Total 
6. KALIMANTAN TIMUR 25 26 28 79 
7. SUMATERA UTARA 2 1617 45 
8. SULAWESI SELATAN 12 11 10 33 
9. BALI 1011 21 4 
10, LAMPUNG 966 2 
Emas 11. SUMATERA BARAT 9 219 2 
12, SUMATERA SELATAN” 8 12 21 Al 
Le 13, NUSA TENGGARABARAT 8 5 6 19 
einsii 14. PAPUA 7en 3» 
15, DI YOGYAKARTA 61 3 
16, KALIMANTAN SELATAN” 4 8 9 21 
17, KALIMANTAN TENGAH 4 4 3 11 
18, BANTEN 4310 1 
19. KALIMANTAN BARAT 4 2 11 17 
20, SULAWESI TENGGARA 4 1 2 7 
21. JAMBI 24an 8 
22. MALUKU 2 8 18 
28. SULAWESI UTARA FN SE MA 
24. ACEH 231 4 
25, GORONTALO 210 3 
26. BANGKA BELITUNG 1 24 8 
2), NUSATENGGARATIMUR. 0 4 3 7 
28. PAPUA BARAT 022 4 
29, BENGKULU 014 5 
30, KEPULAUAN RIAU 001 1 
31, MALUKU UTARA 001 1 
32. SULAWESI TENGAH 001 1 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS/HBRU SRI KUMONO 


CABANG TERUKUR 


te ”3 
MPAS/HEMU SRI KUMONO 


fota tim karate nomor kata beregu putri Jawa Barat setelah gagal meraih emas PON Riau 2012 di GOR Tribuana, Pekanbaru, Riau, Rabu (12/9). Emas 


Putri DKI Tak Tertandingi 


PEKANBARU, KOMPAS 
Belum ada yang menandingi pe- 
nam DKI Jakarta di senam 
ritmik perseorangan per alat. Se- 
mua empat emas dari nomor itu 
disambar dua pesenam DKI, Na- 
bila Evandestiera dan Dinda Def- 
riana, di arena senam GOR Ka- 
harudin Nasution, Rumbai, Pe- 
kanbaru, Minggu (16/9). 

Nabila meraih emas setelah 
mengoleksi skor tertinggi di alat 
simpai, 22.525. Di tempat kedua, 
pesenam Jawa Timur, Sinta Er- 
nawati, mendapat perak (19.825). 
Perunggu menjadi milik Rozanah 
Ghassani Nublah, juga dari Jatim, 
dengan 17467. 

Nabila mendapat emas kedua 
di alat bola (22.367). Carlin Agus- 
tia yang juga dari DKT mendapat 
perak (20.375) dan Intan Octa- 
viana (Jawa Tengah) merebut pe- 
runggu (18408). 

Adapun Dinda — mendapat 
emas di alat gada dengan 22.075. 
Dinda mengalahkan Rozanah 
Ghassani Nublah (Jatim) yang 
meraih perak (18.575) dan Reni 
Nurhandayani (Jabar) yang men- 
dapat perunggu (17433). 

Emas kedua diraih Dinda di 
alat pita setelah mengumpulkan 
skor 22.558. Perak menjadi milik 


Carlin Agustia (DKT) dengan skor 
20.300 dan perunggu digenggam 
Intan Octaviana (Jateng) dengan 
skor 17483. 

Kemarin, pesenam DKT tam- 
pil rileks dan percaya diri, ber- 
beda dari lawan-lawannya yang 
tampak tegang. Ketegangan me- 
rugikan pesenam karena mem- 
buat gerakan mereka menjadi ka- 
ku dan sering membuat kesalah- 
an yang tak disengaja. Dinda dan 
Nabila unggul karena memamer- 
kan gerakan-gerakan sulit yang 
tidak dilakukan oleh lawan, 

Menurut Nabila, setelah trio 
pesenam DKI (Nabila, Dinda, 
dan Carlin) mendapat emas per- 
tama dari ritmik beregu, perasa- 
an mereka agak tenang. "Kema 
rin waktu lomba nomor perse- 
orangan seluruh alat rasanya te- 
gang karena satu pesenam men- 
dapat jatah empat alat. Kalau 
sekarang, satu pesenam dijatah 
satu alat. Jadinya lebih tenang,” 
ujarnya. 

Pelatih tim senam ritmik DKI, 
Negaka Jauhari, mengungkapkan 
pesenam DKI memiliki mental 
yang baik dan cepat beradaptasi 
dengan arena. Mereka juga ber- 
ambisi meraih hasil lebih baik 
dari sebelumnya, Ditambahkan, 


ketiga pesenamnya itu memiliki 
kemampuan seimbang, Namun, 
jika dibuat peringkat, Dinda ber- 
ada di peringkat pertama, Nabila 
kedua, dan Carlin terakhir, 


Jatim 10 emas menembak 


Di Rumbai, Jatim mengukir 
sejarah dengan mengumpulkan 
10 emas dan 4 perak hingga hari 
keempat cabang menembak, ke- 
marin. Jatim juga berpeluang 
menambah tiga emas, hari ini, 

Kemarin, Jatim mendapat tiga 
emas, dua di antaranya diraih 
dari nomor perseorangan, yaitu 
oleh Sahurun di senapan tiga 
posisi 50 meter dan Diaz Kusuma 
Wardani di senapan angin putri 
yunior 10 meter. Satu emas lain- 
nya didapat Sahurun, Hasan Bas 
ri, dan Arianto di nomor'senapan 
tiga posisi beregu 50 meter. 

Di cabang menembak PON 
Kaltim 2008, Jatim hanya men- 
dapat tiga emas, enam perak, dan 
dua perunggu. Adapun pada PON 
kali ini, Jatim menargetkan per- 
olehan lima emas. "Kami tidak 
menyangka. Kami hanya selalu 
berusaha fokus bermain dengan 
tenang dan tanpa beban,” kata 
manajer tim menembak Jatim, 
Roesdiarno. (WAD/DEN) 


KOMPAS/YUNIADHI AGUNG 


Pelatih tim karate Jawa Barat, Endah Zubaidah, melompat 
kegirangan setelah karateka Yulianti (depan) menjuarai nomor 
kata perseorangan putri cabang karate di GOR Tribuana, 
Pekanbaru, Riau, Senin (10/9). 


Pemain sepak 
takraw 
Gorontalo 
meluapkan 
kegembiraan 
setelah 
mengalahkan 
tim Jawa Timur 
pada partai final 
beregu putra 
sepak takraw 
di Bandar Serai 
Purna MTO, 
Pekanbaru, 
Riau, Jumat 
04/79). 
Gorontalo 
meraih emas 
setelah menang 
2-1 pada partai 
final. 


KOMPAS/YUNIADUI AGUNG 


TAEKWONDO 


Juara PON Siap 
ke SEA Games 2013 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Ketua Umum Pengurus Besar 
Taekwondo Indonesia Marciano 
Norman mengungkapkan, tae- 
kwondoin yang menjuarai PON 
Riau 2012 otomatis akan diikut- 
sertakan dalam seleksi SEA 
Games Myanmar 2013. Jenderal 
bintang tiga itu menambahkan, 
selain mencari atlet SEA Games, 
PON kali ini juga dimanfaatkan 
untuk mencari atlet muda untuk 
program jangka panjang, 

”Untuk SEA Games, kami bu- 
ka kuota 32 atlet yang akan di- 
seleksi. Dari 32 atlet, yang akan 
diberangkatkan hanya 20 atlet. 
Tahun lalu di Jakarta, kita mere- 
but enam emas. Di Myanmar, 
target kami lebih dari enam 
emas,” kata Marciano di Pekan- 
baru, Minggu (16/9). 

Sejumlah program uji coba 
dan latihan ke luar negeri disiap- 
kan untuk mematangkan per- 
siapan SEA Games. Selain itu, PB 
TI juga berencana membawa pe- 
latih asing dari Korea Selatan. 

Soal PON, Marciano menilai 
persaingan antardaerah sudah 
mulai ketat meski dominasi ma- 


sih dipegang tim dari Jawa, se- 
perti Jawa Barat, DKI Jakarta, 
dan Jawa Timur. 

”Dalam beberapa tahun ke de- 
pan tidak akan ada lagi ketim- 
pangan kekuatan yang signifikan 
karena kami sudah memulai 
program pemerataan sumber da- 
ya pelatih yang berkualitas ke 
daerah,” katanya. 

Pada hari ketiga kyorugi (per- 
tarungan) untuk kelas bantam 
dan welter putra-putri, di final 
bantam putra -63 kilogram, tae- 
kwondoin berbakat Merry Wan- 
dra menyumbangkan emas un- 
tuk DKI. Perak diraih Hendra 
Dwi Santoso dan perunggu di- 
kantongi Ridwan (Aceh) dan Ka- 
rel Busira (Papua). 

Di bantam putri -58 kilogram, 
emas diambil taekwondoin Jabar, 
Siska Permatasari, setelah di final 
mengalahkan Dewi Puspitasari. 
Perunggu diraih taekwondoin 
Yuni Ardini (Kalimantan Timur) 
dan Sri Buana Resmol (Sulawesi 
Selatan). Di welter putra -80 ki- 
logram, tackwondoin Lampung, 
Herlambang Agus P, menggondol 
emas. (OTW) 


MOTOGP 


Lorenzo Semakin Terdepan di Tengah Kesialan Pedrosa 


MISANO, MINGGU — Ini be- 
nar-benar hari yang sial bagi pe- 
balap Honda, Dani Pedrosa. Se- 
mula dia menempati pole po- 
sition, tetapi harus start dari po- 
sisi buncit akibat masalah roda 
depan yang belum panas, hingga 
terpental dari arena karena di- 
senggol Hector Barbera (Pramac 
Racing). Alhasil, tanpa Pedrosa, 
Jorge Lorenzo (Yamaha) me- 
lenggang mulus dan menjuarai 
seri MotoGP San Marino di Mi- 
sano, Minggu (16/9). 

Dengan sukses tersebut, Lo- 
renzo semakin kokoh di puncak 
klasemen sementara, memperle- 


bar selisih poin dari Pedrosa. Lo- 
renzo mengungguli juara dunia 
sembilan kali Valentino Rossi 
(Ducati, yang finis kedua. Urut- 
an ketiga direbut Alvaro Bautista 
(Honda) yang bersaing dengan 
Andrea Dovizioso (Yamaha). 
Lorenzo mengawali balapan, 
kemarin, dalam posisi hanya ung- 
gul 13 poin atas Pedrosa. Namun, 
Pedrosa harus memulai balapan 
dari urutan buncit karena masa- 
lah roda depan yang belum panas 
di sesi pemanasan. Ta terpental 
dari balapan hanya beberapa saat 
setelah start, disenggol dari be- 
lakang oleh Barbera yang juga 


terlempar dari arena. 

Kini, dengan lima seri balapan 
tersisa, Lorenzo unggul 38 poin 
atas Pedrosa. "Jujur, saya tidak 
melihat papan dengan jelas dan 
saya pikir Bautista yang terlem- 
par, bukan Pedrosa, kata Loren- 
z0, yang menjuarai San Marino 
dua kali beruntun. “Ini kesialan 
Honda, tetapi hasil yang hebat 
bagi kami. Saya sangat gembira 
akhirnya keberuntungan memi- 
hak kami,” katanya. 


Demi Simoncelli 


Pemenang kedua dan ketiga, 
Rossi dan Bautista, mendedika- 


sikan pencapaian mereka untuk 
mendiang Marco Simonecelli yang 
meninggal dalam balapan Moto- 
GP di Malaysia, tahun lalu. Rossi 
yang musim depan bergabung 
dengan Lorenzo di Yamaha 
mengaku puas mengulang pe- 
nampilan terbaiknya. 

”Saya pikir, peringkat kedua ini 
sesuatu yang spesial,” ujar pria 
berusia 33 tahun itu. "Pertama, 
ini terjadi di Misano yang sangat 
dekat dengan kota tempat tinggal 
saya, kedua, sirkuit ini diberi na- 
ma Marco (Simoneelli) dan saya 
mendedikasikan posisi runner-up 
ini untuk dia dan keluarganya.” 


Pertarungan seru terjadi da- 
lam perebutan peringkat ketiga, 
yang akhirnya dimenangi Bautis- 
ta. Posisi itu semula dikuasai Ste- 
fan Bradi yangsempat menempel 
Rossi saat balapan tersisa 15 lap. 
Dovizioso sempat mendekati 
Bradl, tetapi Bautista melesat dan 
melewati Dovizioso saat balapan 
tersisa 11 lap. 

Di sembilan putaran terakhir, 
Bautista menyalip Bradi dan finis 
nomor tiga. ”Finis podium per- 
tama ini sangat spesial. Saya be- 
gitu gembira. Ini untuk menge- 
nang Marco (Simoncelli)”” kata 
Bautista. (AFP/SAM) 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


OLAHRAGA 


/ / NN Belgia-Swadia 3-0 16 (1376 (1/5) 62164N Iko/Vuichi Sugita 5:7, 6-3, 6-3, 6-1 
DATA DA AGEND SIanIRS WINE RIDM HERSE G3, Steve Dardis-MChSET TESIS C3, Karakhstan-Uzbekistan Z1 Nasa ai — 3 
64,63 316, 63, 7-6 (7/4) — Mikha Kukushkin-Fartukh Dustav 82,” Andreas Seppi-Gullermo Tormazabat Final Grup II Asia/Oceania 
Ten : Robin Haase/Jean-Julien Rojer (Bel) 6-4, 3-6, 7-6 (1/3) 8, 61,62 —. Indonesia-Filipina 3-2 
PIALA DAVIS Spanyol-AS 2:1 Sa al Be Semar — Pen an TA Engeny Karoler 6-3, Fabio Foarint-PauT GapdeviTe 26,62, Christopher Rungkat-Jeson Patrombon 


6-7 (6/8), 6-1, 6-2 

Paul Capdeville/Jorge Aguilar (Chi)- 
Simone Bolelli/Daniele Bracciali 6-4, 
4-6, 6-4, 6-2 

Jepang-Israel 1-2 

Fa Soeda (Jpg)-Dudi Sela 6-2, 6-4, 3-6, 


David Ferrer-Sam Ouerrey 4-6, 
6-4 JTmwatahg oo 
1Nicolas Atmagro-John Isner 6:4, 4:6, 6: Jerman-Australia I- ea 


Argentina-Ceko 1-: 4,346, 7-5 Bean Tomic-Cedri 
7-6 (7/4) 


Juan Martin del Potro-Radek Stepanek — @3b van/MIk Bryan ASMA 
6-4, 6-4, 6-2 Granollers/Marc Lopez 6-3, 3-6, 7-5, 7-5 Fama Mayer (Jer)-Leyton Hewitt 7-5, 
Tomas Berdych (Cek)-Juan Monaco 6-1, 63, 6-2 


63, 6-2, 6-0 

Francis Casey Alcantara (Fil)-Sunu- 
Wahyu Trijati 6-3, 6-7 (4/7), 6-4 
Ghristopher Rungkat/Elbert Sie-raat 
Huey/Ruben Gonzales 4-6, 6-3, 7-6 
(2/5), 6-2 


Michael Ryderstedt/Johan Brunstram 6- Andrey Golubev/Yury Schukin- Des 
44b,63062 ——————— Istomin/Farrukh Dustov 7-6 (7/3), 6-3, 
Kanada-Afrika Selatan 2-1 64 
Vasek Pospisil-Izak van der Merwe 6-3, — Brasil-Rusia 3-0 

4, 6-4 . Rogerio Dutra-lgor Adreev 6-2, 6-1, ret 
los Raonic-Nikala Scholtz 7-5,6-4,7- — Thomaz Bellucci-Teymuraz Gabashvili 


Grup Dunia, Semifin: 


426, 1-6, 6-4, 6-4 Play off Ueyton Hewitt/Chris Guccione-Philipp”— 5 6-3, 4-6, 6-0, 7-6 (7/4) Aa Amir Wentraub-Tatsuma Ito 63, 6: Christopher Rungkat-Francis Casey 
Tomas Berdych/Radek Stepanek (Cek)- Dera WISS Petzschner/Benjamin Becker 6-3, 6-2, Raven Klaasen/Izak van der Merwe Bruno Soares/Marcelo Melo-Alex Aicantara 7-6 (7/3), 6-2, 3-6, 6-0 


2 6-4 
Carlos Berloca/Eduardo Schwank 6-3, Roger Federer-Thiemo de Bakker 6-3, 2-6, 7-6 (1/4) (#fsel)-Daniel Nestor/Vasek Pospisil 6-4, Bogomolov/Teymuraz Gabashvili 7-5, Jonathan Erlich/Andy Ram-Tatsuma Treat Huey (Fil)-Elbert Sie 6-4, 6-2, 6-3 


Alarm Real Madrid Meraung 


AC Milan Kembali Kalah di San Siro 


MADRID, SABTU — Alarm bahaya meraung keras 
di markas Real Madrid. Juara bertahan La Liga itu 
kembali kalah, yang kedua dalam empat laga pada 
awal musim ini, Madrid harus segera bangkit karena 
musim lalu mereka menjuarai La Liga hanya dengan 
dua kali kalah dan empat kali imbang. 


Empat poin dari empat laga 
awal La Liga jelas terlalu kecil 
bagi Real Madrid yang bertabur 
bintang sepak bola dunia, Skuad 
Pelatih Jose Mourinho itu baru 
menang sekali, 3-0, saat men- 
jamu Granada. Mereka ditahan 
I-1 oleh Valencia di Santiago Ber- 
nabeu serta dua kali kalah di 
kandang Getafe dan Sevilla, 

Madrid kian jauh tertinggal 
dari pemimpin klasemen Barce- 
lona yang meraup 12 poin dari 
empat laga. 


Mourinho menilai permainan 
anak asuhnya tidak bisa di- 


terima setelah kalah 1-2 di kan- 
dang Getafe. Pelatih asal Portugal 
itu semakin keras mengkritik 


skuad "Los Blancos” setelah ka- 
lah O-1 di kandang Sevilla, Ming- 
gu (16/9) dini hari WIB. 

Secuil kelengahan dalam si- 
tuasi bola mati membenamkan 
Madrid di Stadion Ramon $an- 
chez Pizjuan hanya dalam 69 
detik pada awal pertandingan. 
Pemain bertahan Sevilla, Piotr 


'Trochowski, lepas dari kawalan 
Angel Di Maria dan menyontek 
bola hasil tendangan sudut untuk 
menundukkan kiper Iker Casil- 
las. 

Anomali terjadi di Stadion Ra- 
mon Sanchez Pizjuan. Madrid 
yang mencetak 12 gol dalam dua 
laga terakhir di markas Sevilla itu 
kali ini hanya menebar ancaman. 
serang Los Blancos gagal 
lak gol dan pulang dengan 
han 0-1. Ini hasil buruk 
menjelang laga krusial melawan 
Manchester City pada laga per- 
tama penyisihan Grup D' Liga 
Champions, Rabu dini hari. 


Mourinho kecewa 
Sebaliknya, Barcelona, si 
besar, menang besar 4-1 di kan- 
dang Getafe, Lionel Messi yang 
tampil pada babak kedua mence- 
tak dua gol. David Villa yang baru 


pulih dari cedera dan bek sayap 
Adriano masing-masing mence- 
tak satu gol. 

'Tim polesan Pelatih Tito Vila- 
nova itu mengawali musim de- 
ngan sempurna, menang empat 
kali dan mencetak 12 gol. Skuad 
Barca konsisten dengan pola per- 
mainannya. 

"Saya hanya mengkhawatirkan 
tim saya” ujar Mourinho me- 
ngenai selisih delapan poin d 
ngan Barcelona. "Saya khaw 
karena sejak musim ini resmi 
bergulir, kami hanya bermain be- 
nar-benar bagus dalam Piala Su- 
anyol. Tidak ada yang lain. 
Dibandingkan dengan pet 
poin, saya lebih khawatir 
tidak memiliki sebu: 
s Mourinho. 

Kami memperoleh apa yang 
layak kami raih mengingat be- 
tapa buruknya permainan kami,” 


ujar Mourinho yang menggam- 
barkan Madrid sebagai tim tanpa 
konsentrasi dan kemauan untuk 
bersaing, 


Kalah lagi 

Di Serie A Italia, AC Milan 
menuai kekalahan kedua di San 
Siro saat menjamu Atalanta. Ten- 
dangan keras pemain Atalanta, 
Luca Cigarini, pada babak kedua 
yang tidak bisa ditepis oleh kiper 
n Abbiati tidak mampu 
oleh Milan. 

Kekalahan itu memicu kek: 
cewaan suporter "Rossonei 
yang mengejek Milan seusai per- 
tandingan. 

”Kalah dalam dua laga kan- 
dang musim ini tidak menye- 
nangkan,” ujar Pelatih AC Milan 
miliano Allegri yang po- 
nya mulai terje, 

(RE 


S/ANG) 


Petenis 
Indonesia, 
Christopher 
Rungkat, 
melempar raket 
yang jadi rebutan 
pendukungnya 
setelah menak- 
lukkan petenis 
Filipina, Jeson 
Patrombon, pada 
babak final 
kompetisi tenis 
Piala Davis 

Grup II Zona 
Asia/Oceania 

ion Tenis 
Gelora Bung 
Karno, Jakarta, 
Minggu (46/9). 


di 


TENIS PIALA DAVIS 


Christo Bawa Indonesia Gapai Grup I 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
tenis terbaik Indonesia, Chi 
topher "Christo” Rungkat, mem- 
bawa tim Piala Davis Indonesia 
menggapai kembali posisi Grup T 
Asia/Oceania. Christo membe- 
kuk petenis Filipina, Jeson Pat- 
rombon, 6-3, 6-2, 6-0, pada laga 
penentuan babak final Piala Da- 
vis Grup II, Minggu 06/9), di 
Stadion Tenis Senayan, Jakarta. 

Kemenangan 0 membu- 
at skor Indone ilipina men- 
gagal meng- 


a terakhir, petenis 
na, Francis Alcanta 
kan Sunu Wahyu T. 
(9, 6-4. Skor menj 

Sebelumnya, Christo menak- 
lukkan Alcantara, 7-6 (3), 6-2, 


3-6, 6-0, tetapi Elbert Sie di- 
hkan Treat Conrad Huey, 
Pada hari kedua, 
o/Albert. menekuk 
Huey/Ruben Gonzales, 4-6, 6-3 
7-6 (5), 6-2, 


menghadapi Patrombon. 


tetap 
bugar setelah bertanding dua hari 
berturut-turut. Patrombon yang 
belum satu kali pun bermain jus- 


tru mati kutu dibombardir fore 
hand Christo, Pada set ketiga, 
Patrombon mencoba lebih vari 
tif memainkan bola. Akan te 
justru ia kerap gagal dalam per- 
mainan net dan drop shot yang ia 
bangun sendiri 

Christo bersama tim Piala Da- 
vis Indonesia 2012 akhirnya 
mengobati rasa haus berada di 


grup berlevel lebih tinggi. Ini 
pertama kali Indonesia kembali 
menjejak Grup 1 sejak kandas di 
tangan Thailand, 1-4, pada play 
“Grup I 2005. 
angga akhirnya bisa kembali 
lagi ke Grup TI setelah sekian 
lama, Memang itulah tujuan ka- 
mi yang paling realistis, naik ke 
Grup T lagi,” kata Christo. 
Menpora Andi Mallarangeng 
menambahkan, kemenangan ini 
adalah momentum bagi Indo- 
nesia untuk menaikkan level per- 
mainan karena lawan di Grup I 
sangat berat. Banyak hal harus 
dilakukan PB Pelti, antara lain 
menggelar lebih banyak turna- 
men tenis. Para petenis juga agar 
bisa lebih banyak mengikuti tur, 
Di Grup I, Indonesia kemung- 


kinan bertemu Australia, Korca 
Selatan, China, Selandia Baru, 
Taiwan, Uzbekistan, dan India 
pada Piala Davis 2013. Uzbekis- 
tan dipastikan tetap berada di 
Grup I setelah kandas di tangan 
akhstan, 
Grup Dunia, kemarin. Adapun 
Australia masih menunggu hasil 
laga kelima setelah hasil 2-2 me- 
lawan Jerman pada play off 

Indonesia pernah mencicipi 
Grup Dunia antara lain pada 
1983, 1989 (babak 16 besar), dan 
1994 (kualifikasi, setelah men- 
juarai Grup I Asia/Oceania). Ta- 
hun 1999-2000, Indonesia terpe- 
rosok di Grup TI, tetapi na 
ke Grup I tahun 2001-200! 
2005, Indonesia berada di Grup 
II sampai kemarin. (IVV) 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


VARIA OLAHRAGA 


Kissinger Penuhi Janjinya kepada Klub Bundesliga 


Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan peraih 
penghargaan Nobel Perdamaian, Henry Kissinger, memenuhi 
janjinya untuk menghadiri laga klub idolanya semasa kecil, 
Greuther Fuerth, dalam partai Bundesliga Jerman, Greuther 
melawan Sebalke 04, di Fuerth, Bavaria Sabtu O5 5/0). Beberapa 
tahun lalu, ia berjanji akan menyaksikan langsung dari tribune 
penonton laga kandang Greuther Fuerth jika klub ini promosi 


ke Bundesliga. "Kini, semoga mereka (Greuther Fuerth) bisa 
juara. Saya senang bisa melihat langsung laga divisi utama 


setelah sekian lama,” kata Kissinger (89) yang memakai setelan 
jas biru gelap dan syal hijau-putih. Kissinger mengatakan, saat 
kecil ia selalu kesulitan menyaksikan langsung laga Greuther 
Fuerth di stadion dibanding menghadiri opera seperti saran 
ayahnya. Kissinger lahir di Fuerth tahun 1923 dari keluarga 
Yahudi. Keluarganya meninggalkan Jerman era Nazi pada 1938 
dan hijrah ke AS. Bos klub Greuther Fuerth, Helmut Hack, 
menyebut Ki Pa. “duta besar paling terkenal di 
tingkat global”.” : , beliau ternyata memenuhi 


(81) dari tim Prima XP menjuarai 
kuit Dawuan, Cikampek, Jawa Barat, 
sal mengendarai Subaru Impreza Sti dengan 


Minggu (16/9). Ri 
navigator E 


2 dan ss S dapa total catatan Ta 18:23,1 Setiiumrys, 
btu, pereli andalan Prima Xp Sprint Rally Team itu 
menjadi yang tercepat dari 89 peserta. Dia membukukan waktu 
6 menit 7 detik, unggul 12 detik di depan pereli FBRT Sport, 
to, dan unggul 16 detik atas pereli senior Arief 
an memiliki banyak tikungan dengan 

n dan sangat berdebu. Selain itu, lomba 
sung dalam cuaca panas yang men 
us. Bahkan, di dalam kabin mobil 42 de: 


stamina prima. Reli yang sangat menguras tena- 
al yang juga didukung Speedline dan Advan Yo- 
"TA) 


Indonesia-Vietnam Bermain Imbang 


Laga persahabatan tim nasional sepak bola Indonesia melawan 
Vietnam di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(15/9), berakhir imbang 0-0, Dalam laga itu, rotasi pemain 
Indonesia, terutama di lini depan, belum efektif untuk menem- 
bus pertahanan Vietnam. Pelatih Indonesia Nil Maizar menga- 
takan, rotasi pemain merupakan bagian dari proses untuk 
mendapatkan tim terbaik. Bagi Nil, tidak ada pemain inti dan 
adangan dalam laga persahabatan itu. Diakui, masih banyak 
kurangan dalam tim yang perlu diperbaiki dan dievaluas 
dalam pertandingan melawan Vietnam, seperti lini depan yang 
tumpul dan pemain bertahan yang minim komunikasi. Seha- 
rusnya bisa terjadi dua tetapi peluang terbuang pereu- 


Maizar seusal pertandingan. Sebaliknya, Asisten Pela 
ctnam Hoang Anh Tuan mengaku masih menyimpan bebe 
pemain terbaiknya, termasuk penyerang utama Le Cong Vinh, 
yang akan dimainkan pada laga persahabatan lanjutan saat 

a bertandang ke Vietnam pada 22 September, "Kami 
ingin uji pemain baru pada pertandingan ini," katanya. (ILO) 


3, padalagaplay off" 


Anda siap jadi investor atau developer 


KAYA RAYA 


dari booming bisnis properti 2012? 


Temukan ilmunya di workshop ini, daftar sekarang. tempat terbatas! 
ikuti jejak mereka yang sudah sukses dan kaya raya! 


21 | Jeane 24 | Elang 28 | 


Investor! Developer 


Sony 3I | Lanny 58 | Anton 36 | Meutia 39 | Rustanto 42 | Ivo 


Imestor investor tepar | Im ima 


' “Anda bisa meraih: Rp 18 Miliar, 
hanya dgn modal Rp 120 Jt. Saya 
akan tunjukkan jalannya!” 


dnndu berbeda 


TINJU PROFESIONAL - 


Dua Kali Jatuh, Martinez Tetap Juara 


LAS VEGAS, SABTU — Se- laga. Hal itu berlangsung sejak 
kalipun dua kali terjerembap di bel ronde pertama berbunyi 


Siapapun Anda layak ikut : pemilik tanah 
pemilik properti. investor, kontraktor, 
developer, wiraswasta, pedagang, 


bangkit dan langsung bertarung 
lagi. Satu pukulan Chavez Jr yang 


yang disaksikan 19151 penonton 
tersebut. 


kanvas ring pada ronde ke-12, 
yang merupakan ronde terakhir 
perebutan sabuk gelar juara du- 
nia kelas menengah versi WBC, 
Sergio Martinez tetap keluar se- 
bagai juara dalam laga tersebut. 

Pertarungan perebutan gelar 
antara Julio Cesar Chavez Jr 
(26), pemegang gelar juara dunia 
kelas menengah versi WBC dari 
Meksiko, dan penantangnya, Ser- 
gio Gabriel Martinez (37) asal 
Argentina, itu berlangsung di 
Thomas & Mack Center, Las Ve- 
gas, Nevada, Amerika Serikat, 
Sabtu (15/9). 

Martinez, yang lebih berpeng- 
alaman dan teknik bertinjunya 
jauh lebih matang, mendominasi 


hingga menjelang akhir laga yang 
berlangsung 12 ronde, 

Seperti janji Martinez sebelum 
laga dua jago kelas menengah 
WBC yang memecahkan rekor 
penonton terbanyak itu, dia 
mampu mendikte jalannya per- 
tarungan. Akibatnya, wajah Ch: 
vez Jr yang putih pun berhias 
darah yang keluar dari hidung 
dan bibirnya. 

Memasuki ronde ke-12, satu 
pukulan hook kiri yang keras dari 
Chavez Jr mendarat di dagu Mar- 
tinez. Pukulan tersebut mengi- 
rim mantan juara dunia kelas 
menengah WBO itu ke kanvas. 

Martinez hanya membutuh- 
kan waktu sesaat untuk kembali 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mendarat di kepalanya lagi-lagi 
membuat Martinez harus men- 
cium kanvas. 

Ketika Chavez Jr ingin mene- 
ruskan serangan, setelah Marti- 
nez bangkit lagi, bel pun berbunyi 
tanda ronde ke-12 berakhir. Dua 
juri memberikan angka 118-110 
untuk kemenangan angka bagi 
Martinez, Seorang lagi membe- 
rikan angka 117-110 untuk men- 
jadikan kemenangan angka mut- 
lak sang penantang. 

”Jika Julio menghendaki, saya 
akan memberikan kesempatan 
pertarungan ulang,” tutur Mar- 
tinez yang cuma dibayar 14 juta 
dollar AS (sekitar Rp 13,3 miliar) 
dari Bob Arum, promotor laga 


“Dia memperlihatkan perta- 
rungan yang hebat. Itu sebabnya, 
pertarungan ini berlangsung ke- 
ras, Tentu di luar apa yang saya 
perkirakan sebelumnya,” tutur 
Martinez yang menjadikan re- 
kornya: 50 kali menang, 2 kali 
imbang, dan 2 kali kalah dari total 
54 pertarungannya. 

Chavez Jr mengakui bahwa dia 
terlambat ”panas”. "Saya tak da- 
pat berbuat banyak hingga ronde 
kedelapan,” tutur Chavez Jr yang 
membawa pulang 8 juta dollar AS 
(Sekitar Rp 28,5 miliar). 

”Tentu laga ini merupakan pel- 
ajaran yang berharga bagi Julio,” 
tutur Freddie Roach, pelatih 
Chavez Jr, seusai laga. (AP/NIC) 


Panangian Simanungkalit 
kar Properti Indonesia 


pengusaha, profesional. karyawan. 
pensiunan. ibu rmh tangga. artis & mahasiswa) 


Andy K. Natanaei 
c00 uv: opm 
Pi Madernlang Keahiy Tbk 


IKUTI WORKSHOPNYA ! RABU 19 SEPTEMBER 2012, JAM 09.30 - 13.30 
Biaya pengganti makan siang, coffe break & guide book. sekarang Rp 150 rb/org, Rp 200 rb/20org 
latau besok Rp 200 rb/org, transfer ke Bank BCA : 273.170.718.I a/n. Hadirman Simanungkalit. 


Bayu 0815 1316 5805 
Vivi 08211818 7838 


Dedi 


SEANANGIAN 
SCHOOL 4 PROPERTY 


0878 8279 9777 


Jona 0812 8777 4000 |Cheryn 0812 8025 1779 
Lisa 0812 8807 5570|Anjas 0813 1478 0222 


Pusat Bisnis Thamrin City Lt. & 


Lot 635 - 638. Jl. Thamrin Boulevard. Jak Pus 
(DB Ranangian School of Property / www,panangianschool.com 


ana 
ii 3 
an 


Ancaman Cerai 


ampir dua jam Presiden ke-5 RI 
H (2001-2004) Dyah Permata Megawati Se- 

tiawati Soekarnoputri (65) berbicara de- 
ngan para aktivis Forum Kebangsaan: Indonesia 
Memilih Pemimpin di markas besar Partai De- 
mokrasi Indonesia Perjuangan di Lenteng Agung, 
Jakarta, 

Dengan gaya menawan, ia bicara mulai dari 
soal menghemat air, korupsi para politisi 
muda, kebudayaan tari srimpi (tari tra- 
disional dari Jawa), polisi, partai politik, 


KOMPAS, SENIN, 17 SEPTEMBER 2012 


JONAT 


Menahan Emosi 


antan pesenam andal Indonesia yang kini men- 

| /I jadi pelatih tim senam DKI Jakarta, Jonathan 

Sianturi (41), harus menahan emosi saat me- 

lancarkan protes kepada wasit senam artistik, pertengahan 

pekan lalu, di GOR Senam Rumbai, Pekanbaru. Pesenam 

binaannya, Endriyadi, yang tampil sangat bagus justru 
mendapat pengurangan nilai maksimal, 34 poin. 

"Saya hanya ingin keadilan dan kejujuran. Tanpa itu, 
dunia senam Indonesia akan rusak. Wasit memang me- 
miliki kuasa untuk memberikan nilai, tetapi harus dengan 
cara yang benar. Pesenam saya tampil terbaik, kok, diberi 
pengurangan nilai yang pantas bagi pesenam yang gagal 
total,” kata Jonathan. 

Peraih 26 medali emas PON itu menunjukkan rekaman 
dan meminta wasit memberi penilaian ulang. Para wasit 
akhirnya mengabulkan permintaan Jonathan, Endriyadi 
pun akhirnya merebut emas bersama dengan pesenam 


Jawa Timur, 
Di luar protes itu, Jonathan sedang memendam ambisi 


KOMPAS /CAESAR ALEXEY 


nnya agar mampu me- 
pesenam, dia merebut 


16: medali emas di SEA Gariee dan 2 endas dl Cemus 
monwealth Games, tetapi gagal di Asian Games, Itu yang 
membuat Jonathan menyimpan target besar di Asian 


Games. (ECA) 


LIE DINDA 


Emas Pertama 


erap bertan- 

ding di per- 
lombaan level 
internasional, 

bagi Natalie 

Dinda (18), Pekan Olah- 
raga Nasional XVIII 
Riau adalah peng- 
alaman pertama. 


"Ini emas pertama saya, Semoga di- 
ikuti emas berikutnya meski targei 
emas sudah terpenuhi,” ujar Dinda, Senin 
lalu. Dinda juga turun di nomor indi- 
vidual 3 dan 10 meter, 

PON Riau adalah PON keduanya. Se- 
belumnya, alumnus SMA Tarakanita ini 
ikut serta dalam PON XVII Kalimantan 
Timur 2008. Selain PON, Dinda juga per- 
nah meraih medali perak di nomor 3 
meter synchro di SEA Games 2009 di 


JEREMY 


CALVIN 


Sempat Ditolak 


agu baru penyanyi dan pencipta lagu Calvin Jeremy (21) 
Jessi cerita yang berkesan bagi anak muda itu. "Surprise 

ekali, Banyak orang suka lagu itu, padahal awalnya lagu itu 
sempat ditolak pihak label,” kata Calvin, akhir pekan lalu. Lagu 
”Berdua" yang dirilis pada Juli lalu itu tak hanya menjadi bagian dari 
delapan lagu Calvin di album kedua, lagu itu bahkan menjadi 
andalan. 

Saat pihak Universal Music Indonesia, manajemen labelnya, me- 
nolak lagu tersebut, Calvin menyatakan tidak masalah, "Lagi pula 
waktu itu aku memang sedang jenuh. Bikin lagu terasa m: 
bungsu dari dua bersaudara itu. 

Suatu hari di sela waktu istirahat saat show di Filipina, ayahnya, 
Dash Sihombing, membuka laptop untuk mendengarkan lagu-lagu 
Calvin yang sudah diaransemen sederhana, termasuk lagu "Berdua". 
”Lagu ini bagus," ujar ayahnya seusai men- 
dengarkan lagu itu. Sekalipun sudah men- 
dapat penjelasan bahwa lagu itu ditolak 
label, Dash tetap meyakinkan Calvin 
lagu berirama nge-beat itu layak ma- 

suk album. 

Calvin lalu membicarakan ulang 
soal lagu tersebut kepada label, se- 
kalian mengajak musikus Iwan Si- 

manjuntak untuk membuat aranse- 
men lagunya secara serius. 
"Akhirnya label setuju. Me- 
reka terbuka menerima 
masukan,” kata mahasis- 

€ wa Universitas Pelita 

Harapan itu lega. (TRI) 


KOMPAS /NADITYA HELABUMI 


Hn 


Danamon mi 


Di Riau, Dinda 


u 3 Laos dan SEA Games 2011 di Palembang. 
bersama Sari 


Minggu (6/9), Dinda dan hampir se- 


konversi lahan pertanian, sampai ke 
perempuan polit 


Dalam acara ini, aktivis Forum Ambarwati mua atlet meninggalkan Riau. Kini, pi- - 
Kebangsaan: Indonesia Memilih mendapatkan kirannya tercurah untuk membagi waktu 


antara berlatih dan kuliah di Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia, Kemacet- 
an dan jarak yang jauh antara kolam 
renang Senayan dan Kampus UT di Depok 
jadi masalah yang menggelisahkan Dinda, 


Pemimpin (FKIMP), Tunggal Pa- 
westri, mengeluh tentang kuota 
perempuan di DPR. Menanggapi 
ini, Megawati juga mengeluh karena 
pernyataannya sering dipelintir war- 


N emas untuk 
nomor andal- 
annya, lon- 
cat indah 3 


tawan sehingga dia sering dituduh anti- meter yang dua bulan sebelum PON berlatih AN 
perempuan, Ta ingin kaum perempuan synchro. intensif di @inghuangdong, China. Aa kn? 
berjuang diam-diam dulu, jangan terlalu "Saya ingin mengambil konsentrasi di labi ngan « £. 1/1 / 
berharap dengan kuota karena bisi tak hukum internasional karena - 


terpenuhi. saya ingin menjadi diplo- 


Bebas Biaya Admin 


"Bayangkan, banyak politisi perempuan me- mat. Jika gagal menjadi dip- 
ngeluh kepada saya akan di loma ih dapat - - 
tidak meninggalkan dunia politik, berkarier di bidang-bidang Kunjungi cabang terdekat 
Kepada aktivis PKIMP, lain dengan bekal ilmu hu- Dapatkan 5 kelebihannya! 
gawati mengharapkan 4 kum,” katanya di Aguatic 
Indonesia yang mandi: Center, Rumbai, Pekanbaru, 7021-3435 8811 


musik rock, tetapi mbok, ya, tari srimpi itu 
dielus-elus,” ujarnya. (OSD) 


beberapa waktu lalu, 
(INU/ECA) 


Lon (Tegmeroraen 


Mttpe//wwwdanamoriina com 


KOMPAS/CAESAR ALIXEY 


28,29,20 SEFT 


ISTORA aka, JAKARTA 


THICKES 


£ 


BONE THUGS-N-HARMONY, HERCULES AND LOVE AFFAIR, 
VALERIUS, THEME PARK, 


TOTALLY ENORMOUS EKTINGT DINOSAURS, 
DEWI SANDRA, SANDHY SONDORO, BAYU RISA, RAISA, PROJECT 9 (RAN & SOULVIBE), 


ROCK N ROLL MAFIN, STEREOCASE, BOTTLESMOKER. MATTHEW SAYERSZ, TULUS, WISNU, 
EASY TIGER, BUBUGIRI, ECOUTEZ, DIS & TMAT, BACKALLEY, 
(AND MANY MORE 


TIKET INFO: 


(021) 968 100 22/23 


(Te) @lalignts 6 LA Lights www.LA-LIGHTS.com 
koionenad javasoulnationtestival—? ww,JAVASOULNATION.com 


SPECIAL PRIVILEGES 
FOR BANK MEGA CARDHOLDERS 


“Buy one Single Combo, Get free one Single ala Carte - promotion period : 17 - 30 September 2012 
MEGA 
“ 
3) 
« 
Mega Tujuan Anda 


YK indosat Pnb Ga 


MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, 
SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI 
DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


kite 
ee 


—. 


IM FITUR KLASIKA | Internet 


Public Seminar 


6 Dimension - LAS IK 


Is not just another LASIK 


Sabtu, 22 September 2012 | 13.00 - 15.00 WIB 
JEC @ Kedoya. Jl Terusan Arjuna Utara No 1 tee 
Kedoya, Jakarta Barat Doorpria 


ekonomi, 


Narasumbar: 5 3 5 3 ” 
aa Ox Gerbenbeai Perputaran roda bisnis yang cepat kini tak lagi 
Penkikaaa hanya mengandalkan kualitas produk maupun 
pedonyem rent esnsabanai EREE esa keandalan strategi pemasaran, tetapi juga 
www jec-online.com s0 PEN AMA kecepatan menjangkau konsumen, Dalam hal ini, 


Rumah Pengetahuan 


“Suplemen” Pilihan bagi 
Otak Anak 


pasar internasional. 


hal 38 


Etalase 


hal 40 


keberlangsungan usaha. 


POLYTRON 


Memang Canggih 


&& noRmaL 
G7) JEANS 
# suk 


/PAUSE 


PAKAIAN BERSIH 
HANYA DENGAN 
SATU SENTUHAN 


Mempersembahkan tombol pintar 
| EASY START 
' untuk pencucian otomatis 


primadona 


u-matic 


Nikmati solusi mencuci super mudah dari 
New Primadona U-Matic 


Cukup tekan tombol EASY START dan biarkan 
proses menimbang cu mengukur air, mencuci 
bersih dan mengeringkan cucian hingga siap jemur 
bekerja secara otomatis 


9 


WATERFALL 
TECHNOLOGY 


MAGIC STICK 
& MAGIC BALL 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PENETRASI internet yang terus merangkak di 
Indonesia membawa perubahan dalam berbagai 
aspek. Mulai dari kehidupan sosial setiap individu, 
juga dalam dunia bekerja, pendidikan, hingga 


satu-satunya media yang mampu melakukannya 
secara efektif dan praktis adalah internet. Tak 
hanya pasar lokal, tetapi juga untuk menjangkau 


Bisnis berbasis online dalam bidang fesyen, 
misalnya, terbukti berhasil memanfaatkan media 
ini. Dewasa ini banyak orang yang memilih belanja 
praktis dengan hanya menelusuri dunia maya, Anda 
tinggal tilik katalog belanja via situs jejaring sosial 
seperti Facebook atau laman situs, klik produk 
yang disukai, lantas kirimkan pesanan. Dalam 
beberapa hari, barang yang telah dipesan tiba di 
tangan. Barang yang dibeli pun bisa berasal dari 
berbagai belahan dunia. Tentu saja, dalam hal ini, 
kredibilitas dari pihak penjual amat menentukan 


Efektifnya media internet dalam dunia bisnis 


KOMPAS KLASIKA | Senin, 17 September 2012 | JABODETABEK 


33 


KLASIKA 


KLASIFIKASI 


IKLAN 


LA mn 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
co. 


Gairahkan Dunia Bisnis Mandiri 


pun menjadi salah satu sorotan utama untuk 
segera diterapkan oleh para pelaku usaha kecil 
dan menengah (UKM). Internet menjadi media 
promosi yang tepat dan tak membutuhkan modal 
besar, Produk atau jasa yang ditawarkan bisa 
diperkenalkan melalui situs web, iklan online, 
mailing list, jejaring sosial, blog, hingga komunitas 
bisnis. 

Pengenalan itu sekaligus memberitahukan 
merek dan membangun kekuatan nama, 
Semakin sering produk dipromosikan, otomatis 
nama merek turut terdongkrak. Dengan tetap 
mempertahankan layanan kualitas konsumen, 
pada akhirnya juga akan semakin meningkatkan 
kredibilitas perusahaan 

Keuntungan lain yang bisa direguk lewat 
berjualan via online adalah kemudahan melakukan 
riset pasar. Karakter, kebiasaan, dan tren yang 
tengah berlaku di pasaran bisa dibaca dengan 
mudah, Demikian pula dengan kondisi para 
pesaing sehingga lebih mudah untuk membuat 
strategi bisnis. 

Internet pun menjadi mitra bisnis yang 
sesungguhnya. Satu pintu untuk menjangkau 
dunia, (ADT) 


SHUTTERSTOCK 


KLASIKA 


AD. AN 


Computer Experlence 


Vandroid 


3.5 G « Wi-Fi series 


r True Excitement 


LC dan SmartNote S5 hadir denga 
IPS panel untuk kualitas 


dan mendukung berbagai project Anda 


Two fo 


Vandroid T 
vandi 


jambar yang lebih sempur 


ear T KAM “KPK 


»UZp Carr 


Untuk Informasi 
lebih lanjut hubungi 
bagian iklan Kompas. 


2567 6000 
2567 6076 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 17 September 2012 


—— L— ——— 


TEAM 


— 
(el 


Ruh 


PT. RESTU MAHKOTA KARYA 


Avinorized Suzuki Donler 


Ormksuzuki 


your excitement 


Segera Indent di Suzuki RMK 


www.rmk.co.id 

CIMANGGIS 021-87708918 KARAWANG 
TANGERANG 021-5525340 KEBON JERUK 021-533 2020 
CILEGON 0254381500 ROXY 


0267-40 3482 


021-633 2333 


Jaguar Se 
September 17 - 


rvice Clinic 
October 17, 2012 


Free Jaguar Health Check 


Engine Oil Disc. 254 


Disc, Original Parts 
254 up to 7074 


sah 


Disc. Accessories 2596 


RSVP: Dewi O21 750 8787 


ai aa 


JAGUAR APPROVED SERVICE 


RS Fatmawati No18 Jakarta 


|| 
| 
| 


2420 T 021 750 878 


HUNTING) 


8 PERLENGK. OTOMOTIF 


GPS Garmin Best Ouality&Price 
Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


Spesialis Captain Seat Innova- 
Fortuner-Avanza,dIljok kulit pa 
tten.Hub:08128367371-91580157 


IV BENGKEL - SERVICE 


Service Sliding door Alphard, 
VellVire, Serena,Elysion,Noah, 
dil-Window Auto, 021-65850423 


t Install Power Back 
Iphardmeliire 2.4 semu 
Bodykit lex lphrd 
vellfiregLC,Ayun Jaya Motor 35 
JLDanau Sunter S 
3 kav.48-15, T:6583.153! 


(8 MOBIL DICARI 


AAL 0.1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dgn harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AL 10 Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AI, 0.1 Apa Pun Jenis mbl anda 
dibayar dgn hrg tinggi "Abigail 
Car” 7099-9197/0815-9999-262 


AL, O1 apapun jenis mbl anda 
akan dibayar dg harga tinggi 
021-70285262 / 081385198555 


ALO1 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782088588 


'Automotif berani beli mbisegala 
merkathn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Door 
pes 


Faksimil 


(021) 536 99086/87 


Beli Dgn hra tinggi mbl sal merk 
pmki 1sg082125255507-6197783 
“91632763 JI.Jemb/ / 100-8 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
AmangCepat.Hub:H)Zakiah,021 
-70075700/5MS:081385851881 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil, 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


Trima smua merkMbl cash/over 
kredit hub:08179986021-08121 
8211710-99540392trima SMS) 


|| MOBIL DIJUI 


IKIA Pasar Mingga 1 (021) 790-2058 
IKA Serpang (021) 5370909 
KIA Serang 1 (0254) 227875 


taman 


CNN BOS - 65: 
Porsche Boxstor 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 


021-27236333 / 021-33351351 
021-30650154 / 021-33351352 


CHOSEN CARS - 66694555 
" New Boxster & 911 Carrera S 
» Cayenne Turbo & Cayman R 
“ Panamera 3.6 & 4,8 Turbo S « 


Evogue 2.0 5Door / 3Door""" 
Dynmc Lux Pack/Pwr Back Door 
Wont 3 TV./ 5 Camera tiru 
Arror'z Auto BOS 02165837777 


Hummer H 3 Thn 2008, Hitam 
Tangan 1, Dari Baru, Hubungi « 
08158823378 - 021 68006970 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand new,full spec Th"12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th/12Gizella 08577 111 2888 


Porcshe Panamera 4.85 2010 
ATPM Hitam 242 Km 8rb,full 
opt grs s/d 2014 TT/K 4240789, 
087878.555255, 0811.970214 


Porsche Boxter 2.9 AT O11 w 
hitam,km 3000, 991 spt baru, 
VR 19,Jklt, E seat, Cabriolet 
Softop Xenon Full ors Jl.Tanah 
Abang II no,66 Ph 39833131 


Range Rover Evogue 2.0 AT 012 
(2pnb) Putih km3rb,bs las nama 
TV, Samr,Jkit,Eseat,PBD, pnrmc 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Hubungi kami 


2567 6000-2567 6076 


Porsche Cayenne 4.85 2009 
black onblack,km20rb 4240789 
0811.970214 - 08,7878.555.255 


R.R Evogue '2012 hitam,1.175M 
Evogue new,black &white ,5cam 
3TV, fopt 46546116, 92612900 


Range Rover Evogue&KAHN 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
new!,Ph:Gizelle 08577 111 2888 


SANNY AUTO GALLERY 
#4 Discovery 4 HSE Black”" 
RR Sport 3.0 HSE Black 3TV 
Vogue 5.0 HSE,Evogue Dyn Lux 
Kad 021-45853188/5tr 6525678 


DH w 


320i LCI Exe'10,320i LCI Exc'11 
325111 M Edt,520D "12,5231 '05 
“1523106 “5231/09 ““5231/10 
5231 Ex/10,5231 Ex/11,5281 Ex'11 
«46301105 “““5301/09 ““5301/10 
BestindoCarUtamaPh:74868000 


'3201/09/10Black#325iTh11Black 
(YK WijayaAuto Car's Jl Alterna 
tif Cibubur No8: 082136134636 


650i Con'11,740L1'11,X1-1.8/12 
X3-2.0D Bsns'11 “"# X3-2.5104 
X3-2.51/05,K3-2,5!07,X3-3.51/11 
X5-3.0'10 X5-3.0D'1: 
X5-5.0111 X6-3.5109 

BestindoCarUtamaPh:74868000 


ID mevroter 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515. 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Skro,September Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


ag 


MADYA UTAMA 


MITRA 


LAJAWAI 


ID mevsuer 


300C,Silver'2011a/n.Sendiri,KM 
Dikit,Velg Racing 22”,Pajak Pjg 
Istimewa Hub.Olicya 65866879 


Jeep Wrangler JK Sport 3.8 4x4 
AT (2 pnt)2011 Silver KmBrb VR 
20 J.Klt Tp Dbl Din Full Ors 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


Jeep Wrangler Unlimited 70th 
Anniv Ds! AT 011 Hitam,Km9rb 
TV,VR18, Jkit Perempatan Ra- 
dio Dlm (PN15)no59 ph7211118 


New Wrangler Mountain "2012 
Putih, 4 Pintu, @ Auto Lotus “" 
29450828,93001139,70312368 

OBRAL LEBARAN 2012 


021450566 
5 pen till nigh 
ya Unit Saj 


If pamarsu 


AII New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 


Granmax PU Angs 
Terios Angs Mulai 

..1918303-7900651 
1095355 


II new xenia dp154 ang2,2jtan 
Terios angs 2,9jtan Luxio angs 
2,5itan,Grand max PU/MB angs 
2jtan,prs cpt hub Dealer Resmi, 
R Stock,Sawah besar 6201010 


Kalimalang . 86610202 
Depok :7774577, 177 Tange 
TANG 220102:55781717 / 55781490 
JI Honoa 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ol GPS 
Honda Mugan Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


AI New CRV 2.0 Htm'08 AT Ovr 
Krdt Tdp 90jt Angs 7,3jtx33 Ass 
AII Risk dth Hub 087884667368. 


AI new CRV,Freed,Civic,City, 
Jaz2.Rdy,B9 Rgn&disc menarik. 
Hub: 68663392 / 081389866638 


Brio 199jt Civic Cty Jazz Freed 
(Crvsrdy“b.01/ang Ajtn) Vkool'" 
Honda jatinegara.021-85919898 


Brio tdp32jtn.Jazz rdy.Fred disc 
tbaik.CRV MMC home theater. 
Agus 085716160585/41374033 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
rkpih wrn. Honda Pluit 6677888 


Brio,Jazz,Freed,CIvic,CRV,Rdy 
#Vcool.BgO1/Ang2jtn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


City IDSI A/T 1,5 Th 2003 warna 
silver KM 150 TV # Camera 
Parkin harga 115Jt (nego). Hub : 
087877141847 Santy 


MUI 


Civic 1.8 AT Th 2010 & Th '2008 
Garansi 6 Bulan. Hubungi HP: 
0819 3201 5555 


Freed PSD A/T Tahun '2010 
Putih, Garansi 6 Bulan. Hubungi 
HP: 0819 32015555 


OBRAL LEBARAN 
CRZ L5 AT Hybrid 


Hisuzu 


All New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2), FVZ Dump 6x4 Rdy, Elf 
4/6 B, MB 16/12 Seat, Panther, 
DP Rgn/Bng O'i, Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/ban,truck 
EIf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Elf Truk Box Almunium, DP Mrh. 
Tenor Ath, Paket Bunga Ot, 
Pasar Minggu 7985333-7975333 
Kelapa Gading.........1531921-22 
Bekasi..........3804006-8803883 


Elfnewfacelift 4b(100ps)6bc125 
ps)bng 08 grts bak/box Isuzu gi 
gasfrr190ps(4x2) fvz34p285ps 
(Sxa)hdh Isg hurevo,dgti cmr,bb 
booklcd,r.stk,Tn abangll:3843 
333,70464610 Mggbsr6240410, 
6284115 kalimalang8656979,86 
51201 kbjrk5321260,99738008 


IM mazon 


New Mazda2,Sept Big Deals, 
MPV Biante,pnwr marisDp rng 
0821.2345.4339, 0251,8322999 


CERIA 
» mnrk, Pakat 


Benz S 320 Th'2000 Warna Biru 
Muda Met,Terawat,Mulus, Hub: 
081932768068 & 021-96062239 


C & E Class Baru Bekas Garansi 
Dp Kecil Proses Mudah 3 Jam 
OK Aplikasi Online siRajaKredit 


6200 2008 AVG Black on Black 
Low Km,Harm.Kardon,Pik 1Thn 
0858222.22266, 08131958.0015 


CLS350 Black on Black,th 2005 
Km37rb,SRoof,PBD,TV istmewa 
Cal 25,1893/727,90162 


S - 65! 


E-280 Elegant'06 Silver Stnk Br 
F'Elact Km35Rb Sat Bgs Krdt 
Mct Mrh 369Jt.08567837910 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
KMS3Rb Lht Sat Bgs S'Prkr CD 
S'System 285Jt 56163381. 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
##Gizella 08577 111 2888” 


E260/03 Elegant Htm Mengklp 
CD S'System S'Prkr Mis Km46 
Rb Krdt Met 279t 33808458, 


New GL500 99"Baru Fclift 2012 
1,5M(HB 2M)Off # New E280 Ni 
ne Edition pk2010,Km.30rb:560 
jk.Hub:0888 135 1818 / 6620338 


New R 300 2010 nik 09,3 TV,775 
jteNew S 350L pk.04,B.Up Full 
spec 450jt bs krd. :08881351818 


S 350L 2004 Hitam TV electrik 
seat koyles mis mesin terjamin 
jual murah Hub:021-93930998 


aa aa Mata 


IA MITRA 


KEANDALAN 


PENUNJUK WAKTU 


PERKEMBANGAN jam tangan 
kian berubah dari waktu ke waktu. 
Desain dan fitur yang menghiasi 
kelengkapan jam tangan kian 
sempurna seiring berjalannya 
waktu, Melihat perkembangan jam 
tangan, Royal Army mengeluarkan 


sebuah konsep terbaru dengan 
nama Platoon Navy yang 
mengadaptasi profesi tentara. 
Secara sekilas, tampilan 
konsep yang digunakan jam tangan 
ini akan menunjukkan kesan 
sederhana, tetapi tetap terlihat 
sporty. Kecanggihan dari penunjuk 
waktu ini tertera pada fitur alarm 
dan stopwatch. Fitur ini dapat 
digunakan untuk menghitung 
lamanya waktu yang Anda gunakan 
ketika melakukan suatu kegiatan. 
Selain itu, kesempurnaan jam ini 
bertambah dengan pengoperasian 
fitur analog digital pada jam. Jam 
analog ini akan terus menunjukkan 
waktu dengan menggunakan 
Jarum, sedangkan jam digitalnya 
akan menampilkan tampilan 
sampai pada ketelitian detik. 


RA12 


Pengoperasian digital ini 
menggunakan 3 buah dual 
segmen. Segmen pertama akan 
menunjukkan jam, segmen 
kedua menunjukkan menit, serta 
segmen ketiga akan menunjukkan 
detik. Jam digital ini juga secara 
elektronik mengikuti ketika jam 
analog bekerja. Anda pun akan 
dipermudah dalam membaca 
penunjuk waktu dengan tepat dan 
akurat, (#/INOJ 


Royal Army 12 


o at all leading watch doalor 


om 


oyal-arm) 
y 


5300 L'2010 Hitam,Pjk Baru,KM 
dikit,sgt Istw,Rp.1.250Jt,Pantai 
Indah Kapuk Hp.08151611189 


Hitam,2011,Km 
of, Eswat, Car 
Jt Call 7251893/7279016 


Smart2PntTripCBU'O4(Blipk'08) 
NewMdl,Bru,Airbush,Pnrme,tgn 
1(Km10rb)1985t081808087874 


DP wrsusisai 


II New Outlander&Pajero Sport 
R.stok, Free Vkool, Bunga0t, Hub: 
081294460294 - 031398954363 


Pajero Sport 2.5 GLX 4x4 MT'11 
silvr istw km212rb,Dp97jt a911,8 
x85b1n:5860555/0856.998,3307 


Pajero Sport'09 Putih AT Excd 
3LOft(Khs Krdt)JI.Janur Elok Ry 
bik PE1/2(Klp Gading)68566699 


ID vssan 


CD53CV B.Up RG8 6x4 10Rd Bak 
Cargo '08,Form A. Jl.Peta Brt/8 
(Protn Rw.B0kor)021-92736956 


SANNY AUTO GALLERY 
“#Falridy 3702 Nismot2010)"" 
Km3rb Velg 19 Rays Tan 1 Sptbr 
Kd 021-15853188/Str 6525678 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


JP suzua 


1500 


Buka Sampai Pkl. 19.00 
KEBAYORAN JAYA INDAH 
Splash 1.2 100'sbaru,Angsrn 
Rp.100ribuan/hr,pilih warna 
Hub: Suzuki Radio Dlm 7398213 


ARTA | 


Pare 


AGEN DAMAI 


SUZUKI BYPASSINDO 


Ertiga,prs leasing DP 255/Bng 
3kan CR 1-5th.tsedia unit Test 
Drive Dealer Resmi 4207757 


IL tovora 


AII Alphard X, SC, G HDD“““” 
Vellfire X, ZG, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK" 
“Harrier 2.4 White / Black“ 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
“tc Prado 2.7 TKL / TX New # 
io FT 86 CBU White / Black" 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


AII New Alph Wellcab SC,G,S,X 
Vellfre ZGN,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC Zx,UK,G Auto Lotus 
93001139-70312368-29450828 


AN New Avanza,Frtnr,Inv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP10K/Bng 3,581 
1-5th. 99222979/085695573735 


Mphard 2.4 S Th 2009, Putih" 
Vellfire 2.4 Z Th 2010, Hitam" 
Harrier 2.4 L Th 2010, Putih" 

Lexus RX 270 Th 2011, Hitam 
€ Jmtr 6527788/082179998839 


Mphard 2005 ASG Silver J.Kulit 
21V,2Cam,H.Theater — Tdp.99jt 
0858222.22266, 08131958.0015 


Altis 20 V A/T putih "11 
Leathor,Eseat,Km1lrb,istw 
Pakubuwono VI/7.. ph7251893 


AUTO ROYAL PDK INDAH 
tie Alphard & Vell 
"ex Alphard Welicab 
Loxus RX 270 & RX 350" 
#8 LCUK facelift TV & 3TV "« 
AII tyoe, AII colour Ready stock 
Hub : 021-72895258 / 59 


UN agenda WB2 No 9 


SA 


. 
Ing LL1/B-1 Nol 1 
4 


Tarif 


Pat an : 
SP NN 


aa 


| dag 


a Veloz AT,Bung 
mber!!' Ready Bonus 
Gps, Dealer mi 


(02129001090 / 99090765 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SGG , Valfire 2G 
Lexus RX270 Facelift 
“ Harga Promo 
Bursa Otomotif Sunter 
021-27236333 / 021-33351351 
021-30650154 / 021-33351352 


CNN BOS - 6525888 
h 


Fortuner 09, Diesel/Matic STNK 
#Asuransi Sep 2013.Tgn.1,Abu 
Met/TV br0811855719,8614884 


Fortuner 2.7G Lux/010#09 Silver 
3254309jtCtt/k)Tebet timur dim 
11/37A:8305806-08159919733 


Fortuner Dsl MT'08/07 Htm tgn 
U irg ada istw Km25rb asli cpt 
Tdp69it.0TOS68” 081310288603 


Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
Kondisi Mulus, Jok Kulit, Tgn-1 
29150828,93001139,70312368 


Harrier 2007 L-Prem Htm PBD 
Sensor Parking,Pjk 1Thn,Murah 
0858222.22266, 08131958.0015 


Inova V At Luxury/09: 188,5jteV 
A08 NewMdl AirBag 178,5jttV 
At'07, 152, 5jt Ph:5801264/66 


LC VX 100 Sahara'01 abu met, 
L.CVX Turbo MT'2000 Gold met 
L.C Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
rs cat,prima.Hub 0818-661979 


Landcruiser UK 4.5ATO10 Hitam 
KmBrb,VR20,TV Plasma3, Cmr, 
Jok kit, E seat S.roof, Hidraulic, 
Xenon Perempatan Radio Dlm 
(PN1S) n059 ph7211118 


New Alphard & Vellfire Form A 
"12 ReadyStock,TDP.104Jt Hub 
Olicya "65866879/65867429" 


I KETENTUAN PENULISAN IKLAN MINI 


1 Aw kalimat pada baris pertama Iklan baris 

tidak mengandung symbol atau karaktor 
srusus 

betidak mengandung angka kecuali untuk ilan 
baris dbawan KOP TELEPON dan KOP Mob 
dial (typo mobil) 

« dak mengandung hi yang tidak" 
memberikan ati pada tok Iklan 


12 Karakter spasi berderet lebih dari satu hanya 


akan dipakai satu sa. 


II. Ketentuan Pernuatan 


menunda pomasangan ia 


1 Baglan Ikan Komas berhak menolak atau 
pabla materi 


Cabang BCA Galah Mada 


Internet Kirim SMS 
www.pasangiklan.com 0812 843 8888 
1. Registrasi 
W Pembayaran REG:nama lengkap:no tlp rmh/kantor 
Bank BCA 


Baris (Min 3 brs, maks 12 brs) 
Satu kolom (min 20 mm, maks 150 mm) 


yang diberikan tidak sesual dengan ketentuan 
yang berisku di bagian Ian Kompas. 

1 Pengapian komplain lakukan tida lebih ari 
3 hari sotelah tanggal Iklan dimuat: 

Pemuatan Iklan Ralat ata pengulangan Iklan 
yang tak termuat tidak melebihi? hari kerja 
terhitung dar tangaal muat awal 


3 Karakter yang tidak boleh digunakan dalam 
teksadalah N dan 


A engauraan ranakalan huruf besar hanya 
diherkenankan untuk pengetikan singkatan 
Umum (C/ PLN, BUMN, PAM, TOEF, ELTI dl) 
dan merak 


Seluruh staf Iklan Kompas tidak melayani transaksi barang/jasa yang diiklankan. 


mrioperkoran @ 


Noxrek :012:3n054n9 
a/n : Kompas Media Nusantara 


Bank Mandiri 
Pembayaran via ATM Mandi, SIS 
Banking, Internet Banking, dan Cal 
Mandiri 


2. Teks Iklan 
ADViteks iklan baris 


Display Klasika 


BW (min 40 mmk) 


minimum: 96 karakter — 3 baris 
maksimum. 128 karakter —4 baris 


FC (min 600 mmk) 
?) tarif yang tercantum belum termasuk PPN 


Nusantara Batavia 

55.000/baris — 45:000/baris 
58.500/mmk — 50.000/mmk 
58.500/mmk — 50.000/mmk 
90.000/mmk —— 75:000/mmk 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 17 September 2012 


35 


/ALicensing Programme of RM 
www.rmlicensing.com 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


CLowN-G'S ROCKET-POWERED 
MALLET KAS FELLED 
GPIPER-MAN... 
TRANSLATION: 


I SURRENDER — 
Gr 


(1721) 


AND TO THE |) -GOES THE 
VICTOR— MGPOILEP! 

2 " 

: 3 1) 1 


OE' 
11 
” 
" 


RIGHT? 


Palu bertenaga roket milik Clown-9 berhasil menumbangkan Spider-Man, 
# Unnhh. 
# Terjemahannya: Aku menyerah. Ya kan? 


PGN Lp 


Bea sonia aceh 3 


oten Pertomo untuk Mesin Cetok Worno 


TANGGAL 17 September 1844, paten pertama 
di AS untuk mesin cetak yang dapat mencetak 
beberapa warna pada satu gambar diberikan 
kepada Thomas Farmer Adams dari Phila- 
delphia, Pennsylvania, AS. 

Adams menyebut teknik cetak yang dilaku- 
kan dengan mesin tersebut sebagai “pencetakan 
polikromatik”. Prosesnya menggunakan be- 
berapa penyemprot tinta yang memberikan 
warna-warna berbeda pada rol warna yang 
dioperasikan pada poros yang sama secara 
paralel untuk menghasilkan garis-garis dengan 
warna berbeda. 


Perkembangan cetak warna dimulai dari 
teknik cetak menggunakan balok kayu pada 
tekstil. Balok kayu yang berbeda-beda dipakai 
untuk menghasilkan pola pada tekstil. Cara ini 
telah dikenal di China sekurangnya pada abad 
ke-13, sedangkan di Eropa pada abad ke-15. 
Pada abad ke-19, sejumlah teknik cetak warna 
menggunakan potongan kayu berkembang di 
Eropa, secara teknis dikenal sebagai kromoxi- 
lografi. Pada 1835, seniman Inggris George 
Baxter mematenkan cara yang menggunakan 1 
pelat garis intaglio atau disebut juga,litograf, 
T/ACAI 


INTERMESO 


WATCHES 


ASAL-USUL “CHRONOGRAPH” 


DALAM dunia jam tangan, istilah chronograph cukup 
sering disebut. Namun, tahukah Anda awal mula istilah 
ini muncul? 

Pada awalnya, istilah chronograph sering. 
digunakan di bidang militer, seperti artileri dan misil. 
Sebelum stopwatch elektronik diciptakan, fungsi utama 
Chronograph digunakan untuk membandingkan observasi 
antar-waktu. 

Sebagai contoh, pengaplikasian pertama fungsi 
chronograph adalah untuk mencatat rekaman waktu 
yang terjadi sepanjang lomba pacuan kuda berlangsung. 
Penggunaan lain chronograph adalah digunakan oleh US 
Navy untuk mencatat, mengalkulasi, dan menganalisis 
ketika pesawat terbang lepas landas. Fungsi terkenal lain 
chronograph adalah ketika digunakan NASA untuk misi 
Apollo ke bulan. 

Kini kegunaan chronograph bisa kita temui di 
berbagai hal, seperti mencatat detak jantung di rumah 
sakit, kalkulasi kecepatan atau jarak di lapangan atletik, 
perlengkapan masak yang praktis di dapur, hingga jam 
tangan. 

Fungsi chronograph di jam tangan bisa kita temui di 
BN 818 - 1535 LE — Tesoro Collection. Jam tangan pria 
edisi terbatas dengan ukiran nomor seri di caseback-nya 
ini memang oke, Selain memiliki fungsi chronograph, jam 
tangan ini dilengkapi sapphire crystal, all stainless steel, 
dial black & IP rose-gold, dan date display. 

Lebih dari itu, jam tangan yang memiliki rubber strap 
hitam dan berdiameter 4,5 cm ini bergaransi intemasional 
selama dua tahun dan fitur antiair hingga 5 ATM. IINOI 


BONIA Timepieces Boutigue, Central Park, Upper 


TAR 


BN 818 - 1535 LE 


www.adtime.co.id 


und #127A 
Pondok Indah Mall 1, GF: Gandaria City, UG 


| £ dai. x na — 2 
Ma rsibiaatanan Dila dian P C modaa “ 3 ' Ka Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mali, GF MIU-01 


Teh 
Lmantaofani 


Bisa di-over krodit juga 
gak nih? 


Punya foto karya sendiri yang lebih lucu? Yuk, kirim via Twitter ke @KompasKlasika dengan #jenaka. Jangan lupa cantumkan lokasi j 
| 1 h pemotretan dan judul foto. 
Tiga foto terpilih bakal mendapatkan hadiah dari Kompas. Pemenang akan dihubungi @KompasKlasika via DM Twitter. 1 


PC KOMPASTV yadrrembara KEV 


Ramadan: Dalam Siang 


MNC METREZTV 220r1v: Melati is Barbie 


“ ACARA 


Mihrab Cinta mi 
01,00 Seputar Indonesia 04,30 Lanjutan Bengkel 14.30 10014 Ampuh 
2 H A RI | N | Malam Hati 05.05 Metro Pagi 16.00 Fokus Selebriti 4 » 
01,30 Barclays Premier 05.30 Lintas Pagi 07.05 Bedah Editorial 16.30 Naruto (/ 
League: Everton VS 06.00 Starlite Media Indonesia 17.00 Kungfu Panda |! 
Newscastle 06.30 Disney Club: 08.05 8 Eleven Show 17.30 Transformer Prime (9 - 
Higglytown Heroes. 11.30 Metro Siang 18.00 Mantu Mantu 
€@scrv 07.00 Disney Club: Handy 13.05 Wide Shot Morotin Mertua 
Manny 17.05 Metro Hari Ini 19.00 Big Movies I: Eraser TN 
0430 SL Liputan6 Pagi 07.30 Upin Ipin dan Kawan- 19,05 Suara Anda 21.30 Big Movies Il: VERSUS 3A 
14.00 Indonesia/ 06.00 Was Was kawan 20.05 Journalist on Duty Drunken Master 2 
w KOMPAS Internasional Terkini 07,00 SL SCTV Musik Inbox 08.00 Serial Pilihan 20.30 Indonesia Cinta 00.00 100 4: Sport HARI INI PKL. 19.00-20.00 WIB 
o500semumpagi 1493 1VEdikos Ong0 halo Selai, 0300Seia Pilhan serat Penberang megehg Maag elegan je pendreempa meta 
05:30 Kompas Sport Pagi 14:30 Inovator 10.00 SCTV FTV Pagi: Ilina 10.00 Kisah Unggulan 21.05 Top Nine News UNA Inarjmab pertanyaan CALK How ohh adatenk Diana Olah Haky 
06.00 Kompas Pagi 15,00 Indonesia/ Pergi, Ilina Menanti — 11,30 Lintas Siang 21:30 Economic Challenges Yahya, sak sikan pertarun gan mereka malam ini hanya di Kompas TV 
08.00 Cemal cemil Internasional Terkini 12.00 SL Liputan 6 Siang 12,00 Layar Kemilau: 22,30 Sentilan Sentilun 
09.00 Showcase 15.03 Cerdas Cermat 4 12,30 SCTV FTV Siang Legenda Ular 23.05 Metro Realitas 
10.00 Indonesia Harus Pilar 3 14.30 SL Eat Bulaga 13.30 | Drama: Ijinkan 23.30 Metro Sport 04,30 Kabar Pagi 
Buka Lagi 16.00 Indonesia/ n Indonesia Kucium Kakimu Ibu 06.30 Apa Kabar Indonesia 
11.00 Tarung Internasional Terkini 16.00 Cookies 15.00 Di Antara Kita Pagi 
12.00 Kompas Siang 16,03 Muak Sore: Senda 17.00 SL Liputan 6 Petang 15.30 Lintas Petang 1 TRAN 09.30 Kabar Pasar Pagi 
18.00 Elephant Diary urau 17.30 SCTV Sinetron Putih 16.00 Animasi Spesial: 10.00 Coffee Break 
17.00 Kartun Anak Abu-Abu Bernard Bear 04.30 Casper 
13.30 Word World 7 : 1 11,30 Kabar Siang 
18.00 Sinetron Drama 19,00 SCTV Sinetron Ustad 16,30 Animasi Spesial: 05.00 Khazanah 
14.00 Jalan Sesama Indonesi 13,30 Apa Kabar Indonesia 
1430 Science Is Fun Indonesia Fotocopy Leon 05.30 Sport 7 Siang 
15.00 Urb: 19.00 Indonesia Malam 20,30 SCTV FTV Istimewa — 17.001 Drama 06.00 Ragam Indonesia 
aa 2000 Motivator: Forum 21.305CTV SinetronSi 18.00 Tendangan Si Madun 06:30 Redaksi Pagi Danke tar 
Ae “ Soegeng Sarjadi “Biang Kerok — Season2 07.30 Selebrita Pagi AEON kabar Petang INDONESIA HARUS BUKA LAGI 
16.00 Megapolitan Sore” 21 Gg Bincang Malam TVRI 2300SCTVFIVUtama 1900 Aladdin 08:15 Makan Besar LO Kabar Urang Aa) HARI INI PKL. 20.00 - 21.00 WIB 
16.30 Suka-suka 0 ' 1 20.00 Apa Kabar Indonesia Pandji resign dari SUCI FMI Ryan dan Radit terpaksa membuka audisi penyiar bar 
17.00 Kompas Petang 22.00 Indonesia/ ne 20.00 Jagoan Silat 08.45 Gak Nyangka Malam andi resan dari SUGI PMI Ryan dan Rec terpakan membuka audi penyiar baru 
Internasional Terkini 21.00 Raden Kian Santang 09.15 Ups Salah YON NRP KONI ENG: PA PN PIR SARAN AAN 
18.00 Kompas Sport 22.03 Musik Variet 22.00 Dia As 0945 Spotlit: 21.00 Kabar Malam melakukan audisi Tapi apa jadinya kandidat yang menggantikan Pandij 
18.30 Temukan Kata 3 SUS) -00 Dia Ayu 43 Spotlite 22.00 Menyingkap Tabir Boris, Ge & Topenk? Simak serunya hanya di Indonesia Marus Buka Lagi hanya di 
23.30 TVRI Sport 23,00 Intermezzo 10.45 Warna Kompas TV 
19.00 Versus t p 1 22.30 Kabar Arena pi 
20.00 Indonesia Harus 00.00 Indonesia/ 1 05.00 Wisata Hati 00.00 Premier Highlight 11.30 Redaksi Siang 23.00 500 Greats Goals 
Buka Lagi Internasional Terkini — 05,30 Lensa Olahraga 00.30 Sidik 12.00 Selebrita Siang 28.30 Mutumanikam 
21.00 Tarung 00.03 English News 06.30 Hati ke Hati 12,30 Bocah Petualang sa 
| Service Bersama Mamah 13.00 Laptop Si Unyil 
22.00 Api kecil Rengkuh 
Bana Dedeh PN 1830 Cita-citaku ugr . 
2230 Kompas 100 CT 0730 Perempuan Hebat (INDOSIAR! 14.00 Dunia Binatang AK 
28.00 Kompas Malam 08.00 Fresh and Fun N— 14.30 Koki Pintar TRANS 
00.00 Showcase 04.30 Seputar Indonesia 08.30 Friends 05.00 Program Religi Pagi: 15.00 Brownies 
Pagi 09.30 Seleb @ Seleb : Mamah & AA “15.30 Tau Gak Sih 
06.00 Go Spot 10.00 Glory Jane - 1 16.00 Jejak Petualang 
Tvai 07:30 Dahsyat (live) 11:30 Topik Siang Ba 16.30 Redaksi Sore Ban TARUNG 
Nan Aa 08.00 Sinema TV Pagi: Pan 06.30 Insert Pagi HARI INI PKL. 21.00- 22.00 WIB 
04.00 Jalan-Jalanislami | Ya onseputarIndonesia 120 Chhota Bian Penakluk Cinta Maa 07.30 New Rangking 1 Saatnya Tanta kembali bertarung. Kali ii elusuri serambi mekah, tepatnya di 
(Daerah) Na 1 Spa aEMAKA | Cag.00 sinema 7WSpesialy || HO HAM PAN 08.30 Best of Super Trap kota Lhokssumewe. Berbagai pengalaman menarik serta tantangan fisik ie Jalani, 
04.30 Indahnya Pagi Men Tubes) Bukan Salah Takdir 15 On The Spot 09.30 Huru Harada Mulai dari upacara penyambutan Tepung Tawar, tamp4 di acara pernikahan khas 
05.30 TVRI Sport 12,30 Sinema Siang TBA 14.00 Tom & Jerry 1200 Live Patroli 20.00 Opera Van Java 10.00 1d3ntik Aceh, hingga ikut merasakan pengalaman tenaga dalam. Tak ketinggalan tekhnik 
06.00 Indonesia Pagi AI Kabar Kabari 14.30 Chhota Bheem aka 1230 Rujak Manis 2m Bukan Ana Mata 10.30 Makin Jail beladiri yang kuat dan keras khas perguruan Siwah Lhokseumawe 
07.00 Pelangi Nusantara Heal Buta 14.00 Drama Korea Siang: 0 kan Malam 11.00 Insert Siang 
15.30 Olivia 15.00 Ghost Gang 00.15 Mata Lelaki 
08.00 Dialog Aktual Teh Sasirtar Indonesia 15:30 Chhota Bhi Kk Thank You 00.45 Sport7 Mal 12.00 Reportase Siang 
09.00 Indonesia/ ena Ba ME SUINAK sesar 22 RAN 12.30 Bioskop Indonesia P PN 
Internasional Terkini 174 aa Naya ab 16.00 Live Fokus 14.15 Digital Clip "Ng A3 rs 
09.03 Yuk Hidup Sehat La Aa 16.30 Drama Korea Sore: GlobaltV 14.45 Sketsa Ui 
10.00 Indonesia/ Ta 2 aa Can You Hear My 15.45 Show Imah : 
| ini 18:00 Layar Drama 17.30 Topik Petang . rengkuh dunia 
Internasional Terkini 1 aa Heart 16.45 Reportase Sore g 
Indonesia: Putri 18.00 Pesbukers i .. 05.00 Dora The Explorer Hae 
10.03 Sitkom Tarzan Fa 8 18,00 Drama Seri Keluarga: Li 17.15 Insert Investigasi 
Bidadari 19,30 Catatan si Olga 05.30 Kura-kura Ninja ii 
Betawi 19.15 Layar D 3 Calon Ibu untuk 18.00 The Best of Ethnic 
11.00 Indonesia/ da layarrana AANG Anakku (TNO Runaway 
Internasional Terkini NA aa an anta 19.00 Sinetron Unggulan: 06:00 Spongebob 19.00 Tahan Tawa HARI INI PKL.22.00- 22.30 WIB 
11.03 Dialog Kerja Sama: SANG 22.30 Black in News Jalan ke Surga. Sguarepants 20.00 Sketsa Apakah anda berminat terhadap dunia animasi & ingin menjadi animator? Marlin 
Empat Pilar dari Umur 23.00 World Most Amazing 5990 Sinetron Unggulan: 08.00 Avatar The Legend 2100 Bioskop TRANS TV: Sugama pendiri main studio's akan hadir untuk 
Gatel 20.15 Layar Drama Videos Hikayat Ali Baba of Aang The Lost Worid: berbagi in: 1 oleh Rene Suhardono, Career 
12001ndonesia Si Indonesia: Tukang 00.00 Topik Kita 08,30 Awas Ada Sule 2 5 j Coach nomor Idi Indonesia, saksikan Api Kecil Rengkuh Dunia Hanya di Kompas 
2 moga Bubur Naik Haji the 00.30 Topik Malam 220 una San 09:30 Hot Spot JUENERAN Tv 
18.00 Laporan Ag | Sa 28.00 Mega Asia: A 5 8 23.00 Bioskop TRANS TV: 
Internasional SS 01.00 Lensa Olahraga Fighter's Blue A0 SI Barb Wira ktv |. tb 1 atv ,.Iinntutagiotw | mekasgart| dmmntubr |. rity |. tvbu 
18.30 TV Edukasi 22.00 Mega Sinetron TBA Malam 0100 Fokus Malam 11.00 Indonesia Bicara beb bana mand head aa 
23.00 Mega Sintron 2 12.00 Buletin Indonesia 


D Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


36 


KOMPAS / KLASIKA / 


Senin, 17 September 2012 


». INFO FILM BIOSKOP LENG 


THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


SALAXY « DEI 
METROPOLIS » BTC « 
PONDOK GEDE » CILEGON - 

OR TRADE MAL» 
AND Maba 
MALU PPO CIKARANG, 
12.30-15.15 -18.00-20.45 
HOLLYWOOD XXI 
13.00-15.45 -18.30-21.15 
Kal 


1s Tea 18.05-20.45 


100 1545-1830-2115 
BLITZ BCP : 12.45- 15.30-21.00 


RESIDENT EVIL:RETRIBUTION 


| (3D): 12.30 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 21.40 


PLAZA SENAYAN XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PEJATEN VILLAGE XXI » 
BINTARO XXI « 

CITRA XXI » BOTANI XXI « 
METROPOLE XXI « 

CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI « 
BEKASI SGUARE XXI - 
BLOK M SGUARE » SLIPI « 


DAAN MOGOT - ATRIUM - 


SUNTER » ARION » 
CIBUBUR - TAMINI - 
DETOS - CINERE - 


KARAWACI - WTC SERPONG 


ST. 
VAUGHN 


JONAH 


Na 


SENAYAN CITY XXI « STUDIO XXI EX 
FX PLATINUM XXI » 
PLUIT VILLAGE XXI » 
PURI XXI » GANDARIA XXI - 
PONDOK INDAH 2 XXI » 
| ANGGREK XXI - GADING XXI - 
| ARTHA GADING XXI - 

UUVING WORLD XXI - 
| SERPONG KI 
KARAWACI XXI » 
METROPOLITAN XXI - 
SEMANGGI - EKALOKASARI 
SEA» MARGO PLATINUM 

2.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 
tin MOI - BLITZ CP 
.45 19.00-21.15 


00.-. 
Buricr VELVET: 1330-1545 


HOLLYWOOD XXI - 
KASABLANKA XXI - 


TIM XXI » BSD XXI 
MEGA BEKASI XXI 
BLITZ GI 

BLITZ PP » BLITZ TK 
LA PIA: 


KAP DAN 


KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI - 
u 
12.45-14.55 -17.05- 
14.15-1630-18.45-21.15 
12.45 -15.00-17.15- 
ZZA 
13.00-15.10-17.20- 
BLITZ BCP 
12.00-14.15 -16.30- 


JAM MAIN 


THE LAST MEN 
FOR THE JOB 
IE ONLY HOPE 


FOR THE PLANET, 


PLAZA SENAYAN XXI - 


BIOSKOP 


IN 
PONDOK GEDE - CILEGON 
1245-14.55-17.05-19.15-21.25 
CBD CILEDUG XXI 


KLIK 


POR M SALARE 


II La GO 1916-2116 
MEGA BEKASI XXI « 


19.15-21.25 


19.30-21.45 


BEKASI SALAK 2x 


LIBATA XXI - CIBUBUR 
SEN PKAKAWAGA 
DETOS - WTC SERPONG 
13.00-15.00-17.00 19.00-21.00 


AAIRIUM » SUNTER 

.40-16:50-1900-21.10 
GANTUNG - MUARA 
GALAXY - DEPOK - 


ARION 


Aa TON NG 45-2015 
ARTHA GADING XXI 
1215-1630-2140 


19.30-21.40 
18.45-21.15 


:" 208 


Bata 


12.45-15.30-18.15-21.00 


4 


"SD 0IMAX 30 


Kg 


IMAX 
GANDARIA XXI IMAN, —N 
1230.1420-16, 


Pre tepyo 


STUDIO XXI PREMIERE EX . 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
12.30 -13.00-14.20-14.50-16.10-16.40 
-18.00-18,30-19.50-20.20-21.40 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
GADING XXI PREMIERE 
1230-13,30-14.20-15.20-16.10-17.10 
-18.00-19.00-19.50-20.50-21.40 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245, 1390-1439:1520:1625-1710 
181851900 2005-2050-2155 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE - 


PURI XOXI PREMIERE « 

LIVING WORLD XXI PREMIERE « 
KARAWACI XXI PREMIERE: 
12.30-14.20 -16.10-18.00-19-50-21.40 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE 


SONY & 


LAZA SENAYAN XXI 
215:1230-1405-1420-1559 
8.10 -18.00-19.35-19.50- 


2 
POMDOK INDAH 2201 - 
PONDOK INDAH T XXI 
BOTANI XXI » KARAWACI XXI « 


BEKai BAYAR 

BLOK M SGUARE - PLAZA BLOK M - 

SUPI - GM « ATRIUM - 

GADING 

CILEGON - WTC SERP6 

1215-14.05-15.5-1745-19.36-21.25 
UM XXI » CILANDAK - 


SUNTER - KARAWACI 
1220: 1420 16 10-1800-1950-2140 


RTA. 
Tag, 0438-1625-1815-2005-2195 
oo hg: 1630-1745 -18.45- 


BLITZ 
1161 15.15-1715-18100-1915- 
-2115 


1245-1435-16.25-18,15-20.05-21.55 


SERPONG XXI : 14.25 


9.10 
AARTHA GADING XXI : 


BEA MADA | 
NYA SERASA 
REA KST 


“ 
1 
kan ama | 


IA SO KOTA 

IT sean KA tocus 

AU OK PN STAN 4 
DU 
SLIPI » ATRIUM - ARION - 


BOGOR TRADE MALL « 
GRAND MAL BEKASI 


HOLLYWOOD XXI 
METROPOLE XXI 


CINERE - CILEGON 


BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.30-16.00 - 18.30-21.00 
CIRA XXI : 12.45-16.45 -20.45 


GRAND MAL 
16.50-19.00 -21.10 
SERPONG LOG 


1219, 1425: 1635-1845-2055 


12.30 - 14.40-16.50 19.00-21.10 


Pa Tao. 106303 1700-21.10 


2.15-17.00-21.45 


Seda mramamyOUTe My Baby 


CIJANTUNG - DEPOK 
METROPOLIS - BTC - BUAI 


RAN 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 


05 -19.15-21.25 
BEKASI SGUARE MI 


SETIABUDI « SUNTER 
12.45 - 14, 
BOTANI XXI 


WITH ENGLISH SUBTITLES 


PLAZA SENAYAN XXI 


PLAZA INDONESIA XXI 
12.30. 14.40-16.50 
PEALATINUM YG » 


URI XXI 
1248::1486-1705-19.16. 
13.00. 15.00 109 ala 19.00. 


GADING XXI 


Ha 14.40. SO 1900-21.10 


19.00-21.10 


21.25 


PSTAuome Istaruam Uh 


UNGGREN s/ cilews' couTURe 
HEMSWORTHIK-VAN DAMME — WILLIS di SEHWARZENEGGER 


EXPENDABLES 


| 
| 


PT VKLAGE NI» 
2 00-19100-21.00 


MEGA BEKASI 


. IAIN SI tonsdare (MEX 


PLAZA BLOK M 
12.15-14.25 16, 
KASABLANKA XXI 
SEASON CITY XXI - 
KALIBATA XXI 

12.30 14.40-16.50 19.00-21.10 
PLUIT JUNCTION XXI 

1900, 110: 1720-1930 2140 
CILAI 2.30 -17. 

Eno Enebua Ka 


GANDARIA XXI - 
-18.45-20.55 
1915-1515-1715 


GADING XXI  MEGA BEKASI 


PLAZA SENAYAN XXI » 
PEJATEN VILLAGE XXI 


PLAZA BLOK M . 


LA PIAZZA » 
Io | GRAND MAI 


19.15-21.15 


2 Gandaria xx 


| PURI XXI » ADING OA » 


| UVING NON you - 


PLAZA BLOK M 
BI BELLANOVA 
| 12.30-14.30-16.30-18.30-20.30 
MAL upro, KARANG 


12,45- 15.30-18.15 


21.00 


PEJATEN VILLAGE XXI « 


MEGA BEKASI XXI 


PONDOK INDAH 1 XXI 3-D 
12.30- 14.20-16.10 
SB CKEDUG 01 3-D 


MEKA BEKASI DU 3-D 
12.45-14.55 

BOTANI XXI 3-i 
CILANDAK 3-D : 12. 


BAH 


LITZ TK « BLITZ BCP 
12.45 -15.30-18.15-21.00 
PONDOK INDAH 1 XXI 
18.00. 


Bea  9.15-21.15 
ken SI SGUARE XXI 


14.40-19.00 
SERPONG Iu :15:15-19.15 


UNINGAI 


GADING XXI 
12.15-12.30-13.15-14.05- 14. 
15, -16.10 


1 
1215-1245 13, 
1505-15.55-1 
1813-1845 1538: 
1.25. 


PLATA INDONESIA XXI « 

KI N CITY X. 

PENLAYALA var To.15-2115 
ag Are si 


Das 
UUARAN : 12.45 -16.45-20.45 


You think 


MEGA BEKASI XXI 
1531630 21:25 


Mao Te a0 lo 
PONDOK INDAH 1 XXI  BOTANI XXI 
Na aa 19.00 


PI JUNGTION dtI 


4,40-16,50-19.00-21.10 


TIK 


NAMA BI 


“WOODS 


A D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


BOTANI XXI 3-D 
15.55-17.45 -19.95-21.25 


you know the story. 


1200.13,0.15, 


Kunjungi pameran kami. 


Pondok Indah Mali, 17 - 23 Septeanber 2012. 
Na Int dekat C 290 Coy dun SUK 200 


(ex Mercedes-Benz 


PT Adedanmas Asri Mercedes bo 


MOBIL DIJUAL 
Il tovora 


New Alphard SCaudioless2.4 AT 
012 Htm, 100 baru bs Isg nama 
TanahAbang 11/66 Ph 34833131 


New Royal Salon pk.2002:175jt 
“pk.2006(jenis Mbl Mentri)Km. 
dkt 100/0ri:125jt:08881351818 


New Vellfire(V)'09 sgtMls 665jt 
New Fortuner Disel 2009 nik 08 
275it.Ph.6620338-08881351818 


New Vios G At'09 Hitam Met 
150,5jt#G At'08 Silver Met 
142, Sit Nego (021) 70773629 


OBRAL LERANAN 2012 
Ps 


Harrier 


ORAL LEBARAN 2012 

V Home Theater 

k.White,Silver 
M 


021-152014 
GMOI 45866766 api 
inggal Beberapa Unit Saji 


PAKUBUWONO CARS 
AI 


72790162 


PREMIUM MOTOR 

.. New Lexus RX 270 Facelift .. 

Evogue Luxury & Dynamic Plu 
LC4,5L UK Facelift 

:021 - 651 5000 “cbumot 


Vellfire 2.4X/2011/2010 silver 
2Tv,589jtttt/k)Tebet Timur Dim 
11/37A:8305806-08159919733 


Yaris Avz Inv Rush Ftar Alphrd 
Altis Camry Prs Mudah 3 Jam 
OK Aplikasi Online siRajakredit 


HW 


Scirocco 2.0 AT,Grey th 2010 
Sroof,Esoat,Leather,Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


Toureg 3.2 A/T 2004 Hitam 
antik trwt jklt,lux,siap pakai jl 
cpt 385jt nego:085711130383 


MOBIL DISEWAKAN 


A. A4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


ALA2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
'Bjam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tinnova,Avanza,Jazz,Alphard, 
Ertiga. Hubungi: RR 92999155 / 


PAKUBUWONO CARS 5650093 / 5671787 
FLC ZX,Km1800,hitam'2010.... 
#LC200 Bensin,Hitam' Nw,VIv,T.kjg,Inova,avnz,S.apv 


“Lexus LX470,Hitam,2t 
Cal: nano jaO1e2 


12jam275rbedriverZamus24jam 
7266148, 70487507, 93684031 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


5 


ROPERTI 


- 
regus.co.id 


24X 


- BEBAS BANJIR 
« DEKAT PINTU TOL SOEKARNO-HATTA 
- 30 MENIT KE PELABUHAN Tj. PRIOK 


, -2089- 386340 - SOON 


MBS ROOF Baja Ringan & Renovasi Atap 


“are Australia Design 
ATAP GELOMBANG KaryaTruss86610537/68799558 


021 2555 5700 


GUDANG MULTI GUNA 
Komplek #KOSANBI PERMA 


Jl. Raya Perancis - Dadap Kosambi 
“ui 
- 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885085 


Material Baja Ringan 
(60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
02147861618 / 021.37577688 


Jual 
C 


TINCALUMINIUM ROOF-MBS 575 
TINGGI 25 MM LEMAH EFEKTIF 759 MW 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82x4cm warna solid 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Dsign interior u/rmh ktr apart 
resto, 70381009, 08129473778, 
pin bb 28315388 


Atap Lengkung 


Knp Desain Interior Yg Biasa klo 
bs yg luar biasa?? Hub. 5384848 
Free Consultationl Term & Cond 


INDEKOST 


Kost baru renov,bisa harian/bu- 
lanan, Jl Mangga Dua Abdad no 
14 blok A no 1 ph 021-71570699 


INFO PROPERTI 


Tanah di Komp. Villa drh 
Jimbaran Bali. Luas 290- 
1215m2. SHM. Harga 4,8jt/m2. 
Ocean View. HP 08170220360 


Atap Baja Bluescope ZA/GI 
Flooerdeck,almfoil,Pbrk Isg Ma- 
Jatruss 6269177, Buktikan 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/3229695 


Villa 1BR di Jimbaran Bali. 
Harga 3M, Cukup Bayar 2M Tdk 
Perlu Bayar Lagi, Kunjungi 
Pameran Vivo Villas di Pondok 
Indah Mall North Sky Bridge 
17-28 Sep, HP 0818209060 


APARTEMEN 
DIJUAL 


Kemang Mansion Apt Jual / 
Sewa ST LT 29 L887m2 18R 
Fully Furnished Harga Menarik 
085781508535 - 081316911479 


The Mansion @Duku Golf Maha 
karya terbaru @Asg,hrg perdana 
hnya 4jtan/bln. 081510087082 


DISEWAKAN 


Kemang Mansion Apt for Rent 
1BR BrandNew Fully Furnishd 
SgtMewah T.0818-06-18-18-18 


RUMAH DIJUAI 


BODETABEK 


Duta Bintaro B 11/2 Kintamani 
1t78,2kt siap huni TP 08129915 
177/081383690982/70315182 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 


SKT, Angsm Rp 6.5JU/BIr 
6x,Hadiah Lasg Mitr 
Honda Scoopy, 021 82135500 


GS.Rmh-lllago, 119/97, 341/2#1 
siap huni, hrg khss, “Pearl Land 
2923-8908 Nori 021-9308 9809 


Pesona Cinere Residence 500m 
dr Kubah Mas, di buka thap 3 tgl 
1 Okt 2012, hrg perdana 200 
Jtan,Lt/Lb:72/45 s/d Lt/Lb 107 
/51,sgr dptkan disc special & 
bonus mnrk smp akhr sapt,unit 
trbatas.Hub:021-77883793/ 
02177885997 


JAKARTA BARAT 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2lt, M41KM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


Jl.Timah-JakPus,Lt.5x20m,SHM 
cek u/Ktr,Strtgis"RWhitekmy 
Sumar/081585357017/4268000 


JAKARTA SELATAN 


Ciputat Raya 
RumahBaruMinimalis diSelatan 
Jakarta.Harga mulai Rp300it-an 
DP Cukup1Os Saja.Berhadiah La 
ngsung Tanpa Diundi, Beasiswa 
hingga Sarjana. Unit Terbatas! 
hub:08568125280/02195327798 


Bintaro Permai,The Butterfly 
Residence 25unit,Ready 2lt, 
OASM 2kt LE148/81,Fas S.Pool 
CHouse,SHM 02170770991 


Clandk1300/500 5,3M 1200/600 
ASM,314 dim, komp Sjt/n 
BSM 759129290853. 1149, 


Dempo,335/400,21t,Akt.Tmn Ra 
dio DIm,380/250, 435/500, 2It, 
5kt, lux,s.pakai:087878770568 


PI: 


Suryo-0812 866 00 888-ERA Vic 


JAKARTA UTARA 


Crown Golf 8x17 / Layar 6x15 / 
Gardenia 8x17/Murah! JJ House 
290.32.500 / 0857.111.87.123 


Sunter Indah Barat | Rmh Eks- 
dusif LT:1.411m?, LB: 1.600m? 
Fas: SKmt & 7Kmd. Hrg 47M 
(Nego)Hub:70940118, 33867133 


TANAH DIJUAI 
BODETABEK 


Cikarang, samping Central Park 
1Oha - 550rb/m dkt PT.Kobexo 
4Ha, LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha 
LM 50m - 600rb/m, 9,8Ha LM 
80m - 775rb/m, 6Ha LM 60m 
775rb/m. lok bagus dkt stasiun 
Lemah Abang Hub: Widya Pro 
081574739888 


Ciledug-Deplu,JI.Cendrawasih III 
KavCluster Riverside mulai 93m 
63jt/m,hub.7374366-40000022 


CiledugRaya Is.3293m,bsbangun 
Glantai#cocok untuk gudang,hub 
1 7370366-40000022- 40000066 


Cileungsi 3,3Ha,Gn Putri 10Ha 
Narogong Ry 5500m2,u:Gudang 
& Industri: Jon 0818 775 948 


Diponegoro Raya 5ha-825rb/m, 
Pd. Ungu Sha-1,7jt/m, Pd Hije 
10ha725rb/m, lok bagus H 
Widya Pro 081574739888 


Jl.Mustika Sari,Bksi Brt,5000m, 
SHM,Tanah Sdh Dipagar Beton, 
cck utk prumahan 08568637777 


Kampung Melayu, Kecamatan 
Teluk Naga, Desa Pangkalan, 
pinggir jalan raya,kolam renang, 
# 1.25Ha.Hub:0812 888 9299 TP 


Pd.Cabe,Jl.Kayu Manis 1(blkg 
Petronas)Tnh dijual 4.326m, 
SHM,150m dri tngh Lap Golf, 
/m,hub:0811108128 


JAKARTA UTARA 


Marunda lokasi dekat Pelindo II, 
6Ha - 500rb/m, 12har600rb/m, 
Cilingcing, Cakung 1,Iha, 2,7ha, 
5,5ha,10ha, 35ha. SHM. Lok Bgs 
Hub: Widya Pro 081574739888 


RUANG USAHA 


DIJUAL CEPAT 


Perumahan KPR 
Bersubsidi : 


Hubungi : 
- Ir, BUYUNG 
0813.1955.1991 
CHRISTIANTO 
0813.877.11.877 


DIJUAL 


Cipayung Jaktim,Ruko 2Lt 
Perum Kav DKI Blok T No.6 
Cipayung TMII Jaktim,strgs cck 
'u/Resto,Kantor 021.93311139 


Kantor BaruJualJIMampangPra 
patan no26 t/b225/750m6lt fas 
Ilitas lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Ruang Kantor Siap Pakai @CBD 
Tharnrin,Sertifikat Strata Title 
Overtime,Rp.L6it/m2.Hub: 
(021) 392 9988 


Ruko Gandeng 2,5trgs,Alfamart 
sdh mau sewa 5th 750jt,Jl.Raya 
Hadiah Blok D 14 No.1213,Kav. 
Polri-Jelambar.0858 8188 8288 


Ruko Komp.Golden Plaza Fatma 
wati(Lotte Mart) Alti, full renov. 
Rp 3,4M. IDP Prop/Sri 7507504, 
08159819027,081311185329. 


Ruko Kramat Ry-iti--It60m2-—- 
AZM Yi -remmrmaranai 
06778003037200812 1971 5239 


DISEWAKAN 


For Rent, abt 225m2 in high 


ce tower in 


s,hotel, mall, h 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya LJtan/Bln bs 
urus domisili Ph:085719862223 


Kntr di SCBD dgn byr perbin 


Fasilitas Lengkap Hub:(021) 
52898099,5152363. 


Ktr@Pd.Indah arca,Hrg spesial 
Tsdia mulai kp.1-10 org,furnish, 
Free r.meet,park&wifi 7512038 


Rktr Ready u/ Jan "13, Menara 
Standard Chartered,Ls 1,000 
sam sdh Fit Out.Special offer Jl. 
Satrio Jkt, 0818 06485389 


R.Ktr/Toko, strgs, JktPus, miai 
50rb/m2, Is, ssuai keb,fas.Ikp 
free OT,Hub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HsI&Mg bsr ry,cck m.market 
'&ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 


Islamic Center Hub:0816901537 


0. 
16.25 -17.30-18.15- 


PAI JUNEMON KK - 
PEJATEN DARI RX: KAU 


21:25 

SENAYAN CITY XXI « 
KASABLANKA 
KUNINGAN CITY XXI « 
EMPORIUM PL 
ANGGREK XXI 
UUVING WORLD XXI 
1215-19,15-1405-15.05-15.5-16.55 
-17.45-18,45-19.35-20.36-21.25 
PLUIT VILLAGE XXI 
12.15-12.45 -14.05- 
16. 18.15 


BLITZ MOI VI 
1445, 100. ls 
Pa AD A0. 


NA erehu 1840 1935221125 
GAS 55 Io" ALA p.30.- 


BLITZ MOI 

14,15 1630-18.45-21.00 

PLATINUM CIBINONG SGUARE 
230 1430 -16.30-18.30 -20.30 

1913-1818-17.15-1800-19:18- 

BRILANGYA 

SURYA M2 - CIJANTUNG 

45-16.45-18.45 20.45 


BLITZ C1 
1415 1548 16.30- 18.00-18.45. 
20.15-2) 


15-14, 


LITZ CP VELVET 
14.45 -17.00-19.15-21.30 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES : 


STUDIO XXI EX 3-D 
1246: 181521439: 1505: 1625: 1655 
Pi n -20.05 -20.35 


'OPOLITAN XXI 3-f 
Aa TA20 TNO, BD 1502140 
PLAZA SENAYAN XXI 3-D - 
SENAYAN CITY XXI 3-D « 
KASABLANKA XXI 3-D « 
AN CITY XXI 


JO» 


LUVING WORLD XXI 3-D « 
KARAWACI XXI 3-D » 
MEGA BEKASI XXI 3-D 
PURI XXI 3-0 « CIBUBUR 2-0”, 
GM 3-D - PLAZA BLOK M 3- 
kata 1435-1625 J815- Ai Oa-21.35 
ICENTRUM XXI 3-D 


DIAKARIA K0 I-D 
.30-15.20-17.10-19.00-20.50 

BLITZ GI 3-1 

13,30. 15.30-17.30-19.30-21.30 

BLITZ MOI 3-D 


19.00-15.15 -17.30-19.45-22.00 

CILANDAK 3: 

140851745:1935:2125 
IT BCP 3: 


14,35-15.55- 
.35 .20.05 


21.30 
15.55-17.45 


21.45 


1555 1745 - 
5 -D 
-18.00-19.15 ate dad 


50-2140 
BLITZ CP 3-D 
.45-15.00-17.15-19.30-21.45 


3 IBOKU 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 
kecil (sel) yang disebut area, 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya L angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area, 


Gonceptis Sudoku 


By Dave Groen 


“ 


Jawaban edisi sebelumnya 
ti2inisje sJa alis 
38/9127 4/6 15k 
6:54 27 
491 3.8 
s'7|2 9 6| 
8.6/S| 52 
9115 8:3 
,n 2lale ia 
zs aj8 1611 
...$ 
ya TmCensing cam 
KLASIKA 


7 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 17 September 2012 


OLI EASY FOR EVERYONE 


LAM THE NEW NIKON D3200. | am DSLR photography made easy. With a new 
Guide Mode that leads you to brilliant result step by step and a 24.2 megapixel 
CMOS sensor that creates images with Incredible depth of detail 


Lam images you'll never forget. WWW.NIKONTEAM.NET 


KAMERA D3200 KELUAR DENGAN 2 PILIHAN 
D3200 DENGAN LENSA 18-55 DAN D3200 LENSA 18-105 
BURUAN BELI SEBELUM KEHABISAN 


LAM THE GOOD TIMES 


LAM THE NEW NIKON COOLPIX S3300. 

Lam for everything that's worth remembering. With 16MP, 6x optical zoom with 
26mm wide-angle support to cover a large variety of scenes. And optical vibration 
reduction for sharper images. With special effects and filters to have fun with 

A slim and stylish body, available in many colours. I am the fun collector 


WWW.NIKONTEAM.NET 


FA 


xa6oDx nan 


£ peneratka thiats Cord? 148 


23) 


ola 


Grsao1. 368 yaaa 


m ae batu degan 


1 le ke Many cewe 


Stadig Pro 4 
« Exctuive GPU Bagi 


ncebe1 sera sang UE 
oleuy 


“KE DOK) 


CR4O00 


Dhyo Ram 
« 5n066 WDD, 

« ME HD LED pownfaantng: 
“WLAN MBlurtooth 


eajne oogir managemen 
urdeater Anyaman USS 


Se SNN LAMPLANA! FE ( 


tag 


G8 MOD 


3) 


Katon proeelfor 


:499 


na 


TAMAN Tee Van LEG 


LN Ma 
Manek 


energy for life 


Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa | 


JASA RAHARJA Ig | 
AHunansinya Masyarakat Indonesia 
ASPAN | 
PT, BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) ai | 
e ' HEAD OFFICE joninvangi | 
hatwm —- &. Yos Badar No, 38-3840 Tanjung Priok, JAKARTA... MKD INDONESIA PT. DAYA RADAR UTAMA 
Ne Nana na RADAR 
LAU mekah eenbamenlbne 
1964 


- 
2 
z 
z 
5 
& 
z 
Es 
2 
» 
z 
m 
£ 
z 
Es 
4 
z 
» 
z 
» 
z 
9 
5 


MACHINES AND ACCESSORIES SUPPLIER 
- Blow Molding 
" Recycle Palletizing 
« Injection Molding 
« Vacuum Forming 
“ Stretch Blow « Film Extrusion 
« Moid Temperature Control - Hopper Dryer 
We also aecont order tor Molding and Screw Barral 
HUBUNGI : Albert 021-56945120, 0878 8084 6665 


AGEN PERWAKILAN ANTENA/PARABOLA 


DICARI DISTRIBUTOR Agen & Ahli "Antena TV” 100rb 


(betis 


JASARAHARJA PUTERA | 


KLASIKA 
(Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian klan Kompas 2567 6000-2567 6076 


str Indonesia u/produk Minum Pabola 1,Sit,CCTV,Indvsn,top tv 


an .Snack. Jely dil Harga Pabrik 
Franco Pelabuhan087888349755 


Iklan Kompas, Pikiran Rakyat 
022-6021777/6044425/6021814 
Raka Adv.Pajajaran 112 Bdg 


Jl Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns702360rb, 
N120- 670rb.Ph:5818626/sewa 
papan cor mdi triplek Rp22rb dil 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Jakarta 56962844 bksi 80333200 
Tgrg 56181850 depok 71115853 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
impt.BSE 021 8281013,8352323 


AdaWslhimport cr solusi,konsul 
kepabeanan&hkm,08568888889 
/ busurpelangi777@gmail.com 


P.T. AIRSAFE UTAMA 


www.pan.co.id 


JP, 


INSURANCE 


| 
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) 
| TERMINAL PETIKEMAS MAKASSAR 


Agen,pt,pma,kitas,siup,tdp, Uug 
Idus,pwst,sbu,lujk,depkes, Pajak 
Paten.Hub:5669295,5649211/42 


Akta Cerai kawin Ihrpt,cv 
pmasiup tdp uug depkes PT 
VERBAC021)6916124/70540029 


Bpom.Depks,pbf.klinik-alkes,obai 
kosmtk.pangan.exportimport.dIl 
Ikeonjrk19/ 111 H-081219174825 


Terima Pembuatan Lap Keu & 
Lap Pjk u/blnan&tahunan Hub: 
08118208722/085218057568 


Urus STNK se Jabar, Jkt.mutasi 
/ BBN sejawa # luar pulau, me- 
layani surat menyurat,Bouche- 
Bandung,Veteran 69 Bdg 40112 
T:0224235522smS:08122220066 


BIRO IKLAN 


Adv msp 08128804884/99733071 
mlyni iklan dukacita,disply,baris 
Koran Daerah/slrh indo.Disc Bsr 


m B 


ELEKTRONIK 


Ac & Amply beli :A'Msik,S.Sytm 
Spkr,Kybrd,Cmra,Lptop,TV,688 
17703/081288282889 Dimas 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR 28-3300-8t,9570-5,bit Drum 
A 6570 / 5050 - 1A,Sit 5075 
217Jt,5-6000-20,5Jt. MCM 021 
1602668-1605905 Jkt 


IR5-6000.5-6020 -18it. 5-6570 
2Bit. ” IR3-1570-5,75it.1R3300 
-8,7jK,Kyocera 7,5it.Toner Super 
70Rb-Part Ori " Komplit.Murah 
Wisuda 021-4700089-1897863, 


Rental Digital Copy 5 in 1 Scan 
ner Warna & B/W A3 Hrg mulai 
199Rb/bin PT.Mcm 6318655/63 
860575,Cikarang 29083323-24 


Rental f.copy mrh.Hny di Buana 
CitraAbadi,dgtl,analog b'kwali- 
tas,pglm&t'prcaya,layanan srvc 
grts,jangkauan jbdtbek 5666233 


KULIT ASLI 
Promotion, 
Bag,otc Ph:61 


MEDIA ONLINE 


Air Minum, Mesin RO, AMDK, 
simak wwwefujiro.com— 
0811883185 - terlengkap 


Training GRATIS Bisnis di Rmh 


3-20jt/bI Cck irt/mbs /dsn / di 
Dftr www.wfhid.com/imelda 


(MESIN & ALAT BERAT 


w» Nishihatsu 


7 
SOUMDPROOF GENERATING SET 


shior 


1509002 
0.7 va-2000 kva 


Powered B: 


Cummins 
DEUTZ 


Perkins 
MERCEDES 
HONDA Kubota 
YANMAR | ISUZU 
MITSUBISHI Lovol 

PT, CAHAYA WAJA LUGAS 
M021 6007550 


www.multieguipment.com, 


USED FORKLIFT 
EX JAPAN 


Ap Uk 


Hp: 0858 14200053 
0816 766998 


PR 


« Encduive TDE WN 
Lang batory lite tar 


ATI Raon MOBIKO rica card 
“WLAN 


« IA" UD ooh widesrean #totay 


Unta Umesght sad uransrtable destyn 


«Lor hantry He he Alt cepat 


« OM unpet 


mena 
CORE i3 


DIESEL GENSET 
AI 


AG » GERMANY 
RANGE : 260 KVA - 800 KVA 


"Industrial Diosol 


“Sales " Rontal " Service 
“Genuine Spare Parts 
" Sound Proal Power House 


er 


Sales 
Rental 


. au 


sono KAN GG panana1" 
ai 


Visit us :wwwmandiripower.com 
Telp :5407890/5407869| 
15445938 Fax.(021) 


yoyo 
PENTA 


6196535 


MM remnvumoanar ai 

Royal Gading Sejimes RG1ONO, 108, 

A Pegangsaan Dus Jakarta IAXO 
Phone 1622114587 2239, 
0811 1635125, 

Fe 216221)45872309 
Erat “corportegmas 

om 


GENSET HARGA SUPERMARKET!! 
Wen 


MISAL NMR 


(021) 5890 8321 - 23 


wwwsupermarketgenset.com 


Diesel Pembangkit Listrik 
www.genset-wt.com 


www.msi.com 


Wirman Screw Compressor PDS 
50,90,125,175,390,655 CEM Da- 
nyo Genset DCA 25,60,90,125, 
150,220 KVA 0818-731829 


Asphalt Mixing. Plant: (800- 
4000 Ka/ Batch), Batehing Plant: 
185-210 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.n0-300TPH) 021-51370623 
1 081310712011. PT.Trisarana 


Cash/Kredit Gen.Set dari 2 KVA 
s/d 2000 KVA Hubungi " Telinik 
Unggul", Telp:6391752-6398079 
JlHayam Wuruk 78-A, Jakarta, 
JI-Kebon Jati No.21-23,Tlp.(022) 
1239737 -1238613, Bandung 


Dijual Forklift Kap:1 s/d 10Ton & 
Paper Roll Clamp,Reach Truck ex 
Japan 71578038/0816712308 


Dijual Mesin Intergen Genset 
Open & Silent 5-1000 KVA, 
Garansi.! Hub : 021-290 6565 


Dijual Steam Boiler Kap 5Ton, 
GTon Standard Kesel Th'94 Bhn 
Bkr Solar,Hub.0952.1026.2996 


Dijua:Forklift Merk Mitsubishi 
FD 100 Th'92Kondisi Siap 
Pakai, Hub:081310725789 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7ton, lift 
3-6mtr,Mitsubishi 7ton th 2008, 
Hub 0812 59 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales & Rental, Ready 
Stock. Ph: 6306888 Fax: 6306533 


Jl Gst 160,250 KVA Diesel 
Marine,Year Box,S'parts DI 
021.6296106,08161923880 


Jl Msn Ctk Oliver 52E th 91, 
66EZ th96,72 th 90,258E II th 00 
Ex Eropa Hub : 0813.106.28269 


Jual 2 Mobil Krane Rangka 150 
Ton Link Belt & 127 Ton Demag 
Hub:081.2170.1210 (Rio T) 


Jual Beli , Sewa Genset Mark: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins 

Dgn Harga Murah. 021-5448833 
“32 / SALM195 : Fax: 5442021 


Jual Liguid Filling Machine, 
Capping(Msn PengisikPenyegel 
Tutup botol) PT.Avanti Raya. 
JKT 0213807469, 0816921272 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual R-stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w. loader. Hub. Prof Machinery 
T:021-543614N4,F:0215013333, 
081311303001/ 085781070088 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 


Loading Conveyor System For 


Coal, iron Ore / Sand, Stone, 
ady Stock. Cail : PT.HSS 
39 / 08138950505: 


Mesin Hotpres Karet Untuk Sol 
Berkwalitas.Autometic Ex Itali 
Hub.0816-188 6663 


Rental Genset, Free Pengiriman 
dan Perawatan, Solar Irit, Stock 
2010 & up. Call Now : Triana 
Bintang (024) 658.1760 


SALE!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Washing & Crusher Plant For 
Stone, Coal, Iron Sand / Ore, 
atu, Reudy Sto | : PTLHSS 
389505051 


639 


02 
HOTEL/PENGINAPAN 


Ac Airjet brustv,inet.122rb.Aam 
Hotel Jl,Asem Baris raya no.104 
Tebet.02183793803,htikeluarga 


Att” Hotek-Fas"Berbintang,Ber 
sih&Aman”,Hrg Mulai 


N/L,Telp:021-6681679 


Fas"R.rapat 180rbtbr'fast hotel 
Prima Indah,Gn-sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak,Weekday | 250rb,Weekend 
350rb,Paket Meating mulai dari 
225rb. Fasl:Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Pginapan.kostbIn850rb/75rb/hr 
AGTV,bed,kmd:Ampera VI/20,6 
sahari dpn mg2 sguare 6411885 


IZIN PERUSAHAAN 


Urus pendirian PT,Pma,Api,SRP 
Trvl,Siujk,Siujpt,Siup,d!l&BeliPT 
08-08, jual PT,Siuipt,pma,kope 
rasi: 081574934567-32036262 


BY SEA CHINA JKT 
2lt/cbm.Sing Jkt 3jt. Talwan 
Malaysia Korea Bangkok 39jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
bit/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pora-Jakarta by Sea &by air Hub 
Ph:021-5550124 / 5550130 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
97977219:081294145118 


Abaikan Angsuran CC/KTA dg 
Pmutihan/Bbs Byr.Legal.Blok M 
AFIF 99799589:081316863500 


Tutup K.Kredit/ KTA hny byr 
154 dr ttl tgihan trakhir, hutang 
lunas 10014. 081802033247 


KOLEKSI 


Rolex,Panerai dil @x2jt, dijamin 
sdh sm dgn asli.Satu2nya pema 
sok jam u/kalangan ats,kraguan 
akn hilang stI mlihatny 736561 


KOMPUTER 


Accounting & Tailor Mode Prg, 
Free Demo,Bs Modif Full Modul, 
Hub:37000190 / 081380306090 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah“16-20H Sampai" Service 
Memuaskan ““Blueray Cargo? 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr, ftezr 
K.Gas,kulkas, Pair,M. cuci, sihrt 
TehnikCool,71457718-71481084 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


Beli dengan harga Tinggi,semua 
merk Piano. Hubungi: 7691693 - 
7694912 - 7113951 - 45879083 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517215633, Bono 


PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana,Big 
sale,9jam selesai.Dunia Moda 
Tailor Psr Baru 31 ph 98529382 


Terima pesanan Kaos Promosi & 
pilkada, ada Stock Kaos polos 
hyaet 90 grm, dan Terima Sabl 
on/Cetak kain Spanduk hub 021 
5640716/ 08129501654 Jakbar 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Ahli Bocor:Dak:Tmbk: K.Mdi:dll 
Renov: 100xGrnsi&T9.Jwb6868 
6835, 081384099925,Raja Bocor 


Arsitek As Karya Contractor 
Free” Consultasi — Specialis 
Rumah Mewah : 0811-805-365. 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&palm 20th Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,4223047 Garansi 


PERALATAN MASAK 


Dijual:Fryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,0ven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub: Indomatic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


AJA BELUT BERLIAN & JAN MEWAH 
ERIMA BELI SEMENTARA 


Ahli Arloji & Beli Berlian”“Beli 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dl 
dan Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
dsr.Ph:68585788-081310223799 


/Ahli Arloji Beli Berliangam bks 
mwh,Rolex, Patek.P,AP,dl), Cash! 
Elite Arloji David JW 72797129/ 
37,08129039771 panglima polim 
raya no.lb disamping Psr blok A 


Ahli arloji&berilan hrg tggibeli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt:UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 17 September 2012 


RUMAH PENGETAHUAN 


DOK PT YAMAHA MUSIK INDONESIA (DISTRIBUTOR) 


ManrmEmG, 


Gay EL 


Investasi Pick up Counter 


RAGAM 


AMERICA 'S # 1 DRY CLEANING FRANCHISE 


PERHIASAN 


Ahli Arloji " Arloji Antik Anda 
Arloji Mewah & Berlian 
dibili hrg tagi & trm bli smntara 
rolex, Patex,P,FrankM/ 
Vadheron6,chop 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg. 
siung 3812570-93001018Ps.8r 


PERLK. KTR & SEKOLAH 


TERSEDIA di GRAMEDIA MATRAMAN 


JLKH ZAINUL ARIFIN 33 RS, JAKPUS 
TE 6312844, 6321787 FAX. 6329016 


Amano-Msn Absensi, sjk 1984 
Servis ditempat (garansi): Pita/ 
Kartu,dll-CS: 6901869, Dana 
Sidik jari-CS: 6905588, 6905858 


PERLENGKAPAN RMH 


Amaris Interior & Gen.Cntractor 
KtchenSat,Frntur,Grdyn, Blinds 
Wardrobe,Kasa Nymk,26880220 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
:51350657,51350707,68529888. 


RESTORAN & CAFE 


Frizer Charger/tnp Listrik s/436 
jam&di-Cas 6 jam.Cooling Trans 
porter s/d 1.000Ltr/hemat rek 
Tistrik-754,Pambawa es krim,su 
su,Daging/Ayam,hsl? prikanan, 
dsb.info,SMS:08139-100-4000. 


SEKOLAH KURSUS 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmr 8J/L 


@Modal Rp.35 juta 


@Bagi hasil 20 
@Luas tempat 


Investasi Proce: 
#Modal US 
@ Luas tempat 
@Royalty 4" 
CALL: 021 3519 
www. martinizing: 


)”o dari Omzet 
min. 9 m 


ssing Plant 


150,000 termasuk fee 
min. 250 m' 


347/48, 3850014, 3455377/78 


com 


email : martinizingiaeba.netid 


Ace,Bld,Ing,Mat,F,K,PRIMA:fjp 
Mdr,gr,lukis,musik,comp,renang 
(ITB,IKIP,UI) 74704140“Ophir 8 


Pembangkit Listrik Tng Suryat 
Angin Tgl 19 -20/9, Jl. Perintis K 
99 Jaktim. Ph : 081311419974 


Privat kuasai: Mat, Fis, Kim,SD- 
SMA,Nas/Int.schl,Guru S1 UGM 
081383352452, Jomas 60Meruya 


Privat Les Ir EDI, Gr ke Rmh SD- 
SMP-SMA, gr UI-ITB, Jadetabek. 
08521105 2222, Pdk indah & 


TELEPON 


Panasonic All Type JualwService 
""telp"keyphones PABXfax#AC 
PTVTritunggal Hub:021-8578414 


Panasonic PBX HT308 - 2.999rb, 
ht82423099rb1key2sit,cctvd cha 
nels4,9jt FreepsngT.5323060(H) 


PEMBERITAHUAN 


WOTICE OF ADVERTISEMENT 
SYARIAN COURT, SINGAPORE 
ORIGINATING SUMMONS 
NO: 42109 
Dorwoeni 

LORNA MOEY 
PETRADZY MARSEKAL 
NUSANTARA 


oerem 


PLAINTIP 


roguired 10 attand 
Court, Famiy 
laarwu 

'sunyapor 


TOUR-TRAVEL 


(Amazing Bkk Pty 250ct & 15nov 
Guilin 5H-$3994,paket akhir 
tahun.SamudraTours:158-76988 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2,5Jt 
jog/soc/sub/srg/plm290upgA80 
bpn bdj mes429sin kul400rb,bkk 
$150,can$290,hk9$339:6267322 


BangkokpatttayaAH:250ct5,3jtall 
in/260ct univ studioshardrock 
4,9it/ happytourindo. 56941717 


Halongbay7h8,9jt.hkmacshzn7h 
8,9it.KoreatJejush 15,Sit.Sin 3h 
3,6 Jt.6402725/68373788 


Sin$73,kul$99,hk9$350,bk$275 
5yd8610,mel$630,per$400" Tour 
dom/intprimavacation53676465 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
88 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


ER, 


AERAH 


JP cenpasaR 
Bali For Sale/For Rent,Villa diJl 


Melati Ketewel By Pass.1-B, 
Mantra Bali'"03617404448 


PE surasava 


KOMPLEK 
PERGUDANGAN 


DAPATKAN PAKET 
TANPA BUNGA 
DIPASARKAN BLOK BARU 


-Luas 300 - 1000 m2 
- Akses jalan tol 
- Keamanan 24 jam 


(031) 373 4000 
(031) 376 1134 


— 


Tomy B Utomo 


RUMAH PENGETAHUAN | Pelajaran Musik 


“Suplemen” Pilihan bagi Otak Anak 


PENELITIAN mengenai keterkaitan musik ter- 
hadap perkembangan otak anak bisa jadi bukan 
hal yang baru. Akan tetapi, hal ini terus diteliti 
dan dikembangkan, antara lain oleh American 
Psychological Association (APA). Lembaga penelitian 
dan profesional di bidang psikologi ini memaparkan, 
kegiatan bermusik dalam jangka waktu lama dapat 
berfungsi sebagai latihan kognitif yang menantang. 
Kini pelajaran musik dijadikan sebagai 
“suplemen” otak anak. Kesadaran ini mendorong 
sebagian orangtua menawarkan anak-anak untuk 
belajar di sekolah musik. Tidak hanya pengetahuan 
cara bermain musik atau membaca not balok, anak- 
anak juga berkesempatan untuk mengeksplorasi diri 
melalui beberapa kompetisi. Misalnya saja, Asia- 


Belajar di NEW NORK, USA ' 


Mr. Tze-Teck: Sim, 2060 
Sabtu, 22 September: 2012 


4 Ootang Timur 60 dn Pot, KIA 
Jakata 10160. dove 

Prone (21) 306 5239, 3483 0301 
(worumi) TOON6862, 70124342 
O ywamedusarwt nete 

ID sncomeeduc we 


» 1500-1800 WIB 
» Le Meridian total 


DaPm: 20E7002 


Pacific Electone Festival 2012 yang diselenggarakan 
PT Yamaha Musik Indonesia (Distributor) dan Yayasan 
Musik Indonesia. 

Electone Festival merupakan acara kompetisi 
Electone untuk seluruh siswa sekolah musik 
Yamaha yang diselenggarakan secara rutin setiap 
tahun. Tujuannya, memberikan kesempatan kepada 
seluruh peserta terpilih dalam menunjukkan kualitas 
bermusik melalui permainan musik Electone. 

Kompetisi yang diadakan di Djakarta Theatre 
XXI Baliroom pada Sabtu (8/9) ini dibagi ke dalam 
dua kategori usia, yaitu Junior Section dan Open Age 
Section. Diikuti pula oleh 15 peserta dari 7 negara 
atau wilayah, yaitu Hongkong, Malaysia, Meksiko, 
Singapura, Taiwan, Thailand, dan Indonesia, 


“ Program: Uewerity Transtor Hg 


rga|dapatkan paket : Basic Thinking 
Thinking Math mulai dari sekarang! 


Dalam kategori Junior Section, juara pertama 
diraih Eunike Tanzil (Indonesia), juara kedua diraih 
Viona Natalie Sanjaya (Indonesia), juara ketiga diraih 
Leung Sheung Man (Hongkong), Selina (Hongkong), 
dan Thanagun Dheravijaranayankul (Thailand). 
Sementara untuk kategori Open Age Section, juara 
pertama diraih Roger Tang Chun Yean (Malaysia), 
juara kedua diraih Hsuan-Lin Chang (Taiwan), dan 
juara ketiga diraih Wilbert Jonathan Deil (Indonesia). 

Pemenang pertama dari kategori Open Age 
Section akan mewakili wilayah Asia-Pasifik untuk 
bertanding di Yamaha Electone Concourse di Jepang. 
Pemenang pertama dari kategori Junior Section akan 
mewakili wilayah Asia-Pasifik untuk bertanding di 
Junior Electone Festival Grand Final di Jepang. IGPWJ 


MPI Enopi now Eye Level | 


Schasi Concumtent Program dan a Ai 
Eni Cowrua “ Pi 

' Turbuka bagi siswa kitesan SMA & & 
SMA Kelas 2 “ - 

# Uang sekotah- US$7.340 / tahun: sn 

Penerimaan: September (Falt & —— 
January Gorogi z 

ja arioomnginrooten ANAK ANDAJADALAH KUNCI UNTUK ty5 Lovel adalah program pembelajaran yang 

MEMBUKA'MASA DEPAN YANG CERAH. diSrahkan secara mandiri! Pendekatan yang. 

urmwersitas Nerbaik di US separn. MEREKA'MELANGKAH LEBIH DEKAT kami berikan dalam membimbing siswa-siswi 
Cormali Unvorsity. New York. kami adalah dengan mengarahkan mereka 


University, SUNY Buftlo, SUNY 
Iibany, SUNY Stony Beook dan 
“masih bnyak lagi 


buka 
masa depanmu 


ruma 
pengetahuan 


Pi setiap Senin 


di 021-536 799 09 ext 6025/6026 


di KLASIKA KOMPAS 


untuk pemasangan iklan hubungi bagian iklan Kompas 


www.myeyelevel.com 


(ama 
Math | English 


(VE LEVEL LEARNING CENTER 
MEP: 021 -52920911 
(Untuk peluang bisnis) 


JABODETABEK 


Citra Garden : (O21) S4370704 
City Resort: (021) 549 86016 
Green Vie : (121) 540 4772 

Puri Kencana : (021) 542 8609 
Perum Intercan - (021) 92930489 
Toman Palem : (021) 86365447 
TM Permata Buana 

(021) 4461100 

Duri Kapa - (021) 568 8242 
Kemang Mullara : (U21) 7690 399 
Mampang (021) 797 5415 
Permata Hijau : (021) 8346 4200 
Pondok Indah : (021) 751 1806 
Gading Riviora : (021) 36110737 
Muara Karang : (021) 661 7488 
Pik Broadway : (021) 300 10.410 
- Sunter Paradise : (021) 445120272 


UNTUK MENGGAPAI IMPIAN MEREKA 
SETIAP HARI MELALUI BELAJAR DAN. 
LATIHAN SECARA MANDIRI, 


KETIKA MEREKA BERMIMPI, CITA-CITA 
MEREKA AKAN MENJADI NYATA. 


untuk menjadi Individu yang mandiri. Eye Lovel | 
didasari oleh prinsip pendidikan yang 


mengarahkan siswa belajar dengan kemampuan 
mereka sendiri. Ketika seorang guru mengerti 


Sudirman Park : (021) 87 942 702 
Alam Sutera (021) 899 #34 
1850 Barcelona : (021) 315 7380 
BO Citty : (021) Si46 558 

dg Vtama 

(01) 54201677 


Melati Mas : (021) 6304611 
Sentra Menteng (021) Jas 3989 
Tangerang City: (021) 85782368 
Depok Utara : (021) 777 4417 
Warapan Indah : (021) 99125168 
Kemang Pratama : (021) 122 3430 
Kota Wiwata : (121) 8493 3880 
Bogor: (0251) B3 1071 


kebutuhan belajar dari setiap siswa, maka proses 
mengajar tersebut adalah hal yang paling efektif | 


OUTSIDE JABODETABEK 


Lippo Cikarang : (021) 9985 1335 
Serang : (0254)7051 129 

Cilegon : (0254) 3ha7ah 

Ima Kopo Indah 

(022) 61620997 

Surabaya BDG : (OI) 742 0530 
Surabaya Kiampts : (091) 5994260 
Molang : (041) 777 gate 
@akaxi SBY : (UIN) 8812 8715 
Semarang Sultan Agung 

(O2ay ah NIS 

Semarang Ki Mangumsartoro 
(Ona) y5n0308 

Solo 1 (0271) 642 609 

Solo 2: (0271) 8866840 


TT. Pulomas : (021) 6894 4926 Sentul City : (021) 87962500 Medan : (061) 68441293 
Profit Income Net 245,45 tlap | Ace! Jam Ada Atunan BPKI ad | Agunan BPKB Langsung Cal | Ace Agunan BPKB 1 Jam Cair 
| JEMBER PELUANG US: bulan dari hrg beli Emas Logam | apple, 86, ipad? & iphone bnu | Mudah, No Survey.ph:7981911 - | Bayar Bunga Aja 254 Hub: Oto 
muliaminz100gr-maxt1Okg,am- | 0,171 tnp Survei & bebas fee | 7994815 Maju Bersama Jaya Jl, | Cash Rawamangun Ph.4712248- 


Cari Perusahaan/konsultan Web 
Developer,Company Profile/Port 
foliv E: mancowijaya@ebn.net.id 


Cari Produsen/Pabrik T-Shirt Pe 
mawaran/katalog/orice list ke 
mancowijayatacbn.not,id /Fax 
021-3153399 up: NJ 


Surya Kalimantan Regency Dkt 
Kampus Univ Jember. Hub: 
0331- 486960 / 08155938035 


PB surasumi 


an/Syariah Hub:Mahfud/Afung 
0856 7828 405 / 021.4168 8280, 


KERJASAMA 


Ace) Jam ada 30jt: GEA 60jt- 


ready tunai 300miyr-mega multi 
finance permata kota (02176825 
9333/ 66670656-59 "grns. mrh/ 
tunal 150jt-250,000 nasabah 


Acc 1 jam Cair,Agunan BPKB, 


Mampang Prapatan Raya n0.82 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
182/83 jmn bpkb mbi/mtr aman 


17868487 Bekasi 4712248 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jl.Sdm-kav45-0817863314 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


LUAR NEGERI 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
1465 98510888/ BBM: 238e1cc0 


LELANG 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI chacking hub:0816,901.537 


Carwash T-Over Sdg Brjlan.2M, 
Omset 150 s/d 200jt/bin.Plvit. 
Hub:0816740700-082110656565 


CrDsbtor Bubuk Kunyit Instan 
merk Maureen. Enak&lezat, u/ 
magjliver dilMargin tinggi,bro- 
duk fastmoving t:081323163030 


Paket Usaha Es Krim Bakar 
Pelatihan#Alt Ush, Hny 3,5Jt. 
Call/SMS : 0877 288 949 88 


Tutup Toko! Dijual Murah Kaos2 
Impor Senilai 1M.Kontak:Leo 


081399655510 


525rb, 
Pt.Gaf 


MbI Krdt. Brhdlah BB,Apple,Mtr 


“Ace jam ada agunan BPKB acc 
ad aman bng 0,158 dn Isg cair 
tnp srvy undur 70hr,Platinum 
Blvd Raya Barat G65 45851381 - 
3 Isng cair sd 100M 


Ace "4 Jam ada agunan BPKB ad 
aman bng 0,174, dn Isg cair tnp 
srvy 25x pahran Pt.Prioritas 
Finance s.parman 02169267111 


par 
68229977hdh trmMdtr fe 


tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


'Acc Ijam cairjminan BPKB Mbl 
/Mtr,tnp survey,bs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya JI.KH 
Noer Ali A1A Kalimalang Bks Ph 
88050011-9770786-99198368 


Acc Ijam cairimn BPKB Tnp sur 
voy,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


RAGAM | Anak 


BANYAK MATA MELIHAT IKLAN ANDA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


Cermat Memilih Mainan 
untuk Bayi Anda 


DUNIA anak identik dengan dunia mainan. 
Mainan pun telah diberikan sejak bayi, yang 
memiliki fungsi lebih dari sekadar hiburan. Jika 
memilih dengan tepat, mainan dapat menjadi 
media edukasi bagi bayi untuk memberi stimulan 
yang tepat demi membantu perkembangan 
kognitif, motorik, kreativitas pada bayi, dan 
masih banyak lagi. 

Pada dasarnya, mainan untuk anak memiliki 
variasi jenis yang bisa dibedakan berdasarkan 


usia, untuk memberi stimulan yang sesuai 
dengan tahap perkembangannya. — Untuk 
lebih mudahnya, pada bayi usia 0-6 bulan, 


dibutuhkan mainan yang dapat merangsang 
perkembangan pancaindra dan motorik dasar. 
Oleh karena itu, mainan dengan warna-warna 
mencolok dan berani seperti biru atau merah 


sangat menarik perhatian bayi. Terlebih pada 
awal-awal bulan, penglihatan bayi masih belum 
sempurna sehingga warna-warna tersebut dapat 
merangsang perkembangannya. 

Tak ada salahnya pula menggunakan 
mainan berwarna-warni dengan musik sebagai 
pengiring untuk merangsang perkembangan 
indra pendengarannya. Beberapa bayi merasa 
sangat senang dengan hal ini, yang juga dapat 
membantu perkembangan kecerdasan musik. 

Bisa juga menggunakan semacam baby 
gym, yang memiliki playmat dilengkapi dengan 
beberapa gantungan mainan pada sebuah 
penyangga. Hal ini dapat melatih bayi memegang 
benda dan mengembangkan kemampuan 
motoriknya. 

Jika sang buah hati berusia 6-12 bulan, 


mainan yang dibutuhkan lebih mengarah pada 
permainan interaktif. Permainan tersebut dapat 
lebihmembantu perkembangan koordinasitangan 
dan mata pada bayi. Misalnya, menggunakan 
mainan yang bisa didorong atau ditarik, bola, 
dan masih banyak lagi. Patut diingat, sebaiknya 
mainan yang diberikan berukuran cukup besar 
sehingga tidak mudah tertelan mengingat bayi 
Anda sedang senang-senangnya memasukkan 
setiap benda ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, 
kebersihan mainan untuk bayi sebaiknya selalu 
diperhatikan agar tidak berdebu atau kotor. 
Akan lebih baik pula menggunakan mainan yang 
terbuat dari karet. Selain mudah dibersihkan, 
hal ini dapat meminimalkan cedera pada anak. 
LADT) 


CrrT Mm 


KOMPAS / KLASIKA / 


Senin, 17 September 2012 


“FREESALE 


SuperStar Wap, 


X'Mas 
New Year 30 De 


CA 


11 


1 
Lean “ 
Sa 


Teroga7N TN 
1 1861020 | IN 


' SGD 790- 


Hara ente 


t padat anda Tea) 
Penang-High Sea-Penang 


1 Nights (Friday-Saturday) 
Penang-High Sea-Penang 


“ Want a memorable holiday, corne to STAR CRUISES..i!” 
, 


6878 7799 TARA TOUR 
Io21) 011 108” uk mavuL 


SGD 490: 


SGD 70" 


Ca 
294 1129 


TOUR. | 
. MULTI HOLIDAY 
12150 9999. ONASSIS TRAVEL 


YAA MANA, 
691 2228 


aa 
Sa 


(For Information please contact Star Crulses Jakarta Office (021) 3190 1978 


Pama 


Absensi dta entry,acc, adm P/W 
Maxssth Tnptas Lsg. Krji. Bit 
Sms Dt OLIVIA 089601695802 


'Kcc,Adm,BM,Gdg,Ksr,spv,rcp, 
0b2-7it/bl#45tb/hr.sms nm,usia 
almt 087881917997SISCA,SE 


Adm,Secrty,OprtorGP 2-3Jt/Bln 
60.000/Hr Krm Dt Nama,Usia, 
Pddk:08161396131-Ibu Ruth,SH 


Arsitek Proyek (Pria / Wnt), 
Accounting Proyek (Wnt) 
Mngmen (Pria / Wnt), Adm 
(Wnt), STM Bangunan (Pria), 
Po Box 1424 / JKB 110104 


Bengkel AJM CBU bth Foreman, 
Mekanik Engine & Electric, Pria, 
mahir, pengalaman min” 2th. 
Lmrn" lgsg: Ayun Jaya Motor 
Jl.Danau Sunter Sltn Blok:O Ill 
Kav.43-45, Jakarta Utara 


Bth Adm Kntr & Adm OC, P/W, 
max 30th, SMK Akun, pglm min 
lth, teliti, Cpt blir, Jl.Musein 
Sastranegara, Komp. Perguda- 
ngan Nusa Indah bik, A61-62, 
Jurumudi - Tgr 54370376 


Bth Operator Mesin In/Outdoor 
Pria,Pglmn1Th.CV Krm:Tanjung 
Duren Utara 28/14 Jkrt 11470 


Bth Operator P/W max30th min 
SMA bs Mndrn&Komp basic jam 
kerja 18.30-05.00 40819877906 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr-bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:JI.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:087780723365 


Bth Salesman Lk2&Admin Wnt 
min SMA/SMK, Usia18-25th u/ 
Jkt&Smrg. Hub: 081282864543 


Bth: Mktng LCL Import, Pnglmn, 
Kndr Sendiri, P/W, Gaji Pokok / 
Transport, Komisi Bagi Hasil & 
Bagian Admin Min,D3, Wnt, CV 
ke PoBOX 4332/JKTF Haag 


Bth: Supir SIM A, Domisili 
Cibubur, Cimanggis, Depok. 
Bawa Lamaran ke Perum HBTB 
Blok A3 No, 23 Harjamukti 
Cimanggis, Tel 0811983618 


Bth:Marketing,Adm,Accountng, 
Autocad,palmn  3th,lok-JakPus 
(V.Nusantara Teknik 70539333 


document,pria/wnt,Rp3it 
/Minggu“0813 1550 6127 


Butuh Segera! Karyawati SPG/ 
Dor u/prshn Bakery Jkt Brt Usia 
max 22th hub:0852.8274.9379 


Bs Freelance Checking 


Cr reseption(W), bs komp, cv 
email beta.cs19@gmall.com,T. 
5675020 Gd Raharjo roamalaka 


Cr SusterTrapisStylisTelemrktg 
&Acet Palmn Dtg LsgJl Siaga IC 
No10 Pejaten 7990471-7982155 


Cr1)Sales MKT S1 Tek,2)Tek-IT/ 
EL STM,3)Telamrktg/)Adm D3 
(pria 152,wnt364).KrmSeasons 
City Blok E/10,JI.Latumenten 
33 Jkt/ career(@astramedia.co.id 


Time)Pensiun/H.wife wlc 


D ATA Entry 25position,(P/F. 
Ince$1100,081288091176 


Pensiun,IRT:25-57Th Inct 


D ATA Entry Scr OnlinetF/P) 
5-1Mjt sms081311211253 


ATA Entry, Min D3 / S1, 
D:- Kri/Minggu,-Rp9it 
138110878 1526 0398” 


Dcr Ils S1 u/ manager cab. lemb. 
pddk | hub: | Pa” Sukadi 
Hp.08128625149/ Bu. Mia 
Hp-085282187400 


Dcr sales mng bid. franch pdd 
palm dibid. nya, IIs S1 min usia 
35 thn: Etty K 021-34271029 


Dcr Supir Towing u/ Showroom 
CBU/Pglmn Min 4Th / Max 40th 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Dibthkan (1).Ace/Pjr min.D3/S1 
wnt max.30th,pglmn. min.2th, 
(2)Wnt Staff Acc.plmn min.2th 
bs pajak.(3).Adm wnt,max3Oth. 
Diutamkn bs bhs.Mandarin. Dtg 
ke Apt.Gajahmada Mediterania 
Blok TUC 10/TUC 07 JlGajah 
mada Raya,TIp:02163875051 


Dibutuhkan mekanik excavator, 
pglmn di alatberat, lokasi di jkt, 
hub: Andrianto (08126002801) 


Dibutuhkan Segera Pria untuk 
Kurir max 30th domisili Depok & 
sekitarnya.Hub 02195043210 


Dicari PA/Mgr Resto.max 35th 
pnpin —— mnrk,cekatan,mampu 
mengorganisir,lbh disukai pglm 
bid.rest min 3th krm:Pluit Sakti 
Raya No.91 Jakut.Up.Merikenin 


Dicari:1)PAtMKt CoordW,max 
35th cekatan Ibh disukai pglm 
bid real' estate:2.Pengembang 
(PGM)pal dlm pmbngunan rmh 
(bngunan,p/w maxtSth.tis kode 
kiri atas krm ke-Pantai Mutiara 
blok YE No.21 Jak-Ut 10150 


Distributor Sound syntenne, 
trument & alat musi: 
Berpglmn & Admir Tn 
pglmn.Hub:6917689-69831063 


Dnas Luar/Kurir, pny mtor, pglm 
kerj. Lmr Igs Pluit Sakti II 
No.19 Jakarta Utara 14450 


DOC OFFICE JUST IRT 
Urgent! Cash :2Jt/Weekly.wlcm 
IRT// Pensiun 08568679929 


DOC OFFICE JUST IRT 


Urgent! Cash 42Jt/Weekly.wicm 
IRT/Pensiun SMS 03129799860 


REELANCE Input Doc, 
F #Rp8Juta/Document(cash) 
10877 8308 0972” 


REELANCE  Typist,Urgent 
F 15iK/ dog,IRT/ senior 
en wic“085210769518 
HOME WORKER 
Input information,daily cash IRT 
/pension.pny inet083899214080 


IF YOU LOVE JEWELRY, 
gems, ea speak good 
English (m/fs young/old), good 
at sales: dmulia98@yahoo.com 


Kami Persh di JakUt sdg butuh: 
1,Accounting 2.Sales diutmkan 
yg bpnglmn Hub:021-97973333 


Klinik Kecantikan Bth Perawat & 
Beautician/Muara Karang blok 
(3 Barat No.3 Jakut.66602207 


PA Business Mgr (Min.24Th,S1 
Exp.2Th,Eng aktif,Bs M.Off)5jt 
sms nama,posisi 081585880215 


ART, Time Data Entry, 
Peronusortel 

D3/S1 “0816 1707 3996 
Prsh,Kontrktr bth Tng Prof sbg 
-Projoct Mngr,max.40th,S1 sipil 
farstktrpglm 'min.Sth -Spv Pro 
iect.max.30th,STM' bangn/sdrit 
palm minth.Lmmn:HRD Po.Box 
1178/JKB 11011/021-70728112 


Rest Korea Cr Waitress Penamp 
Menrk Tgi min160cm BrLulsBih 
Gajil,8it JujurRajinJI Wolter Mo 
nginsidi No.30 Kby Baru Jaksel 


Sales spv,p/w max 35th,D3 Siap 
truling pglmn min 2th Im Ikp 
HRD Poris Paradise B1/10 Poris 
cipondoh tgr 55743451 


Ticketing Intl M/F,30Th Max, 
Galileo-Abacus, Inggris. CV, Pls 
Email stv@ohayotour.com 


YPE in Data , Min D3/S1, 
Tes Kerja/Minggu,Rp 7it- 
Rp 10)t"0878 1526 0398 


JD momeeuancan 


Acc,Adm wnt diutm bsMandarin 
max25th dtg Isg:jl Salam ry 10D 
dadone rwbelongJB ph.5307454 


Bth Adm (Min.23Th,min.S1,Exp 
Min.1Th,FreshGrad S1 Wlc) 44jt 
sms namakposisi 08161484962 


Buka cab baru butuhsgr adm ktr 
P/w max4Sthn incom.3-5jt./bln 
SMS ke 0857 7388 6927 Mey-2 


Butuh: Admin untuk di Green 
Garden, Min SMK. Bisa Excel. 
Lamar Ke: 08211448 0220 


Dicari ADM/Acctg,Wanita,Min, 
SMA Lamaran&Pas Photo Kirim 
Email ke: novycitra@yahoo.com 


Staff Accounting,wnt,min SMK 
Akuntansi,baru lulus,CVsFt kem 
ke Jl, Musi 448, Jakpus 10150/ 
email santi. ted@yahoo.com 


Ta 


1. Pria/Wanita 

2. Usia 30 s/d 45 Th 

3. Pendidikan S1 sesuai bidai 

4. Pengalaman Kerja Minimum 3 th 

5. Mampu mengoperasikan EsenlWarda pa po 

6. Bersedia ditempatkan diwilayah/kota 

7. Sehat jasmani dan rohani (surat: keterangan Jan Dokter) 
Komi 
Memiliki Jiwa Kepemimpinan 
Integritas, jujur, bertanggung jawab, tekun, disiplin, loyalitas 
Pemikiran / Ide / Gagasan untuk memajukan 


u bekerja sama dalam team 
Dibutuhkan : 
1. Lage Manager : Pengalaman min 3th: 


a. Pendidikan minimal S1 semua bidang (management) 
b. Berpengalaman menangani Logistik perusahaan consumer 
good 
&. KreatifInovatif,berwawasan luas, Akurat, mampu 
menganalisa dan sanggup menyelesaikan masalah 
Memahami sistem pergudangan,expedisi (keluar masuk 
barang),EMKL dil 
2. Marketing Manager : Pengalaman 5 th 
a. Diutamakan S1 di semua bidang (diutamakan jurusan 
pemasaran) 
b. Memahami mengenai pemasaran dan penjualan 
&. Kemampuan dalam bernegosiasi dan berkomunikasi 
d. Bijaksanan, telitidisiplin,sabar dan memiliki wawasan yg 
luas 
3. Accounting Manager / Finance Manager : pengalaman Sth 
a. Pendidikan minimum S1 bidang keuangan dan akuntansi 
b. Memahami mengenai standart akuntansi di Indonesia 
&. Memahami mengenai sistem keuangan,akuntansi dan 
perpajakan 
d. Kreatif, inovatif, berwawasan luas, akurat, mampu 
menganalisa dan sanggup menyelesaikan masalah 
14. HRD Manager : Pengalaman 5 th 
a. Pendidikan minimum S1 dalam bidang 
Managemen,hukum atau psikologi 
b. Memahami mengenai peraturan ketenagakerjaan di 
Indonesia 
€. Kemampuan dalam bernegosiasi dan berkomunikasi 
d. Berpergalaran mengelola unit kerja SDM di consumer 


a 


5. store Bear 
Pendidikan min D3/S1 

Sigap,dinamis,komunikatif,team work dan memiliki jiwa 
kepemimpinan 

. Berorientasi pada pencapalan hasil,teliti,detail,analitis 

|. Bisa bekerja dengan deadline yang ketat 


g» 


»an 


. Pengalaman di retail section STORE min 4 tahun (harus di 
bidang supermarket) 
, Mampu menjalankan DAILY OPERATIONAL STORE 
Bersedia bergabung bersama group perusahaan kami di papua, data 
lengkap,cv kirim ke: mmbiak.hrd@gmail.com 


MW UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 


LOWONGAN 


AN) adalah pergaran tingg yang seh memperokeh 


an leh Liem Okt sebaga Bet Pati 


gaun Yng membuka trormpatan bagi 


KUALIFIKASI UMUM 


KUALIFIKASI KHUSUS 


Dosen Teknik Infoematika 
"MoteeCompatiag atas EateprasIntrmatan peni 


Umserstas koma Jaya Yogyakarta 
Jalan Babarael #4 

Negyakarta 85201 

#mait bmarangmaLuniyacid 

Onatena paling tambal Oktober 2011 Cap pan 


erangan lebih 


PT 


DIBUTUHKAN SEGERA 


Perusahaan Engineering dan Konstruksi di Karawang 
membutuhkan tenaga profesional sebagai berikut : 

1. CIVILGUALITYISAFETY MANAGERJENGINEER (CE/OE/SE) 

2 CIVIL STRUCTURE/CONGRETTE DESIGN ENGINEER (DE) 

3. CIVIL CONSTRUCTION SUPERVISOR (C8) 

4. PROCUREMENT ENGINEER (PE) 

5. PLANNING ENGINEER (PLE) 

6. GUANTITY SURVEY/ESTIMATOR (08/E9) 

7. SURVEYOR (SV) 

Dengan persyaratan sebagai berikut : 

1. Pria, usla max 40 th, Pendidikan S1 Teknik / D3 

2. Pengalaman Minimal 2 - 5 tahun di bidangnya 

3. Menguasal alat ukur manual /TS (7) 

4. Jujur, bekerja koras, loyalitas tinggi, berjiwa pemimpin, 
pengalaman di proyek dan bersedia ditempatkan diseluruh 
wilayah kerja Perusahaan 

Kirimkan Lamaran lengkap sort foto dangan mencantumkan kodo povia 
book it atas amplop selamba lambatnya 2 minggu sotlah Ian In dimuat Ko ? 
PT. DEVRINDO WIDYA 


Ds.Kiarapayung Kec.Klari, Karawang Timur 41300 


| OBITUARI 


v 
fr bpk em ea reda 
REST IN PEACE 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga pada 
Hari Sabtu, 15 Septembar 2012 Pukul 22.20 WIB 
diRumah 
Marna, Mama Mertua, Nenek Karni tercinta : 


Telah kembali ke Rumah Bapa di Surga 
dengan damai pada hari Sabtu, 1S 
September 2012 pukul 06.00 WIB: 
A Suami, Papa, Mertua dan Opa kami 
- tercinta 
Y BUCHIE FURMAS 
(Fu Ho Bu) 
Lahir : 1 Desember 1931 
Usia : 81 tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sint Carolus 
(Ruang Gabriel) Jl, Salemba Raya 41 Jakarta. Akan 
dimakamkan pada hari Senin, 17 September 2012 di 
Pemakaman San Diego Hill - Karawang. Berangkat 
dari Rumah Duka pukul 10.00 WIB didahului dengan 
Kebaktian Pelepasan pukul 09.00 WIB. 
ami yang mengasihi, 
arijana Anakotta (Mei Hwa) 
Menantu : 


- Drg. Sjaftuddin Marmin 


v 
AN 


FINTJE KWANDOUW 


Dalam Usia 80 Tahun 


Ne 


Jenazah disemayamkan di HEAVEN FUNERAL HOME, Lantai Dasar, 
Ruang O-P, Jl. Gedong Panjang No. 47, Jakarta Utara dan akan 
dikebumikan pada Hari Rabu, Tanggal 19 September 2012. 
Berangkat dari Rumah Duka Pukul 09.00 WIB 
ke Pemakaman SAN DIEGO HILLS, KARAWANG BARAT. 

Kami Yang Mengasihi: 

Suami : HADIYANTO TANJUNG (t) 

Anak: Menantu: 
1. UEKETANDJOENG 1. FRINSKA 
2, ASTUTI TANUDIRDIO 


Istri 
Anak: 
- Drg. Loannita F.S. 
- Frangky Furmas 
- Sherly Furmas 
Anton Furmas 


- Randy Sonatha 


Cucu : 
Bayu K, Rezky Amelia, Jason S.F, 
Vilson A.F, Rcagan T.S, Davin L.S 


4. SUCHANDRA TANJUNG 
Cucu: 
(RACHEL, NATASHA, ELEXA, CALISTA, CLARISSA, AXELE 


Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
aku telah mencapai garis akhir, 
dan aku telah memelihara iman “ (2 Timotius 4:7 ) 


Rast in Peace 


Telah kembali ke rumah Bapa pada hari Sabtu, 
Tgl. 15 September 2012 Pukul 08.10 WIB 
di RS Jantung Harapan Kita. 
Anak, Keponakan, Cucu kami yang tercinta : 


SINTA DEBORA VICTORIA UMBOH 


Dalam Usia 12 tahun 


Jenazah di semayamkan di Rumah Duka Harapan Kita, Ruang Rumah Duka II, 
Jl. Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat dan akan dikebumikan 
pada hari Selasa 18 September 2012. Berangkat dari Rumah Duka Pukul 11.00 WIB 


Kami yang mengasihi : 


Papa : LUKAS JOHAN UMBOH 
Mama : OLVIEANNE SILVANA LOLOWANG 
Kakak : VICKY JOSHUA UMBOH 


Opa : Opa ALEX Oma: Oma HOTJE 
Opa JAN Oma TELLY 


TOKO SUPER MODEL TOKO VICTORIA 
TOKO STYLE PT. PELITA SUKSES LOGISTIC 


Beserta Segenap Famili 


Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun 


Telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Senin, 27 Agustus 2012 
Pukul 13.45 WIB di Jakarta 


Suami, Bapak dan Datuk kami yang Tercinta 


Ir. H. Aswar Sjarfi 
bin Achmad Sjarfie 


Pada usia 77 tahun 


Almarhum telah dimakamkan di Pemakaman Keluarga Blender Bogor 
Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 


Kami sekeluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan simpati kepada 
semua pihak, Bapak-lbu, sanak famili dan handai taulan atas dukungan moril dan bantuan materil yang telah 
Bapak/lbu/Saudara berikan semoga dinilai sebagai amal ibadah serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. 
Perkenankan kami dengan tulus memohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan Almarhum semasa 
hidupnya, semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan, dan menerima amal ibadahnya serta 
memberikan tempat yang mulia bagi Almarhum disisi-Nya, Aamiin Ya Robbal 'Alamiin. 


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : 


Kel. Besar PT. Sumber Tjipta Djaya Group 
Pengurus dan Jama'ah Masjid Agung Sunda Kelapa 
PT. Bank Rabobank International Indonesia 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Matraman 


Bapak Menko Kesra Dr. H.R. Agung Laksono — 27 
Kel. Alm. H. Bustanil Arifin SH. 28 
Bapak H. Oetojo Oesman SH. 29 
Bapak Prof. Dr. Muhammad Ouraish Shihab 30 


II maruerina & sates 


Bth sgr Sales Wil Jakarta usia 
max 30thypria,SI, gaji :3)t pglm 
1 tahun Hub:087863356398 


Dicari marketing bs bacagambar 
Teknik,Palmn 2Th,Dpt GP-Trans 
port#Insentif.hub081585688612 


Dicari Sales Alat? Listrik Eloc- 
tronic-Rm.Tangga, Pny Motor 
Sndri.Hub:085 788 111 938 


Btth Sgr Mrktng/Sales,Pria/Wnt 
Pglmn di Cargo Door to Door 
Lmm&pPas photo Kirim Email ke: 
hendradi hw(dyahoo.com 


Sales CBU P/ W / S1/Pnglaman 
/ Menarik / Max 27Th Hubungi : 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Urgent,Marketing,wanita,single 
Pglmn forwarding, domisili wil. 
Jakut. Telp. 4303106. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KLASIKA 


peluang karir 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


Bapak H.M. Maftuh Basyuni SH. 

Bapak DR. Fuad Bawazier 

Bapak DR. Ir. H. Tabrani Ismail 

Bapak Ir. Ari H. Soemarno 

Bapak Robert Budi Hartono PT. Djarum 
Bapak Michael Bambang Hartono PT. Djarum 
Bapak Anton Suleiman 

Bapak Honggo Wendratno 

Bapak Timoty E. Marnandus 

Bapak Danny Hartono PT. Rabo Bank 

Bapak Ir. Zulfikli Zaini MBA., Bank Mandiri 
Bapak Dr. Yunus Husein SH, LLM 

Bapak Drs. H. Hoesein Soeropranoto 

Ibu Wiwiek Sarwo Edhie 

Kel. Besar Darwis, Curup - Jakarta 

Kel. Besar Hj. Maini Machdaniar / H. Machmud 
Kel. PNKB Waworuntu 

Kel. Besar Alm. Abdul Madjid SH - Kel. Wenas 
Kel. Besar K.H. Muchammad liyas 

Kel. dr. Benny Philippi 

Bapak Harry Warganegara Harun/Sekjen.HIPMI 51 
Kel. Alm. Bambang Soerjantono Soeryo 


PT. Bank Muamalat Indonesia (Persero) Tbk. 

PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk, M.T. Haryono 
PT. Bank SBI Indonesia 

Kantor Hukum Partahi Sihombing SH. & Rekan 
Bapak M. Reza Ihsan Rajasa, PT, Arthindo Group 
Kel. Besar Gen-A 

Bapak Ismail Ali Alatas 

Bapak Agus Syahrial & H. Aodir Zaelani Al Hafiz 
Mr. Leen Slinger/PT. Boskalis International Indonesia 
PT. Decorient Indonesia 

PT. Yokogawa Indonesia 

PT. Indhasana Energy 

PT. Westindo Utama Karya 

PT. Agung Bintaro Indah 

PT. Adhimix Precast Indonesia 

Yayasan Bakti Insan 

Ikatan Alumni Sabhawana 

Kel. Besar Pengajian Multazam 

Kel. Besar Perguruan Islam Al Izhar Pondok Labu 
Majelis Ta'lim An Nisaa Binus Simprug 

PT. Pravda 


Kami Keluarga Almarhum 
Istri : Hj. Deepy Sjarfi 


Anak / Menantu dan Cucu : 
Ir. Asraf Iman Sjarfi MBA. - drg. Brilliantina Azmi, Astrella Rania Sjarfi, Astra Razan Sjarfi 


Astrid Fauzia Sjarfi SE., 


Asza Alvito Desputra 


Asgar Hasrat Sjarfi SH - Yuliana Adrisal, Asha Sjarfi 
Ashar Rahman Sjarfi SE., Aslan Rashad Sjarfi, Ashira Rashifa Sjarfi 


Adik / Ipar dan Kemenakan beserta Cucu 
Keluarga Besar Achmad Sjarfie 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Senin, 17 September 2012 


PROPAN GREEN COATINGS 


PROPAN GREEN COATINGS 


buildin 
SELARAS dengan gerakan hijau yang 
Patent 3 belakangan ini bermunculan, PROPAN 
mendukung dengan memasarkan 


rangkaian produk ramah lingkungan 
bernama PROPAN GREEN COATINGS. 

Produk ini memiliki Volatile Organic 
X0 EMULSION Compound (VOC) yang rendah sesuai 
persyaratan European Norm maupun 
Singapore Green Label. Kesembilan 
produk itu di antaranya telah mendapat 
sertifikat Singapore Green Label 
(Certificate number 032-116), seperti 
Decorshield, Decorcryl, Decor Lotus, 
Eco Emulsion, Decorsafe, Agua Parguetlack APL-851, Polyfloor PFT- 
273WB, Polyfloor PFC-225 Epocem, dan Polyfloor PFC-613MF. Selain 
itu, produk-produk ramah lingkungan PROPAN terdaftar dalam Green 
Listing yang diterbitkan oleh GBCI. Mari sehatkan lingkungan dengan 
mulai menggunakan produk ramah lingkungan dari PROPAN, Dapatkan 
di PSC, PPC, dan modern outlet terdekat di kota Anda. PROPAN 
produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


DECORLOTUS adalah cat tembok 
interior dengan teknologi Teflar 
yang membuat noda seperti kecap 
dan crayon waterbased menjadi 
mudah dibersihkan. Cat ini tahan 
sikat hingga 10.000 kali dan terse- 
dia dalam ribuan warna menarik 
serta besertifikat Singapore Green 
Label (Certificate number 032. 
116). Keunggulan ini membuat 


& produk ini cocok digunakan pada 
SS, 4 dinding dan plafon interior atau 
“3S w ruang publik karena ramah ling: 
P— kungan dan mudah dibersihkan. 


Setiap pembelian cat tembok 

Propan akan mendapatkan kupon 
gosok berhadiah langsung miliaran rupiah (syarat dan ketentuan ber- 
laku). Dapatkan Decorlotus di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan dan outlet modern di kota Anda, 
PROPAN produsen cat tepercaya. (/VTOJ 


DECORSHIELD adalah cat tembok 
eksterior yang sudah dipakai di ber- 
bagai proyek bergengsi di seluruh 
Nusantara, Decorshield mampu 
tahan sikat sampai lebih dari 
10.000 kali, tersedia dalam ribuan 
pilihan warna, dan besertifikat 
Singapore Green Label (Certificate 
number 032-116), Produk ini tidak 
mudah kotor dan menjaga lapisan 
cat tetap bersih dari debu dan polu- 
si asap kendaraan, tahan cuaca dan 
alkali, warna cerah, tidak pudar, 
melindungi tembok luar dari lumut 
dan jamur, Setiap pembelian cat 
tembok Propan akan mendapatkan 
kupon gosok berhadiah Mengsang miliaran rupiah (syarat dan ketentu- 
an berlaku). Dapatkan segera di Propan Service Center (PSC), Propan 
Paint Counter (PPC), toko bangunan, dan outlet modern di kota Anda. 
PROPAN produsen cat tepercaya. (“/VTOJ 


HARTECHS Silent Genset 
“Sound Level” Rendah, Aman, dan Mudah Dipakai 


HARTECH” Silent Genset 
hadir sebagai market 
leader di tengah-tengah 
perindustrian dan niaga 
komersial di Indonesia 
dengan pengalaman le- 
bih dari 20 tahun. Desain 
dan kualitas  canapi 
HARTECH?” memenuhi 
standar internasional 
dengan guality control 
yang ketat dan bertang- 
gung jawab. Memiliki 
sound level yang rendah, 
aman, dan mudah dipa- 
kai karena diproduksi 
memakai sistem CNC (Computerized), Powder Coating, dan dilengkapi 
Controller Panel yang akurat dan tahan pakai. Didukung oleh pelayanan 
first-class dan purnajual serta suku cadang yang bertanggung jawab, 
HARTECH" Genset pantas menjadi pilihan paling tepat dan bergengsi 
untuk memenuhi kebutuhan genset Anda. (INOJ 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng: 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter- 
kendali. Tangki Penguin hanya meng: 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar ultraviolet (UV), korosi, dan kimia, Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut. Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter, Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas. (“/GPWJ 


Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi HARTECH? customer service di 
021 - 6306888 atau mengunjungi website di www.hartech.co.id 


Informasi lebih lanjut hubungi Penguin customer service: 0807-1112222 (pulsa lokal). 
E-mail: Info@penguin.co.id, Situs: www.penguin.co.id, 


Pest Contro 2000 
Atasi Tikus Membandel dengan Teknologi Terkini 


GANGGUAN tikus merajalela? Segera usir dengan Pest 
Contro 24 jam nonstop, tanpa racun, dan tidak 
meninggalkan bau. Pest Contro 2000 menggunakan 
teknologi Ultrasonic, Electromagnetic plus Double 
Speaker. Menghasilkan gelombang suara, hentakan 
medan magnet yang mengakibatkan terganggunya sya- 
raf tikus, sehingga tikus terusir jauh. Tidak meng: 
ganggu aktivitas dan aman bagi manusia juga hewan 
5 peliharaan. Cegah bahaya Leptospirosis, penyakit 
demam tinggi yang mengganggu fungsi hati disebarkan 
oleh kuman melalui kotoran tikus. Cocok digunakan di 
rumah, kantor, rumah sakit, toko, gudang, restoran, pabrik, dan lain 
sebagainya. Free delivery untuk wilayah Jakarta, Tangerang dan 
Bekasi. Awas barang tiruan. (AYAJ 


Hubungi PT Dimarco-Customer Care Jkt (021) 6322135, 63860564, 63860904, 
08159178787, 0856 199 0017, 0812 856 1173, Bdg (022) 426 2797, 424 1250, 911 
21 221, 0815 7377 1955 Fax 4262 796, Smg (024) 3585585, 08179562075, 
082138387719, Klaten 08156750108 Shy (031) 5032 636, 5014 342 Fax 5042 850, 
Blpp (0542) 7020 109, 7023 459 Fax 739 300 Mdn (061) 4576750, 4576489, 
085261150753, Papua (0967) 521806, 081344226641, Pk. Baru (0761) 862 307, 761 
4677, 862 027 Fax (0761) 862 027, Makassar (O411) 3651 362, 329 688, 365 1518 
Fax 365 1517, Mnd (0431) 860 788, Plmbg (0711) 7710 893, 7366 128, 0815 381 
3819, Banjarmasin (0511) 326 2173 / 326 2167. Lampung: (0721) 480521, 0818 
696761, Yogyakarta 0815 7809 7989. Terbuka kesempatan menjadi agen daerah. 


MAS Accounting Software 
Program Akuntansi Pilihan sejak 1984 


MAS, aplikasi akuntansi yang banyak dipakai untuk jangka panjang. 
Puluhan ribu perusahaan Indonesia sudah memakai MAS sejak tahun 
1984 karena terjamin keandalan dan after sales support-nya. MAS 
Software tersedia untuk distribution, services, project mining, plan- 
tation, dan manufacturing. Keunggulannya meliputi after sales support 
1 tahun, konsolidasi data, laporan bulanan dan tahunan, laporan inter- 
nal dan eksternal, multicurrency, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, 
dan bisa diakses via internet, Untuk UKM, tersedia IMPPAO Software 
dengan harga Rp 4.999.000, dengan tampilan canggih dan mudah 
dipakai. (Free Download dan Trial 1 bulan). (“/VTOJ 


Untuk Informasi dan presentasi, hubungi MAS SOFTWARE, Telp (021) 6456633, 
E-mail: Info@mas-software.com. Website: www.mas-software.com, www.imppag.com. 


Enviro Swh 
Pemanas Air Tenaga Surya Standar Internasional 


ENVIRO  swh adalah 
pemanas air tenaga surya 
dengan efisiensi, daya 
tahan, reabilitas tinggi, dan 
besertifikat ISO 9001:2008. 
Alat ini menggunakan 
lapisan keramik blue glaze 
vitreous enamel pada tangki 
sehingga tahan karat. 
Dengan disertal kolektor 
surya yang telah teruji, alat 
Ini bergaransi lima tahun 
(tangki dan kolektor). Alat 
ini tersedia dalam kapasitas 
besar dan cocok untuk 
perumahan, rumah sakit, 
hotel, vila, spa, wisma, dan 
indekos. Dapatkan voucher 
belanja Carrefour sampai 
Rp 1.500.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku, (“/GPWJ 


Hubungi call center PT Dinamika Inti Surya Cemerlang: telepon (021) 58905596-99, 
0818697056, 08811574486, 088808788460. Toll Free 08001166888, faks. (021) 
58905598. Terbuka peluang menjadi dealer seluruh Indonesia. 


ISA Pressure Cooker 
Peranti Dapur Berkualitas Optimal 


ISA Pressure 
Cooker hadir di 
Indonesia sejak 
tahun 1987 dan 
“5 telah dipergunakan 
banyak keluarga. 
Tutup yang 
melengkung tanpa 
karet adalah ciri 
khas ISA Pressure Cooker, Dasar alat masak tiga lapis, tebal 10 mm 
menahan dan meratakan panas. ISA Pressure Cooker bermaterial 
Stainless steel murni dengan kualitas yang sama dengan alat-alat 
kedokterans sehingga tidak berkarat, Dengan ISA Pressure Cooker, 
Anda akan menghemat bahan bakar sampai dengan 70 persen karena 
memasak ketupat hanya 30 menit. Suku cadang pun terjamin. Gratis 
ongkos kirim untuk Jakarta, Dapatkan hadiah ISA Dailyset setiap 
pembelian ISA Econo Set. Dailyset terdiri atas 1 Dutch oven 
berdiameter 20 cm dan 1 Saucepan berdiameter 16 cm dengan 
Impact bottom yang dapat meratakan dan menghantar panas, serta 
menghemat bahan bakar. Dilengkapi pula tutup bermaterial kaca 
tempered, (/GPW) 


La 


Informasi lebih lanjut hubungi: 02157950888, 33330103, 33330101, e-mail: sales@ 
panelisa.com. 


Handal Water Filter 
Solusi Atasi Masalah Air 


— PT Bernadi Utama mulai mem- 

4 produksi dan memasarkan water 

filter dengan merek Handal sejak 

tahun 2000. Selama kurun waktu 

2012, inovasi produk terus- 

menerus dilakukan secara ber- 

kesinambungan untuk menghasil- 

kan produk beperforma tinggi 

dan penampilan yang semakin 

mutakhir. Hasilnya, mulai tahun 

2011 muncullah produk baru, 

yaitu Handal Water Filter tipe 

HCMF PO yang mempunyai performa tinggi dan tampilan elegan. 

Produk Handal Water Filter dari PT Bernadi Utama mampu menga- 

tasi masalah air yang banyak terdapat di Indonesia seperti mangan, 

besi, bau, warna, dan kapur. Seluruh produk menggunakan sistem 

kombinasi media filter dan cartridge filter, serta menggunakan three 
way valve dan four way valve. (/GPW) 


Handal Water Filter tersedia di dealer dan outlet, di antaranya @Rumahku: O21- 
6250858/6250859/6260726, CV Mantup: 02187705999, 87706093: Sumber 
Pompa: 021-82498139: Surya Gemilang: 021-4249876/4254025: Jaya Sentosa: 
021-4222867/4222868/4228137/4228138: Dunia Pompa: 02187905821. Untuk 
keterangan dan Informasi lebih lanjut, hubungi dealer dan outlet. Kunjungi: www. 
bernadi.co.id dan hubungi hot line service: 0-800:176524278. 


Cover AC Outdoor 
Desain yang Sempurna untuk Berbagai Jenis Bangunan 


VEROFAN membuat bangunan menjadi 
lebih bersih dan rapi. Berfungsi untuk 
menutup unit outdoor AC di luar 
bangunan. Terbuat dari aluminium 
extrusi dengan engsel, mur, dan baut 
dari stainless steel sehingga tahan 
terhadap segala macam kondisi cuaca. 
Tersedia dalam dua warna putih atau 
hitam. Bentuk yang memanjang bisa 
dimaksimalkan untuk menutupi dua 
outdoor unit AC sekaligus sehingga terlihat lebih rapi dan memudahkan 
Anda dalam mencucinya. Kualitas Verofan yang terjamin tahan 
terhadap berbagai kondisi cuaca juga dikukuhkan dengan adanya 
pemberian garansi selama dua tahun bagi para konsumen. Dapat 
dipasang dengan mudah pada dinding bangunan. Dibuat pula dengan 
desain yang tertutup pada sisi kanan, kiri, dan bawah untuk keamanan 
lingkungan sekitar, Sangat cocok untuk berbagai jenis bangunan 
seperti apartemen, rumah atau residen, ruko, gedung perkantoran, 
rumah sakit, dan lain -lain. (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut hubungi: PT PerwiraBhakti Sejahtera, Nuansa Commercial 
Estate, Jalan Letjen TB Simatupang nomor 17 Blok A3 Jakarta Timur 13750, 
Telepon: 021.87796565:87796767, Faks.: 021-87794040. Terbuka peluang kerja 
sama bagi distributor di seluruh Indonesia, 


ELITES & EXCELLENT? TWINWALL POLYCARBONATE 
Kanopi Cantik untuk Rumah Anda 


ELITE & EXCELLENT Polycarbonate kini 
hadir untuk memberikan alternatif bagi 
konsumen Indonesia, Dengan UV 
protection pada setiap lembaran, akan 
mempertahankan fungsi mekanis, 
bahkan setelah penggunaan jangka 
panjang. Tidak perlu lagi khawatir akan 
kesalahan pemasangan karena kedua 
permukaan ELITE & EXCELLENT 
Polycarbonate — dapat diposisikan 
menghadap ke atas. ELITE & EXCELLENT 
Polycarbonate dapat diaplikasikan untuk 
kanopi rumah, kantor, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, pintu 
tol, green house, partisi ruangan, dan lain-lain. Anda juga tidak perlu 
lagi bingung dalam menyerasikan warna untuk rumah dan bangunan. 
Untuk gaya klasik, mediterania, victorian, maupun minimalis, ELITE & 
EXCELLENT Polycarbonate menyediakan berbagai koleksi warna 
untuk menambah estetika dan mempercantik rumah dan bangunan 
Anda. EXCEL selalu memberikan inovasi dan solusi untuk bangunan. 
Dapatkan hadiah langsung untuk pembelian ELITE & EXCELLENT 
Polycarbonate (syarat dan ketentuan berlaku). (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut, hubungi Excel Customer Service: (021) 6393394, e-mail: 
Info@grahaexcel.com atau situs web: www.grahaexcel.com. 


Krisbow Indoor Mosguito Trap 
Solusi Ruangan Nyaman Bebas Nyamuk 


ACE Hardware - Krisbow Indoor Mosguito Trap 
ialah alat pembasmi serangga berteknologi 
photocatalyst, bekerja dengan menarik perhatian 
serangga dari segala arah menggunakan lampu 
ultraviolet khusus. Target yang mendekat akan 
terhisap masuk oleh kipas searah, lalu 
terperangkap dalam jaring khusus. Disusul 
reaksi kimia yang menghasilkan zat karbon 
dioksida dan level kelembaban tertentu, yang 
menewaskan semua serangga di dalam jaring. 
Alat yang hanya mengonsumsi listrik sebesar 
17 watt ini mudah dipindahkan dan hening saat 
beroperasi, tanpa bau dan zat berbahaya 
sehingga aman bagi manusia dan lingkungan. 
Dapatkan segera dengan harga Rp 328.500 
(Jabodetabek). (“/GPW) 


Black & Decker Impact Drill 


Bor Andal dari Merek Ternama Dunia 


ACE Hardware — Black & 

| Decker, produsen power tools 

& home improvement products 

internasional dari Amerika, 

menghadirkan Impact Drill 

| untuk rumah hingga workshop 

| dan interior design. Alat ini 

menggunakan motor berdaya 

710 watt yang bisa digunakan 

mengebor dari 1,5 hingga 13 

mm. Terdapat 128 starter 

kits berupa mata bor 4, 6, 8 

mm untuk besi dan tembok, screw, fisher, screwdriver bit, adjustable 

wrench, hammer, dan plier. Semua tersimpan dalam boks yang 

disertakan. Dapatkan dengan harga Rp 589.000 dan bergaransi 12 

bulan. Terdapat pula Cordless Drill bertenaga baterai /i-ion yang 

ringan dan nyaman dioperasikan, cocok untuk kayu dan besi, serta 
dapat digunakan sebagai screwdriver. (“/GPWJ 


Kris Fruit & Vegetable Washer 
Buah dan Sayur Bersih Sebelum Dimakan 


ACE Hardware — Tahukah Anda bahwa 

N buah dan sayur yang kita konsumsi 

terkadang belum bersih karena masih 

tertempel aneka residu zat kimia dan 

kotoran? Kris Fruit & Vegetable Washer 

lalah alat khusus untuk membersihkan 

buah dan sayuran menggunakan air 

berputar, gerakan rotasi, ditambah 

ozon ramah lingkungan yang akan 

mengikis pestisida dan toksin yang 

/ menempel. Terdapat timer yang bisa 

disesuaikan dengan kebutuhan. Wadah 

penampung di dalamnya juga dapat 

dikeluarkan untuk dibersihkan. Saat produk digunakan, Anda tak 

perlu menambahkan bahan pembersih. Buah dan sayur segar yang 

menyehatkan pun siap dikonsumsi. Mulailah gaya hidup sehat Anda 

sekarang juga dengan alat ini. Bisa didapatkan dengan harga Rp 
1.248.000 dan bergaransi enam bulan. (“/GPWJ 


Eksklusif di ACE Hardware — Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 
Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin. Untuk 
informasi, silakan menghubungi customer service di nomor 021-5829100, e-mail: 
ask ace@acehardware.co.id, atau klik www.acehardware.co.id. 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Eksklusif di ACE Hardware — Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, 
Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin. Untuk 
informasi, silakan menghubungi customer service di nomor 021-5829100, e-mail: 
ask.ace@acehardware.co.id, atau klik www.acehardware.co.id, 


Eksklusif di ACE Hardware — Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cibubur, Depok, Cirebon, 
Bandung, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, Batam, Medan, Palembang, 
Pekanbaru, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin. Untuk informasi, silakan 
menghubungi customer service di nomor 021-5829100, e-mail ask. ace@acehardware. 
co.id, atau klik www.acehardware.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


